Abu Nu'aim Al Ashfahani 




Tahqiq: 

Abdullah Al Minsyawi, 
Muhammad Alimad Isa & 
Muhammad Abdullah Al Hindi 

Pembahasan: 

Lanjutan 

Generasi Tabiut Tabiin 







Hilyatul Auliya' 


DAFTAR ISI 

Lanjutan (387. Sufyan Ats-Tsauri) . 1 

388. Syu’bah bin Al Hajjaj.329 

389. Mis'ar Bin Kidam.670 






Hilyatul Auliya' 


Pendahuluan 

Al Hamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah proses 
penerjemahan, pengeditan dan penerbitan buku yang merupakan 
karya seorang ulama dan ahli sejarah Islam terkemuka, Abu Nu’aim 
Al Ashbahani dapat kami selesaikan. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa tercurahkan kepada suri teladan dan panutan umat 
dalam setiap derap, langkah dan tindakan, Muhammad H beserta 
keluarga dan para sahabatnya. 

Buku Hilyah Al Auliya* ini merupakan ensiklopodia Islam 
yang memaparkan sejarah dan biografi para ulama salaf terdahulu 
secara detil. Dengan membawakan hadits dan atsar beserta 
sanad-nya, Abu Nu’aim Al Ashbahani menceritakan sejarah hidup 
generasi Islam, mulai dari generasi sahabat, tabiin, tabi’ at-tabi’in 
dan seterusnya secara otentik. 

Sistematika penyajian buku ini terbilang klasik karena semua 
kisah dan biografi ulama salaf di sini diceritakan menggunakan 
hadits dan atsar secara lengkap, sehingga validitas dan keotentikan 
ceritanya pun bisa dipertanggungjawabkan dan sangat orisinil. Oleh 
karena itu, buku ini merupakan referensi utama dalam disiplin ilmu 
sejarah, disamping buku-buku sejarah Islam lainnya. 

Semoga kehadiran buku ini semakin menambah khazanah 
keislaman dan meningkatkan wawasan umat untuk tampil sebagai 
komunitas masyarakat terbaik. Akhirnya manusia adalah makhluk 
yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan, karena hanya 
Allah-lah yang Maha Sempurna, maka saran dan kritik sangat kami 
harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. 

Pustaka Azzam 

• • 

vu 


Hilyatul Auliya' 


Lanjutan (387. Sufyan Ats-Tsauri) 


jjI \1jJS- c y —^Vli 

IIjJl?- IaJ1v 2» 4&I Jlllp C^_vS>Ip- /5 

1^ **✓ ^ 

cJtP : Jll &\j3 j5I y il£ 

<>5 : <J^ <'tS'& y yty ^ 


9744. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abi Ashim menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin 
Fadhalah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Sa’id Abu 
Qudamah As-Sarakhsi menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata, ‘Sufyan Ats- 
Tsauri memiliki porsi yang besar dalam bidang hadits’.” 


^OjtSr &JS- y Ju^~\ \1 jJS- — ^ V t o 

:jlj cat#- ji jij*- \£jJ- lyyti -J>. ji 

J? 'h -tfjp i^r*fr 


1 



Hilyatul Auliy a' 



9745. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, 
Ja’far bin Ahmad bin Faris menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Yahya bin Dhurais berkata, “Ats- 
Tsauri berkata, ‘Jika seseorang menguasai puncak berbagai 
disiplin ilmu dengan cepat, maka dia akan membahayakan 
banyak disiplin ilmu. Namun jika dia belajar secara perlahan- 
lahan, maka dia akan sampai pada hakikatnya’.” 




J feiJi c/. Li\ /f j, 

■}. /f tfi*. ^ 

jli :jli «Jjttll Jdj- J p ^Jl 

P Jj ^ idi 

aJUp IJl& 


9746. Abu Hamid menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, Abu 
As-Surai, Hannad bin As-Surai bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Abu Sa’id Al Asyajj menceritakan kepada kami, Hushain 


2 



Hilyatul Auliya' 


bin Malik Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami dari Bakr bin 
Muhammad Al Abid, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
‘Seseorang akan diperintahkan untuk mendatangi neraka pada 
Hari Kiamat, kemudian dikatakan, ‘Ini keluarganya. Mereka 
telah menghabiskan kebaikan-kebaikannya’.” 


J I \2jS- /t -<\ViV 

y\ OIajJI ^jIp J •&£■ 

(il Jldj (Jl 

U :jllS sli OUii* cL..jjl> i) 


pJLi\ liiji :cili 

^ tj'ij #&£ c^J 

✓ / 

ilftl \& 


9747. Abu Hamid menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Muhammad bin Ali Ad-Dahhan Al Kufi menceritakan 
kepada kami, Abu Hisyam Ar-Rifa’i menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Yahya bin Yaman berkata, “Ketika 
aku berangkat ke Makkah, Sa’id putera Sufyan berkata padaku, 
‘Sampaikanlah salamku kepada ayahku, dan katakan padanya 
agar dia pulang’. Aku kemudian bertemu Sufyan di Makkah. 


3 




Hilyatul Auliya '- 

Sufyan berkata, ‘Bagaimana kabar Sa’id (puteraku)’. Aku 
menjawab, ‘Dia orang yang shalih. Dia menyampaikan salam 
untukmu dan mengatakan agar kau pulang’. Mendengar hal itu, 
maka Sufyan pun bersiap untuk pulang. Dia berkata, ‘Orang- 
orang yang disebutkan di dalam Al Qur'an itu disebut sebagai 
orang yang berbakti, karena mereka berbakti kepada orang tua 
dan baik kepada anaknya’.” 


lifjtf. J t). & \&s- <0U±- isS^ 

0 •*/ 

jll :JU jJu- y\ 

# ^ »/ s 5 

oy OUj Jp jfc :j& 




9748. Utsman bin Muhammad Al Utsmani menceritakan 
kepada kami, Khaitsamah bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, Abu 
Manshur —yaitu Al Harits bin Manshur— menceritakan kepada 
kami dia berkata, “Sufyan berkata, ‘Dulu ada pepatah 
mengatakan, suatu saat nanti akan tiba satu masa dimana hati 
akan mati, sementara tubuh tetap hidup’.” 


'y OUip -<\V 

- s* C/• 


4 



.Hilyatul Auliya' 


01i' :JU cOUli- ciSjUiil ^ o5j £jO- 

oli 


9749. Utsman bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Khaitsamah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Yahya menceritakan kepada kami, Ali bin Al Mubarak 
menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Mubarak menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Dahulu dikatakan bahwa diam itu mahkotanya orang alim dan 
perisainya orang bodoh.” 


^1 iSSi- cOliip \Hli- -1Y«' 
:jji; I :J\S $ Jd£ tffc. 
j£ t5j3 i)! c&jjSil c-if 1 

. jUapI UJ j* UjlSl ^ 


9750. Utsman menceritakan kepada kami, Ibnu Mukram 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sahi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al Firyabi berkata, 
“Aku mendengar Ats-Tsauri berkata, ‘Sungguh, nikmat Allah 
yang dianugerahkan padaku berupa dilipatkannya dunia untukku 
(bisa mengunjungi semua tempat), itu lebih besar daripada 
kenikmatannya yang diberikan kepadaku’.” 


5 



Hilyatul Auliya ' 


5 uIp j ^ -i ^ y © ^ 

y 

%.]£) wCp ^ 4&! Jllp ^5 jU->- cJa^ljJl 

codi- l£U- ISJjU. c^ilJ! 

j jlg^l lj c^-tail :Jlij 015" :jli 

✓ * 

.^LjC V} ^ sj u Vj c fo.ll, Vj cAllkij 


9751. Umar bin Ahmad bin Utsman Al Wa’izh 
menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, Zakariya bin Yahya Al Minqari 
menceritakan kepada kami, Al Ashma’i menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata, “Diam itu 
tidurnya akal, sedangkan bicara adalah terjaganya. Dan tidak 
ada tidur tanpa terjaga. Demikian pula sebaliknya, tidak ada 
terjaga tanpa tidur.” 


UlIU- c^i £5 <L~s- ^yo y 

01>u ^ jl?4 OJjU- Jdi £ Al 
bS” j? i-%" : ju 

y 

.idoJi ^ &;jSli oidi. 


9752. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad Al Baghawi menceritakan kepada 


6 




Hilyatul Auliya ' 


kami, Ahmad bin Imran Al Akhnasi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar hafsh bin Ghayyas berkata, “Kami 
pernah bertakziyah dengan mendatangi majelis Sufyan Ats- 
Tsauri yang jauh dari duniawi.” 


‘C/-3- 1 j. 'A ■}. I -^V»r 

✓ / 

i-if 1 :Jjk O? ^ -A ‘Ay- 
^ uu t ii u : 5di. 

• 4 J' % SM- 


9753. Al Hasan bin Umar bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Abu Al Wasithi menceritakan kepada kami, 
Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yunus 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ali bin 
Qadim berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
“Wahai kalian semua, rasakanlah kehadiran Allah, karena hidup 
ini hanya sesaat, dan bisa saja seseorang yang cerdas pun 
diambil nyawanya (oleh Allah secara tiba-tiba).” 


4 <J^l g. Jjt>» aJil Jlp 

44-^i % i ±* \ 2 js - 4^ 


7 



Hilyatul Auliya '- 

$ & a ^ 

0 $” jtljJl j cjj&JL jjdp i^JiJl 
j 3 , I 4 JU 4 m^t Jxjl4j SJUd-U Oi^Jlj BljU 

4r? ’^f ‘J^'j Jj *) 1 <J *^!3 ^ ‘^” 

4-jj £*ji ^ Ots l£j*il\j £\j\j l*£u. 

Jt &Li & & % biuh % ^ 
^ mi J* j£ £ y ^ 1 $* <■*& 

‘1 * <~JH $.13 01 V $13 Aj 

1 I 4 I vfi £c*4j ^(1)1 '$I3 £!U3 .JuT 4 A*Jl) 

>4j fiAje > &2$ Jt &i} V c£jJ> 

dLJj Js- 4131 clUij 4Ld- dii ? dl c^'t 

O^i ^ ^ 

^13 cjfc^fl J dJL^i asSlft J ^ 


cUjiil 40Ji- j bypjk Ji iJl J-^ 


8 




- Hilyatul Auliya 

Jislj cililj d% .idp OjJLii 

^y* i^JsSSa Jj L£ 

Sj idi ‘J t 4rti ^ ^2 UJ \?kA isi Jij 
tApUi^M *)}j) crJLvS- cp3\j ^>-1 

^ " y ^ y * > s?' 

gjjJtf" cUjill <Lp 3* c? 

JjJU- b| jc^ailj cj^-T 4r^3 ./**S 

Ul2^ 4-> ^ ; .. / o:l l ^4 |Jl>-1 *)Jj c4^0 (j 

cLL»j^ 4 o^i^- <jl ^^^3 ^ ^-^3 iijjLi 

ii|3 c a]j 433 Ob^- «AjLd l_l/«J^a jlp. 
iilj^3 ^X^ju aJ (Jjjli Aiil j$ iibM 

IjV^p- uyi j^/2j iiJuld oU4^"3 

J^aJl O^s cL^lS** (3 t^J-JlPj cl£-jl 

&M5 % J> # ^'j J> £ 
Ji % jp^j C JP^ Ji cC-iaAJij 


9 


Hilyatul Auliya ' 



10 




. Hilyatul Auliya' 


615 tuaii fjj 13 cJj il£p $&} 

Oli lljjJt {j* 1 *y*\ O-Ojl 

Ji- i!p k 4 S/15 «AAS dL^T /Sl tSilji 

t i4lj i4 O4S5 ?i*i iiii o4f ^ ji 
Vf^i\ jJ\ 'j* Jl. 1S15 t&uJi 'Ai 4L15 
dll^j 01 JA ^ <.\&\ jliS 

$t- u jlL. ^ V Sf/t ^ S/5 ciiki» 

jyH V? ‘2$ Ji*- V? ‘AUi sjSvj ■ol» 

^ jisij <& ps S A** £8 iii* oyJ Vj 
6* ^ j ^jJi i4 u jsH oii cojiij fii 
(^jji (3 l «-3 ^-sJaiij ii^^5 j*Ai oUi^-t 

Oli ^«Up^IIJ iJlj^5 ^<02^ -iiOlA ^OlaJ l Oli c^U/l 

^i5 tcJUi ttjJt 
^Sj ‘3*^ fji <J^ £**** 


11 


Cp^ 0 tUUailj y/jl J* JLlil £2j tyisjl 

‘£/'j /j'j «o/ 05 S-^j' (^ 4^' & 

«M / ^ 'v -V ‘f/ ^ J4 d* 

X V 

jji; tjy~£ Sfj i-iS” ^ 

(J' ^35 X) '•< 0 *~ 0 ! Xj iy-U- 
'V <i/ ^ ^ UJ ll> litf. ^3 cdU yi U 
/ 01 iSv|^ cdb* /! y y i^U yyjj 
2 jiI i)l£“ % 141- 0^3 tl&j 5 juVl 5 ^ dliJi 

tP- 0^~~i f j '-fe? (35 f 0 0J ?Xj£*- 15 / 

(oj-biijl /ij io^liJl Jif (jl^oi-l (i ^ 5 j J~>- 14&- 

‘i^ «sys / / «4&1 /'i 

3*WJ / .& 04 & - lis-t > 5 £ 

cfe*i ^ dK^i ‘vi ^3 (/«j Xj (yaUUj 

<3,53 /j dulk 10 jji 4 j cduy 013 dl>j 


12 


- Hilyatul Auliya ' 

JJ5|3 £^Sn 

O^ 1 dr; cnV4^' “_r* 4^3 ‘4 J '4i 

^ ^3tj g>j^ jsVi iUjJ Ili I4ii^3 iSij 

4j£ Jk fiS c5&* Vi iy tg5 Sf dJutj c/Ui 
JJ ciJ diy v SjU-j Ai VI sJi 'V St iyt :jli 

jj&J oJJj aJj C^iJJLUl 

&S*J' ^ M # Vs j>. Vs ‘>-^ ^ 

^ <1^ D^; S-^ ^ t gjbil l 

Vs **&■*■ "C^ i' &?*■*- «S/J* 

# 

viu pi^u JUU oJlj siil?rU- ^/^13 tlr4^ 

% cdUiii ft $j£ t ^jjJl iiijOJ St BiSij t£&i 

3$>s .gUj ^ ««s# 4 ^ ^ 

4jli cUJj uy£j\ ap<aj Sj t^Iip S(3 
c^UjJi (j ^jjj <ilj cC^JaJl Sfj Ctllll^ 


13 


Hilyatul Auliya'. 


9 i 


tC-iill <3 jJJ jjij iili iHlIpJ 

iUfej colivl Sj&. 14 ^ ^ Utfpj 

X / V y 

4jU dllLpj cjllll J4^- aIa» 

uSuji 4>u udp v yuJjt oii jjIp iij 
iiif-j ciiii oJ: j-^i Ji: uds.j 
(Ujji ^js- 9’■»t?.n 

&& o& % g/. li-u- i^2 Sfj 

Jl V ll!t ^ £2 

<j& <i#> <1* l4 Al (Ui tc 4i/ ,il)i 
a, ^ ^ Vs ^ Ai > ^Jj 
& ‘^jVi ^1 l&b cAi 144 (Udi 
& W AL!- £1% ^sAi »3jll Jurf jJa^- 
f%% u^ 3 ' ‘11^1^ ‘M cP <&& 

ludj-lud £jg 'v ^1 u 5^ IOp 


14 


Hilyatul Auliya' 

H < 


^y* dilip cfJljlpLPj 

^ «ii ^ (jjy s dL-a «^f u ^sli f jJ 
(dlpli^ iSji Sfj ^ 

t&Z&i di&j <Al Ji dJ#J Jiljlll ^ JiS'tj 

«Jlj^lj OLcJ-l ddip Al <oljjill pP 
j Ai diijji PjpJi ^ ddd-j 

£jjpl -A^r 

✓ 

^ <J Jj^j jfi ^ {4^4 

dkZ <Jj^~ Oj^IsM <3 £jl^J C4&1 0JjUi4 

j Ai isi% Al /i ^ dddj <di^ &j 

/t ddp Al OJ44 03J1 /X ddipj tVplJi 

jiitj t&iLii du' Ai Jy. &\ Ji j£iij tiplii 
a!ii ^»'f d-Pi cCJUdiJi ddP Ai ojp ji!]i ^ 
diAi (^i*di p®' ‘^ipji fjS f4" 


15 


Hilyatul Auliya '___ 

te-f Sii Vs ^ <j Ai <& 

°£j\sJ Sl j a-jjjLJl {j* Uli Ojiai Vs Cr? 

j/f 5 _j^j 6 t 15 jLij t( uidS j diii jii 
xli- ii\ juU\j jui j iii j/f 

■3//1 f c^il £ ci^Sj il3 3-f ^ ji ^ 

/ / 

4-^\j 2uSr l %\^ C^jLUl 

CA-j3 ^ t-y^iwLtJ! oj^ii l_£_3 

j^j jf j%4^ dr* £j'j 

Si ^ Vf 

-tji* Vj Jf 


9754. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Muslim 
menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan 
kepada kami, Mubarak Abu Hammad maula Ibrahim bin Sam 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata dalam wasiatnya kepada Ali bin Al Hasan As- 
Sulami, “Engkau harus bersikap jujur dalam keadaan bagaimana 
pun. Engkau juga harus menjauhi dusta dan khianat, serta tidak 


16 



_ Hilyatul Auliya' 

bergaul dengan para pelakunya. Semua itu merupakan 
perbuatan dosa sepenuhnya. Saudaraku, janganlah engkau 
bersikap riya, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Karena 
riya itu syirik seutuhnya. Engkau juga tidak boleh berbangga diri, 
karena sikap ini bisa membuat amal shalih tidak diangkat ke sisi 
Allah. 

Janganlah engkau mempelajari ajaran agamamu 
melainkan dari orang-orang yang sayang terhadap agamanya. 
Karena orang yang tidak sayang kepada agamanya itu seperti 
tabib yang tidak bisa mengobati dirinya sendiri dan memberikan 
nasihat kepada orang lain secara bijak. Jika demikian 
keadaannya, maka bagaimana mungkin dia dapat mengobati 
penyakit orang lain dan bisa memberikan saran kepada mereka. 
Orang yang tidak sayang kepada agamanya sendiri ini 
bagaimana mungkin akan sayang terhadap agamamu. 

Saudaraku, sesungguhnya agamamu adalah darah 
dagingmu. Maka dari itu, tangisi dan sayangilah dirimu. Karena 
jika engkau tidak menyayanginya, engkau tidak akan disayangi 
oleh orang lain. Hendaknya orang yang menjadi sahabatmu 
adalah orang yang membuatmu zuhud terhadap dunia sekaligus 
memotivasimu untuk meraih kebahagiaan akhirat. Janganlah 
engkau bergaul dengan budak-budak dunia, yang selalu 
membicarakan hal-ihwal duniawi. Sebab mereka bisa merusak 
agama dan hatimu. Perbanyaklah ingat mati dan memohon 
ampun atas dosa-dosamu yang telah lalu. Mohonlah 
keselamatan untuk sisa umurmu. 

Saudaraku, hiasilah dirimu dengan adab dan akhlak yang 
baik. Jangan sekali-kali terpisah dari jamaah, karena semua 
kebaikan itu terdapat di sana, kecuali individu-individu yang 


17 


Hilyatul Auliya '_ 

terjungkal karena hal-hal duniawi. Dia seperti orang yang 
membangun satu rumah, namun merobohkan rumah lainnya. 
Berikanlah nasihat kepada setiap mukmin yang meminta 
nasihatmu dalam urusan agama. Jangan pernah menolak 
memberi nasihat, ketika seseorang bermusyawarah denganmu 
terkait hal-hal yang mengandung keridhaan Allah. Jangan 
pernah mengkhianati seorang mukmin. Karena siapa saja yang 
mengkhianati seorang mukmin, berarti dia telah mengkhianati 
Allah dan Rasul-Nya. Jika engkau mencintai saudaramu karena 
Allah, maka serahkanlah jiwa dan hartamu untuknya. Jangan 
pernah bermusuhan, berdebat dan berbantah-bantahan. Karena 
(jika kau lakukan itu) maka kau akan menjadi orang yang zhalim, 
berkhianat dan berdosa. 

Bersikaplah zuhud, niscaya Allah akan memperlihatkan 
padamu aib dan celanya dunia. Perbaikilah sisi batiniahmu, 
niscaya Allah memperbaiki sisi lahiriahmu. Menangislah atas 
segala dosa-dosamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang 
termasuk ke dalam kalangan Ar-Rafiiq Al A’la. 

Janganlah engkau menjadi orang yang lalai, karena 
sesungguhnya Allah tidak pernah lalai terhadapmu. 
Sesungguhnya Allah memiliki hak dan kriteria yang harus 
engkau tunaikan, dan tidak boleh engkau lalaikan. Karena Dia 
tidak lalai terhadapmu, dan engkau pun akan dihisab atas semua 
itu pada hari kiamat kelak. 

Jika engkau menghendaki salah satu perkara duniawi, 
maka lakukanlah dengan perlahan-lahan. Jika engkau 
memandangnya sesuai dengan akhiratmu, maka laksanakanlah. 
Namun jika tidak sesuai, maka hentikanlah, sampai engkau 
melihat seseorang yang melakukannya, bagaimana dia 


18 



- Hilyatul Auliya' 

melakukannya dan bagaimana dia selamat darinya. Dan 
mohonlah perlindungan kepada Allah. Namun jika engkau 
hendak melaksanakan perkara ukhrawi, maka singsingkanlah 
lengan bajumu, dan segeralah melaksanakannya sebelum syetan 
menghalangimu untuk mengerjakannya. 

Janganlah engkau menjadi orang yang banyak makan, 
yang tidak bekerja sebanyak yang dimakannya, karena hal itu 
dimakruhkan. Janganlah engkau makan tanpa niat dan tanpa 
selera. Jangan kau isi penuh perutmu, karena itu membuatmu 
menjadi bangkai (banyak tidur ) yang tak berzikir kepada Allah. 

Banyak-banyaklah merasa susah dan sedih (karena takut 
tidak mendapatkan rahmat Allah). Karena kebaikan yang banyak 
ditemukan seorang mukmin dalam catatan amalnya adalah 
karena kesusahan dan kesedihan. 

Janganlah engkau mendambakan apa yang menjadi 
milik orang lain. Karena sikap tamak itu bisa mencelakakan 
agama. Jangan pula engkau berhasrat (atas' apa yang dimiliki 
orang lain), karena hasrat ini bisa membuat hati menjadi keras. 
Janganlah engkau berambisi terhadap dunia, karena ambisi ini 
akan dibukakan kepada semua orang pada hari kiamat kelak. 
Jadilah engkau orang yang berhati suci dan berjasad bersih dari 
dosa dan kesalahan. Tanganmu bersih dari kezhaliman, hatimu 
bebas dari penipuan, tipu daya dan sifat khianat, serta perutmu 
kosong dari yang diharamkan. Karena tak akan masuk surga 
secuil pun daging yang tumbuh dari makanan haram. 
Palingkanlah pandanganmu dari orang lain, janganlah 
melakukan perjalanan tanpa keperluan, janganlah berbicara 
tanpa patokan, dan jangan hantamkan tanganmu kepada 
sesuatu yang bukan hakmu. 


Hilyatul Auliya '_. 

Jadilah orang yang selalu khawatir dan sedih terkait sisa 
umurmu. Karena engkau tak tahu apa yang akan terjadi terkait 
urusan agamamu. Jangan coba pernah menerima amanah, 
karena bagaimana mungkin engkau bisa mengembannya, 
sementara Allah telah menyebutmu sebagai makhluk yang 
zhalim dan jahil. Bahkan moyangmu, Adam, tidak mampu 
bertahan di surga setelah menerima amanah, hingga dia pun 
terjerumus dalam kesalahan. Kurangilah kekhilafan dan 
terimalah permohonan maaf, serta ampunilah dosa orang lain, 
niscaya engkau akan menjadi pendamping para Nabi dan para 
syuhada. 

Kurangilah keluar-masuk pasar, karena orang-orang di 
sana adalah serigala berbulu domba. Selain itu, pasar juga 
merupakan tempat yang dituju syetan, baik syetan dari kalangan 
jin maupun dari kalangan manusia. Apabila engkau masuk 
pasar, berarti engkau wajib melakukan amar ma’ruf nahi 
mungkar. Dan di sana, engkau hanya akan melihat perkara- 
perkara mungkar. Berdirilah di pinggirnya, lalu ucapkanlah: 

‘Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak 
disembah dengan sebenarnya kecuali Allah semata, yang tiada 
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kekuasaan dan bagi-Nya pula segala 
pujian, yang Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan, di 
tangan-Nyalah terdapat semua kebaikan, dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu, tiada daya dan kekuatan melainkan karena 
Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung’. 

Karena kami mendapat berita bahwa orang yang 
mengucapkan bacaan tersebut akan mendapatkan sepuluh 
kebaikan dikalikan dengan jumlah orang yang berada di pasar 
tersebut, baik dia orang Arab maupun non-Arab. Janganlah 


20 


- Hilyatul Anliya' 

engkau duduk-duduk di pasar, dan penuhilah keperluanmu di 
sana dengan berdiri, niscaya agamamu akan selamat. Berhati- 
hatilah agar jangan sampai kehilangan uang, karena uang lebih 
menyempurnakan bisa akalmu. 

Jangan halangi dirimu untuk mengkonsumsi manisan, 
karena hal itu bisa membuatmu semakin sabar. Konsumsilah 
daging tapi jangan terus-menerus. Jangan sampai tidak 
mengkonsumsi daging dalam kurun empat puluh hari, karena 
hal itu berdampak negatif bagi dirimu. Jangan tolak pemberian 
minyak wangi, karena minyak wangi bisa menyegarkan pikiran. 
Konsumsilah Adas, karena dia dapat mencucurkan air mata dan 
melembutkan hati. Kenakanlah pakaian kasar, niscaya engkau 
akan merasakan manisnya iman. 

Sedikitkanlah makan, niscaya engkau bisa begadang 
malam (untuk beribadah). Berpuasalah, karena puasa itu bisa 
menutup pintu keburukan dan membuka pintu ibadah. Jangan 
terlalu banyak bicara, niscaya hatimu akan lembut. Banyak- 
banyaklah diam, niscaya engkau bisa bersikap wara’. Jangan 
berambisi terhadap dunia, dan jangan menjadi seorang 
pendengki, niscaya engkau akan menjadi orang yang cepat 
mengerti. Jangan suka mencela orang lain, niscaya engkau akan 
selamat dari gunjingan orang lain. 

Jadilah pribadi penyayang, niscaya engkau akan 
disenangi semua orang. Bersikaplah ridha atas ketentuan Allah 
bagi dirimu, niscaya engkau akan mendapatkan perlindungan 
dari atasmu. Jadilah pribadi pemaaf, niscaya engkau akan 
mendulang hajatmu. Jadilah pribadi penyayang, niscaya engkau 
akan disayangi semua makhluk. 



Hilyatul Auliya '_____ 

Saudaraku, engkau tidak akan lepas dari dahaga kecuali 
dengan keridhaan Allah, dan engkau tidak akan pernah bisa 
mendapatkan keridhaan Allah kecuali dengan ketaatan-Mu 
terhadap-Nya. Banyak-banyaklah melakukan ibadah nafilah, 
niscaya itu akan mendekatkanmu kepada Allah. Bersikaplah 
dermawan, niscaya engkau dapat menutupi aib dan Allah akan 
meringankan hisab dan kepanikanmu. Banyak-banyaklah 
melakukan hal yang ma’ruf, niscaya Allah akan bersikap ramah 
padamu di dalam kuburmu. Hindarilah perkara-perkara haram, 
niscaya engkau akan merasakan manisnya iman. 

Bergaullah dengan orang-orang wara' dan bertakwa, 
niscaya Allah akan memperbaiki urusan agamamu. 
Bermusyawarahlah terkait urusan agamamu dengan orang-orang 
yang merasa takut kepada Allah. Segeralah melakukan 
kebaikan, niscaya Allah akan menghalangimu untuk melakukan 
kemaksiatan, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, niscaya 
Allah akan menjadikanmu zuhud terhadap dunia. 

Ingatlah kematian, niscaya Allah akan meringankan 
urusan duniawi bagimu. Rindukanlah surga, niscaya Allah akan 
memberimu taufik untuk melakukan ketaatan. Takutlah 
terhadap neraka, niscaya Allah akan meringankan berbagai 
musibah atas dirimu. Cintailah para penghuni surga, niscaya 
engkau akan bersama mereka pada hari kiamat kelak. Bencilah 
orang-orang yang suka bermaksiat, niscaya Allah akan 
mencintaimu. Orang-orang yang beriman adalah saksi-saksi 
Allah di muka bumi. Jangan pernah memaki seorang pun dari 
kaum mukminin, dan jangan sekali-kali menyepelekan hal yang 
baik. Jangan saingi orang-orang yang memiliki dunia dalam hal 
kepemilian duniawi. 


22 



—- Hilyatul Atiliya' 

Saudaraku, perhatikanlah, hendaklah hal pertama yang 
menjadi prioritasmu adalah bertakwa kepada Allah, baik dalam 
keadaan sendiri maupun ketika berada di tengah keramaian. 
Takutlah kepada Allah dengan perasaan takut yang dimiliki oleh 
orang yang yakin bahwa dirinya pasti mati dan dibangkitkan, 
kemudian dikumpulkan, kemudian dihadapkan ke hadapan 
Allah, lalu perbuatanmu dihisab, kemudian pergi ke surga yang 
penuh kenikmatan, atau ke neraka yang berisi berbagai siksaan, 
dengan keabadian di dalamnya yang tidak akan pernah mati. 
Berharaplah kepada Allah dengan harapan yang dimiliki orang 
yang yakin bahwa Allah akan mengampuni atau justru 
menjatuhkan hukuman. Wabillahi taufiq. Tidak ada tuhan selain 
Dia.” 


Syaikh Abu Nu’aim berkata: Perkataan, keadaan, 
ungkapan dan nasihat Ats-Tsauri itu banyak dan luas. Dan apa 
yang sudah kami sebutkan di atas mengandung banyak faidah 
bagi siapa saja yang diberi anugerah dan taufik untuk bisa 
mengamalkannya. ..■■■ : > ; ■ 

Imam Abu Abdullah Sufyan bin Sa’id juga memiliki sanad 
hadits yang tak terbilang banyaknya, dan sebagian haditsnya 
telah dihimpun dan diriwayatkan oleh para ulama dan 
pendahulu kita. Dan di antara sanad haditsnya, yang paling 
asing adalah sebagai berikut: 




\1jJS- c aJII Jj-P —^yoo 

c&jj- /t cill 

"• | 0 » '«t'' 0 ~ * 11 o s t ° s o ' 'v i ^ > 

cr 0 ' U* <y. c/ o* cJUa- 


23 




Hilyatul Auliya' 
K 


>. oir dij ^ ai ot t djju j 

VjJ li S^3 Jjjaii J lyl )Ij 

“ W X Z' X *v Z^ Z' 

.LsJifV iiJwJt / J bp of ^'t 


9755- Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Manshur, dari Thalhah bin Musharif, dari Anas bin Malik, 
bahwa Nabi H pernah menemukan sebutir kurma di jalan, 
namun beliau tidak menghiraukannya dan bersabda, 
“ Seandainya bukan karena takut kurma itu merupakan kurma 
sedekah (zakat), niscaya sudah kumakan ia." 

Hadits ini merupakan hadits shahih dan telah disepakati 
ke-shahih-annya, berasal dari hadits Ats-Tsauri. 


&JLS- t J&u ’J iit jJ. tijjU. -<w<n 

(c) 4' J 

J J. J. JzM \jjJiS-j 

<C> J ■&- 


24 


Hilyatul Auliya ' 



9756. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Abdullah menceritakan kepada kami (ha 'J; 

Ahmad bin Al Qasim bin Ziyad juga menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Isa Al Birti menceritakan 
kepada kami {ha '); 


25 


Hilyatul Auliya' _ 

Faruq Al Khaththabi juga menceritakan kepada kami, 
Abdul Aziz bin Muawiyah Al Qurasyi menceritakan kepada kami 
(ha '); 

Sulaiman bin Ahmad juga menceritakan kepada kami, Ali 
bin Abdil Aziz dan Muhammad bin Al Hasan bin Kaisan 
menceritakan kepada kami. 

Mereka berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada 
kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Al 
A’masy, dari Dzakwan Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa 
Nabi biasa melakukan shalat (malam) hingga kedua telapak 
kakinya bengkak. Kepada beliau kemudian dikatakan, “Apakah 
engkau harus melakukan itu, padahal Allah telah 
mengampunimu?” Beliau menjawab, “ Tidak, tapi bukankah 
lebih baik jika aku menjadi hamba yang bersyukur." 1 

Hadits tersebut masyhur dari riwayat Abu Hudzaifah dari 
Ats-Tsauri. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al Firyabi dari 
Ats-Tsauri, dan itu sangat berharga. 


1 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 1420), At-Tirmidzi dalam Asy- 
Syama 'i!(269), dan Muhammad bin Nashr Al Marwazi dalam Ta’zhim Qadrish Shalah 
(226 dan 227). 

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 412). Hadits tersebut 
dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Sunan Ibni Majah, cetakan Maktabah Al 
Ma’arif, Riyadh. 

HR. Al Bukhari (pembahasan: Tahajud, 1130, dan pembahasan: Tafsir, 4836), 
dan Muslim (pembahasan: Ciri-dri kiamat, 2819) dari hadits Al Mughirah bin Syu’bah 

HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4837) dan Muslim (pembahasan: Ciri-ciri 
kiamat, 2820) dari hadits Aisyah «$. 


26 



.Hilyatul Auliya' 


ilst \15jJ- CJ&d Jl J j1£ \sili- -aYoY 

j' diUJi dip j lIjJj- (5uii< ^3 .Jjz j 

✓ ✓ 

. a\JLa cOlOLO \jjJl>- 




9757. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdil Malik bin 
Zanuwaih menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dengan hadits 
seperti hadits sebelumnya. 


C OtjJ)! ^ — ‘W'oA 

✓ 

/i uli- t ^ji j aii iit uiii. 

^P J& OUii- UjJI>- 

**> y y ~ y 

55 C&jAitl J\ jt COj^A °Js> <.-£S\lp 

Al oiklJi oi : jll jJLj dp Al Jb> iil 

IjT jt-4^ cO^Ua^Jl 0 wUxj 01 



27 



HilyatulAuliya' _____ 

9758. Ahmad bin Al Qasim bin Ar-Rayyan menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Isa Al Birti 
menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah menceritakan 
kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari 
Al A masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah atau dari Abu 
Sa id Al Khudri, bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya 
syetan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang shalat, 
akan tetapi dia meridhai mereka mendapatkan apa yang 
membuat mereka hina. ” 2 


Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah 
dengan keraguan. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh 
Mush’ab bin Mahan tanpa keraguan. 


l'U* . ' s° <7 


/ O 


^ y o ^ 


yjt- cOUa-w c ya 

' s' 

di- at J.^ ^i\ j* J\ 'jz. J 


9759. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Zuhair bin 
Abbad menceritakan kepada kami dari Mush’ab bin Mahan, dari 


2 HR. Muslim {pembahasan: Ciri-ciri kiamat, 2812), At-Tirmidzi (pembahasan: 
Berbakti dan membina hubungan silaturrahim, 1938), Ahmad (ffl/354), dan Ibnu Abi 
Ashim dalam As-Sunnah (8) dari hadits Jabir dengan redaksi yang senada. 


28 




—-—- Hilyatul Auliya ' 

Sufyan, dari Al A’masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari 
Nabi 0, seperti hadits sebelumnya. 


&\ c^OJi % jSa SU- -<\w 

cidi. /t i2i*- 

amI JJlS : jli jp 

*/ ? ^ 

fa cM ^ J 'H :j&j A# Al 

.^~Sju Ja^ejt Jl cJjij 


9760. Ahmad bin Al Qasim menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad Al Birti menceritakan kepada kami, Abu 
Hudzaifah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Al A’masy, dari Abu Hurairah, dia berkata, 
“Rasulullah H bersabda, ‘Apabila salah seorang dari kalian 
menggauli istrinya, kemudian dia melakukan aji dan tidak keluar 
(air maninya) atau kering, maka dia tidak wajib mandi’ 

Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah 
dari Ats-Tsauri. Wallahu a ’lam. 


3 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Al Bazzar sebagaimana yang dinyatakan dalam Az-Zawa 'id (1/265). 

Al Haitsami berkata, “Para perawi yang tertera pada sanad Al Bazzar adalah 
orang-orang yang tsigah.” 


29 



Hilyatul Auliya 


$ m&j c^lkJi jJf 125*. -<wn 

— ^ 

I I^Jli (J c.L^-1 $ c ^_..13-1 <0)1 jCp 

$ ±4i (25*- C^J-I i)t $ Jl£ igfc. 

^p tOUli- ^p 

I 4-Ip aJII 4ijl J y*j J15 ! JlS Cc>'y'j& 

**✓ 

5~ij Jk yl=f ^ Cif $3-1 &l $*. UJ 


■Jr a£ - 44" op'j 2»i : J4*^ j4i 


9761. Abu Bakr Ath-Thalhi dan Muhammad bin 
Abdullah Al Hasib serta Sulaiman bin Ahmad menceritakan 
kepada kami secara berjamaah, mereka berkata: Muhammad 
bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Yunus menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Al 
A’masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah H bersabda, “ Setelah menciptakan makhluk, Allah 
menulis dalam kitab yang ditetapkan atas diri-Nya, kitab itu 
diangkat di bawah Arasy, ‘Sesungguhnya rahmat-Ku 
mengalahkan murka-Ku ’.” 4 


Hadits tersebut merupakan hadits yang masyhur dari Ats- 
Tsauri. Hadits tersebut juga diriwayatkan dari Ats-Tsauri oleh 


4 HR. Al Bukhari (pembahasan: Awal mula pendptaan makhluk, 3194) dan 
Muslim (pembahasan: Tobat, 2751). 


30 






. Hilyatul Auliya' 


Waki, Mush’ab bin Al Miqdam, Abu Ahmad Az-Zubairi, 
Qabishah dan lainnya. 

ukjii-i JL j, y^s- IsJ- -<\vir 


-* £ "i k''-* 


c l< j 5 ^ (S^ 

i :l3 jlS IjiSo* oUli' 

'v ✓ ** ^ 

(c) ^ < 1 ^ c £^ (lr^ 

^ ^ iii tfi*. . Jklil ^ jl^ 

\sjJS- CjLiu j!JjLj Lj J-p- <yj Aill 

^ ^ / 

crtJUtf» ^jp ^^P c jllii»» c^J-* 

b* Ai Jb Ai jiS : jii cojab u ! A* 

**/ 

±4 f$' *^js b|dij ^ fuyi ijd^j 


«f 0 


.^uijuj >ij c'^i 


9762. Muhammad bin Umar bin Salm Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Yunus 


31 



Hilyatul Auliya' - 

menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan 
kepada kami, Al Auza’i menceritakan kepada kami, Sufyan Ats- 
Tsauri menceritakan kepada kami: Inilah yang dikatakan Al 
A’masy kepada kami dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah (ha '); 

Muhammad bin Al Muzhaffar juga menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abdullah bin Yusuf Al Bashri 
menceritakan kepada kami, Bundar bin Basysyar menceritakan 
kepada kami, Muammal menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Al A’masy, dari Abu Shalih, dari 
Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah §j| bersabda, ‘ Imam 
adalah penjamin, dan muadzin adalah yang diberi amanah. Ya 
Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam, dan ampunilah 
para muadzin ” 5 

Hadits tersebut merupakan hadits shahih yang telah 
disepakati ke -shahih-annya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh 
Waki’, Ibnu Mahdi, Abdurrazzaq, Qabishah dan lainnya dari Ats- 
Tsauri. Hadits tersebut juga diriwayatkan dari Al A’masy oleh 
sejumlah orang, antara lain Sahi bin Abi Shalih, Syu’bah, 
Syarik, Husyaim, Al Auza’i, Shadaqah bin Abi Imran, Abu Al 
Asyhab Ja’far bin Hayyan, Zaidah, Qais bin Ar-Rabi’, Abu 
Awanah, Abu Hamzah, Abu Syihab, Sundal dan Hibban putera 
Ali, dan sejumlah perawi lainnya. 


5 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Waktu shalat, 2087), Ahmad (H/377 dan 378), dan 
Abu Daud (pembahasan: Shalat, 517). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Sunan Abu Daud dan 
Sunan A t- Tinmidzi cetakan Maktabah Al Maarif, Riyadh. 


32 



. Hilyatul Auliya' 


•\X^- :IJJl i apL«^“ (3 ajL^-s 

itdi \&f. ^ /f j s 

CAiJl alp ^p ijs\j jj J* cju^j^!\ JS> c&jj!)t 

<5 ~' S s " 

U Jjt ijjLj dp &l 4j)l jlS :JvS 

.*UjJI <3 jU^' fi5 Oy. i^-^i 


9763. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan dan 
Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan kepada kami 
secara berjamaah, mereka berkata: Muhammad bin Ja’far bin 
Habib menceritakan kepada kami, Abu Nu’aim menceritakan 
kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari 
Al A’masy, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dia berkata, 
“Rasulullah fH bersabda, ‘Hal pertama yang akan diadili di 
antara manusia adalah terkait persoalan darah (nyawa)’. 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muhammad bin Katsir 
dan Isham bin Yazid Jabr dan yang lainnya, dari Ats-Tsauri. Dan 
terjadi perbedaan jalur periwayatan pada Ats-Tsauri dalam 
berbagai bentuk. 


6 HR. Al Bukhari (pembahasan: Sifat lemah lembut, 6533, dan pembahasan: 
Diyat, 6864) dan Muslim (pembahasan: Qasamah, 1678). 


33 



Hilyatul Auliya 


iJZ*r J £jt>- -<mt 

<0^ ^ JdJ- &JS- cSJU^ J ^ ^ il£ lijJl>- 


c6di- cil^ tfjfe- 

AWl Jj-^j j^ !(J^ ^ ^P cJjij <jJ Jfc'M' 

0 “/ ^ 

«igJi r>: « «iSs w Jjt :^i & Jb> 

.iulil 


9764. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Mandah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Humaid menceritakan kepada 
kami, Mihran menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami dari Syaqiq 
bin Abi Wa'il, dari Abdullah, dia berkata, “Rasulullah H 
bersabda, ‘Hal pertama yang akan diadili pada Hari Kiamat 
adalah terkait persoalan darah (nyawa)’. ” 


'j, &A $ ^oii \21s- -<mo 

^ Al cJ^f 
toi ly 1 D uj.a^- cojcj* 
UIpI V j U- tiil j4p !p t JJtj J 


34 



-Hilyatul Auliya' 


U j/t :JlS aIp 2il L, d\ oi -iik 

I •• / * 

.^UjJI J fjj c« 


9765. Al Qadhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad dan 
Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Muhammad bin Yahya bin Mandah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Isham menceritakan kepada kami 
dari ayahnya, dari Al A’masy, dari Abu Wa'il, dari Abdullah. — 
Sufyan berkata, “Yang aku tahu, dia meriwayatkannya secara 
marfu’—, bahwa Nabi |§- bersabda, l Hal pertama yang akan 
diadili di antara manusia adalah terkait persoalan darah 
(nyawa)’.” 




(c) C 0J3^' 


* # O 


✓ •• 

’d <ifp c>$ t?. &*- 

d ^ d- !>&> tfk- «&&V! ^ 

jdoj d* ii\ *Js\ o! ij u- ^ 


’l 


Hilyatul Auliya 


. a £\ { Js ' S131 


9766. Faruq Al Khaththabi menceritakan kepada kami, 
Hisyam bin Ali As-Sairafi menceritakan kepada kami {ha "); 


Ali bin Al Fadhl bin Syahrayar Al Muaddil menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ar-Razi menceritakan 
"kepada kami, keduanya berkata: Ar-Rabi’ bin Yahya Al Asynani 
menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, 
bahwa Nabi fH menjama’ antara Zhuhur dan Ashar, serta 
Maghrib dan Isya di Madinah. Beliau hendak memberikan 
keringanan kepada umatnya. 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri, dari Muhammad. Hadits tersebut hanya diriwayatkan 
oleh Ar-Rabi’. Terjadi perbedaan riwayat pada Ats-Tsauri 
tentang menjama dua shalat, dan ini ada beberapa bentuk. 


\s 5 jj~ iiilil j J \Zjs- -^vnv 

'S* 

4 lip 4X11 :Jl£ c^lfp jjI 


36 


Hilyatul Auliya' 


t/- V # 4 c?i & 



9161. Ayahku menceritakan kepada kami dalam jamaah, 
mereka berkata: Muhammad bin Nushair menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Amr Al Bajali menceritakan kepada kami, Ats- 
Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Sa’id 
bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah H 
menjama’ shalat Zhuhur dan Ashar dalam keadaan tidak hujan 
dan tidak sedang dalam ketakutan.” Dikatakan kepada Ibnu 
Abbas, “Mengapa beliau melakukan itu?” Ibnu Abbas menjawab, 
“Karena beliau tidak ingin menyulitkan umatnya.” 7 

Hadits tersebut masyhur dari Ats-Tsauri melalui hadits 
Abu Az-zubair. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ats-Tsauri 
dari beberapa orang gurunya dari Sa’id bin Jubair. Di antara 
gurunya itu adalah Habib bin Tsabit, Salamah bin Kuhail, 
Hammad bin Abi Sulaiman, Abu Ishaq, dan Abdullah bin 
Utsman bin Khaitsam. Di sini, terjadi perbedaan riwayat pada 
Ats-Tsauri dari hadits Abu Az-Zubair. 


J JLii <J> &\ JUP -<mA 

J 5 X 

* J & < J & ^ ‘ }/* 


0 ' 


7 HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 705), Abu Daud (pembahasan: Shalat, 
1211), dan An-Nasa'i (pembahasan: Waktu shalat, 602). 


37 



Hilyatul Auliya'- 


& v A 


aAJLLv^ Aiil (*"*•’ *3^ cA^r- (ji ( J-P 

>— ?* ^ "" 

5JJP (j «—j-v^|3 _/4-^ <1*H (U^-j 

**^ ^ /■ X* ✓ 1 

IP ‘pP' J} IP «'jjj -4£ 


9768. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, Mahmud bin Ahmad bin Al Farj menceritakan 
kepada kami, Ismail bin Amr menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Abu Ath- 
Thufail, dari Mu’adz bin Jabal, dia berkata, “Rasulullah f|| 
menjama antara shalat Zhuhur dengan Ashar, dan Maghrib 
dengan Isya dalam perang Tabuk.” 8 


Hadits tersebut juga diriwayatkan Sufyan dari Abu Az- 
Zubair, dari Jabir. 


c5&- & JUU /\ &JS- -<m<\ 

.Ajjj 

c ,J $I J\ ^jjl)I d\±* 11]cijjVl 


8 HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 706), Abu Daud (pembahasan: Shalat, 
1206 dan 1208), dan An-Nasa' i (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 587). 


38 



_ Hilyatul Auliya ' 

uy.i lyt 

^ Z' 

9769. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Mihran Ar-Razi menceritakan kepada kami, Yazid bin 
Makhlad menceritakan kepada kami, Ishaq Al Azraq 

menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa Nabi H 
menjama shalat Zhuhur dengan shalat Ashar di Madinah, bukan 
dalam keadaan safar dan bukan pula dalam keadaan takut. 
Beliau juga menjama shalat Maghrib dengan shalat Isya. 

Di sini juga terjadi perbedaan riwayat Sufyan dari Abu 
Ath-Thufail. 

AjJJL?- wLjcC*' jj! IjJ ~ ^ VV * 

c5^Jl JL *£■ $ j£-l &- /i 11 

$ OUi* c&yJl JL^ ^ ulls- 

f o'* t'' o o'' o'” «.l/b / o-' 

(J' 4 y Ir** J* c JLr^ 

^ s'' ^ 

iit Jjij cJj : JU J iUi ^ 


39 





Hilyatul Auliya' 


^ ds. Al JL> 


9770. Abu Sa’id bin Hamdawaih An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, Abu Hammad Ahmad bin 
Muhammad Asy-Syarfi menceritakan kepada kami, Ali bin Sa’id 
Al Fasawi menceritakan kepada kami, Utsman bin Amr 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Amr bin Dinar, dari Abu Ath-Thufail, dari Mu’adz bin Jabal, 
dia berkata, “Aku melihat Rasulullah menjama’ shalat Zhuhur 
dengan shalat Ashar, dan shalat Maghrib dengan shalat Isya.” 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Utsman dari Ats- 
Tsauri. Ats-Tsauri juga memiliki beberapa riwayat lain yang 
berbeda-beda tentang hadits ini, yang bersumber dari orang- 
orang Hijaz dan Irak. Semua itu akan terlalu banyak dan terlalu 
panjang untuk disebutkan di sini, sehingga kami hanya 
mencukupkan pada riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan. 


(U.0JI $ 6u±* -‘ivvi 


«jil ‘j% O? Al & odi 

juls U «Ilp 4&I AU! J yjj JlS :jlS 


40 



Hilyatul Auliya' 


iSuJ ty J* d Sujt 

jjj (3 JUJlj yjAJl ^~2=> 


9771. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Al Qasim bin Muhammad Ad-Dallal menceritakan kepada kami, 
Quthbah bin Al Ala' menceritakan kepada kami, Sufyan Ats- 
tsauri menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari 
Ibnu Umar, dia berkata, “Rasulullah |H bersabda, ‘Dua serigala 
buas yang menyerang seekor kambing yang dilalaikan 
pemiliknya, tidak lebih cepat merusak, melebihi cepatnya 
pengrusakan yang ditimbulkan oleh sifat mencari kedudukan 
dan harta terhadap agama seseorang’. 

Hadits tersebut hanya diriwayatkan Qutbah dari Ats- 
Tsauri. Namun ada perbedaan riwayat dari Ats-Tsauri terkait 
hadits ini, yang bersumber dari jalur lain. 


<fJ-\ £‘i>. cj^i ’j, jdi £1*- -‘\vvr 


d^-d ^ dt^d 

\2js- d duJi jup tfj*. 


9 Hadits tersebut merupakan hadits shahih U ghairih (shahih karena ada hadits lain 
yang menguatkannya). Demikianlah yang disinggung At-Tirmidzi dalam Az-Zuhd 
(2376). Namun dia juga berkata, “Sanadnya tidak shahih." 

HR. Al Bazzar (3608-kasyfu/ Astai), dan di dalam sanadnya terdapat Quthbah bin 
Al Ala, seorang perawi yang tidak kuat. Akan tetapi hadits riwayat Al Bazzar tersebut 
dapat diperkuat dengan hadits syahid yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Az- 
Zuhd (2376) dan Ad-Darimi (2730) dari hadits Ka’b bin Malik yang di-sAaMhkan oleh 
Al Albani dalam Sunan At-Tinnidzi, cetakan Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


41 




Hilyatul Auliya' 


uj U' J* cUjjlii &&&> 

"" **/ ** / 

'f^S JjAj : jli ca^i> <jJ 

**/ 

^=5 £/~"k (»—£■ 3^uj (3 9^^* outs u 

■tUl sU oi? J JuJij ej^ji 4J- ^ iSui 


9772. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Ali bin Al Walid menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Muhammad bin Ar’arah menceritakan kepada kami, 
Abdul Malik bin Abdurrahman Adz-Dzimari menceritakan 
kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari 
Abu Al Hajjaf, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata, 
Rasulullah fH bersabda, Tidaklah dua ekor serigala buas yang 
menyerang sekawanan kambing lebih cepat merusak melebihi 
cinta kedudukan dan harta dalam merusak agama 
seseorang’” 10 

Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Adz-Dzimari. 
Kami hanya mencatatnya dari hadits Ibrahim. 


10 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Abu Ya’ia (6418) dan Ibnu Adiy (01/294). 

Al Haitsami berkata dalam Majma Az-Zawa 'id (X/250), “Para perawinya adalah 
para perawi yang namanya tercantum dalam shahih , kecuali Muhammad bin Abdil 
Malik bin Zanjuwaih dan Abdullah bin Muhammad bin Aqil, akan tetapi keduanya 
masih dianggap tsiqah.” 

Menurut saya, hadits tersebut dapat dikuatkan oleh hadits sebelumnya. 


42 



-- Hilyatul Auliya' 

\£jJ- cJ&t J? ouli -<\vvr 

/t dli- <sS- /t Ulli- ^ c^jll ^ 

** ^ 

c 0Ll5^ ‘<3;^ <j5 L5^J-* tlr^ c ®/* 

** / ^ / 

^ c^^-ii! dlZsp fj,\ c<^3 

** **/- - 

d* 'i)! Jb i)l jli :JU tJuj J duf 

OU-/L; j4p ;jjks- t) l& Otfjtd OUb u :jJLj 

✓ O 

cjjiiij Judi ^ 14-» iSud £p'u oS^lsj 


9773. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Syu’aib Az-Zubaidi di Zubaid menceritakan 
kepada kami, Abu Jummah menceritakan kepada kami, Abu 
Qurrah menceritakan kepada kami dari Musa bin Thariq, dia 
berkata: Sufyan Ats-Tsauri menuturkan dari Sulaiman At-Taimi, 
dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Usamah bin Zaid, dia berkata, 
“Rasulullah g| bersabda, ‘ Dua serigala buas yang bermalam di 
tengah sekawanan kambing, kemudian memangsa dan 
menyantapnya, tidaklah lebih cepat merusak daripada cinta 
harta dan kedudukan dalam merusak agama seorang muslim 

Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Abu Qurrah. 


43 





Hilyatul Auliya N _ _ __ 

UjJ^- c jA^>r yj 4iil JLP UjJl>- “ ^ V V t 

(c) ‘ya*- i? 

<jJ i? ^3 _jif 

odi tfoA :'VlS <5l/t u yjJl i£ £jU. 

^ / X 

U : jli t ^«. ^ ^ <$gj*ll 

:JOJ il l£i <Op 5jj| Jl> i)! ^ 

.V 


9774. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami (ha '); 

Abu Bakar bin Khallad juga menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz bin Aban menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Muhammad 
bin Al Munkadir, dari Jabir, dia berkata, “Rasulullah # tidak 
pernah diminta sesuatu sekalipun, kemudian beliau mengatakan, 

‘ Tidak." 11 

Hadits tersebur masyhur dari riwayat Ats-Tsauri. 


HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 6034) dan Muslim (pembahasan: 
Keutamaan, 2311). 


44 



Hilyatul Auliya' 


lOlgil J>. ^ i£-t lilli- -^YYo 

cijlS ^ fliLjl lllfU- :SfU ^ OUlij 

jLLiii» IjJJJ>- ^ ^ J^P LljJj>- 

s 

jlS : jlS C^jUr J^P CjjJwJl ^ J-l^- ^P C&jjil 

's ' 

cOj-«Jl ^ILp InI ^Iv? 4$i! 

.5^ii: Si 3&1 ^15 


> . «Y 


9775. Ahmad bin Al Qasim bin Ar-Rayyan dan 
Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Al Miqdam bin Daud menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Al Mughirah menceritakan kepada 
kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, dia berkata, “Rasulullah 
% bersabda, ‘ Tidur itu saudara kematian, dan penghuni surga 
itu tidak pernah tidur’.” 12 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Abdullah. 


12 Hadits tersebut merupakan hadits shahih lighairih. 

HR. Ibnu Adiy (IV/218), namun di dalam sanadnya terdapat Ibnu Al Mughirah 
yang kadang menyalahi hadits yang diriwayatkannya. 

HR. Al Bazzar dan Ath-Thabrani dalam Al Ausath, sebagaimana yang disebutkan 
dalam Majma’ Az-Zawa 'id (X/415). 

Al Haitsami berkata, “Para periwayat Al Bazzar adalah orang-orang yang namanya 
tercantum dalam Ash-Shahih." 

Hadits tersebut memiliki berbagai hadits shahih yang disebutkan oleh Al Albani 
dalam Silisilah Al Ahadits Ash-Shahihah dengan nomor 1087. 


45 




Hilyatul Auliya '- 

cy. o? ^5 \s5js- -^vvi 

c^LC-I £ji (Jjjl^-1 UjJ»>- i'yii 

u? <c£jJ^' Oli- lili?- Cp-iU JJ 

^ '0 ** 

4^P i)l jlS : JlS C^Ur ^P CjjJuiJl 

Jp jjjiJl JJJl^ol ^ 01 ijUOj 

caip^- c^-L!«iJi dL>-5 


9776. Abu Bakar bin Khallad dan Ahmad bin Al Qasim 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al Harits bin Abi 
Usamah menceritakan kepada kami, Yahya bin Hasyim 
menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, dia 
berkata, “Rasulullah fH bersabda, ‘Salah satu yang 
mendatangkan ampunan bagimu adalah memberi maaf kepada 
saudaramu sesama muslim, mengenyangkan laparnya, dan 
menghilangkan kesusahannya ’.” 13 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Aku tidak mencatatnya dengan sanad tinggi, melainkan 
dari hadits Yahya bin Hasyim. 


13 Hadits tersebut sangat dha ’i f. 

HR. Ath-Thabrani dalam Al Kabir (2731 dan 2738) dan Al Ausath {260-Majma' Al 
Bahrairl). 

Di dalam sanadnya terdapat Abu Jahm bin Utsman, seorang perawi yang dha’if. 
Saya katakan, di dalam sanadnya juga terdapat Yahya bin Hasyim yang dikomentari 
oleh Adz-Dzahabi dengan pernyataan: “Kadang dia membuat hadits palsu.” 


46 



Hilyatul Auliya' 


j'&i J, JilJl ^ VW 

X ✓ ** 

^ i)l JuP £i>- co/t ^ ili lllli- c jliijl 

UlIU- jjii U ilidl U?!U. < r ijii 

c <1^ c j^lui j? o* 

/ / 

itjih diii :ju ?Lj d* & 1 U 

. 4 JJ l_gj> l)15^\j« L* o^Ai-* 


9777. Ali bin Al Fadhl bin Syahrabar Al Muaddil 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Jarrah 
menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Amr Al Aqadi 
menceritakan kepada kami, Sufyan bin Sa’id menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, 
bahwa Nabi g| bersabda, “ Dunia itu terlaknat. Apa yang ada di 
dalamnya juga terlaknat, kecuali yang diperuntukkan bagi 
Allah V’ 14 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hadits tersebut diriwayatkan dari Ats-Tsauri hanya oleh 
Abu Amir Al Aqadi seorang. 


14 Hadits tersebut merupakan hadits dha’if. Hadits tersebut dinisbatkan oieh As- 
Suyuthi dalam Al Jami’ Ash-Shaghk (4280) kepada Adh-Dhiya dalam Al Mukhtarah, 
dan dinyatakan dha //oleh Al Albani dalam Dha ’ifAl Jami (3019). 


47 


Hilyatul Auliya'. 


*'* f o V * 


\sjjS~ 4oJL^- /j alii Ijj oi>- — ^VVA 

jj iIj^U- cjjJiii jj jj^p 

✓ ^ s'* 

&£■ ^ t&yjlll Oli- \I5 jlS- t 0,4 jj ulli- 

* 

& JL> iil jjij jlS : jlS tji Ur cjoUdl J 

. aS^j <J$ Oli 4 _Jlp 


9778. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Amr bin Abdil Khaliq menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin As-Sakan menceritakan kepada kami, 
Na'il bin Najih menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir, 
dari Jabir, dia berkata, “Rasulullah # bersabda, ‘ Makan 
sahurlah kalian, karena makan sahur itu mengandung 
keberkahan ” 15 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari Ats-Tsauri. 
Hadits tersebut diriwayatkan dari Ats-Tsauri hanya oleh Na'il 
seorang. 


15 Hadits tersebut merupakan hadits shahih lighairih. 

HR. Ibnu Adiy dalam Al Kami! (VII/56), dan di dalam sanadnya terdapat Na'il bin 
Nujaih, seorang perawi yang dinyatakan tsiqah oleh Abu Hatim, namun dianggap 
dha //oleh yang lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam At-Tahdzib. 

Menurut saya, hadits tersebut dapat diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan Al 
Bukhari (pembahasan: Puasa, 1923) dan Muslim (pembahasan: Puasa, 1095), dari 
hadits Anas bin Anas 


48 



Hilyatul Auliya' 


jdi dli- ijJA D_ J Uli. dli- -^YY^ 

^ij $ 4-i--d.11 td-U- 1( ^di ^ ^ 

5 

jdA ^P t&jjljl (irUdt ^ Aiijl 

Ai Ai jjdj jii: jii tj iU, tJ jildi d 

'P’jii ^ *ly ,>5 45* f^T ilrt' ^ P : (A~"j O* 

.A,jjl Ui'Jljy J§S'Sl C^jJl 


9779. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Abdil Baqi menceritakan kepada kami, Al Musayyab 
bin Wadhih menceritakan kepada kami, Yusuf bin Asbath 
menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, dia 
berkata, “Rasulullah §§■ bersabda, ‘Seandainya anak cucu Adam 
melarikan diri dari rezekinya sebagaimana dia melarikan diri dari 
kematiannya, niscaya rezekinya akan menemukannya , seperti 
halnya kematiannya menemukannya 16 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ats-Tsauri hanya oleh 
Yusuf bin Asbath. 


16 Hadits tersebut merupakan hadits hasan lighairih. 

HR. Ibnu Asakir (11/11/1), dan sanadnya dha’if. Akan tetapi, hadits tersebut 
diperkuat oleh beberapa hadits, sebagaimana yang disebutkan dalam As-Silsilah Al 
Ahadits Ash-Shahihah (952). 


49 




Hilyatul Auliya' 


C ■> Aiil J^P \2jJS~ — ^ V A 


^ z' ** 

c£££i)l J^p ^ 4jjISL« ljjjL>- cOjjI 

Jj-^j j U : jli cjJ^r 4 ^ wLlii ^jP 

jijJt o^jl rjOij -Op Sl Jb iil 

• jjiil 'jdr\j 


> s* f 


9780. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Yahya bin Zuhair menceritakan 
kepada kami, Syu’aib bin Ayyub menceritakan kepada kami, 
Muawiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami dari Sufyan 
Ats-Tsauri, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, dia 
berkata, “Rasulullah fH bersabda, ‘Ain bisa memasukkan 
seseorang ke dalam kubur dan bisa memasukan unta ke dalam 
periuk’r 11 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hadits tersebut diriwayatkan dari Ats-Tsauri hanya oleh 
Muawiyah. 


17 Hadits tersebut merupakan hadits hasan. 

HR. Al Khathib dalam Tarikh-nya (K/244), dan Asy-Syirazi dalam Sab’ah Majalis 
dalam Amali (VIIl/2). 

Hadits ini dinyatakan hasan oleh Al Albani dalam Silisilah Al Ahadits Ash-Shahihah 
(1249). 


50 



Hilyatul Auliya' 


l£U- cgSil J ysi*- o? ^ -^YA^ 

. . i- - f'* 6 , ^ ' ? t S1 ll ,Sl-^> 0 > <0 -' 

(,A^a^3 UjJ 3- J-i-P ^ji jAx>r 

’c}. £, uSjU. c^i j jtf-t ^ iU tfk-j 

tidi, l^U- :Sfli £3 

<%* d) If ijj J* c}- 
i\$£\ 5^Ju : jll jd^3 dp Al Jb> L^ 1 (Z' 


9781. Muhammad bin Ja’far bin Al Haitsam 
menceritakan kepada kami, Ja’far bin Muhammad Ash-Shaigh 
menceritakan kepada kami, Qabishah menceritakan kepada 
kami {ha '); 

Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, 
Khallad bin Yahya menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi f|, beliau 
bersabda, “ Orang-orang fakir akan masuk surga sebelum orang- 
orang kaya sejauh lima ratus tahun kurang setengah hari." 18 


18 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

Hadits ini dinyatakan shahih oleh Az-Zuhd (2353 dan 2354), Ibnu Majah dalam Az- 
Zuhd(A\22) serta Ahmad (11/513). 


51 


Hilyatul Auliya '___ 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari riwayat 
Ats-Tsauri. 

<.Ji X^- tf' Aiil j4p Ujl>- VAY 

^ z' 

> o \ 4 't ^ o , £ ''i • o aiti -* i ''t iJ - 

Cf. 4*^ ji Ctj^ ^ 

Z' X 

•* ^ 

<6t±. i2fc. 

Aill Jj- 4; (JU : jli c<jJ ( sP ca^JLC- 

53^ <3 JiJj t* ‘4^3 

. A_jip Uj Aill ^alj AJUj 


9782. AbduWah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad bin Hammad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muhammad bin 
Abdil Malik Ad-Daqiqi menceritakan kepada kami, Mu’alla bin 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari 
Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah fH bersabda, ‘ Tak henti- 
hentinya seorang mukmin mendapat ujian pada agama, jiwa 


Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Sunan At-Tirmidzi dan 
Ibnu Majah, cetakan Maktabah Al Maarif, Riyadh. 


52 




Hilyatul Auliya' 


maupun hartanya, agar dia menghadap Allah dalam keadaan 
tidak membawa sedikit pun kesalahan ’ ” 19 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Kami hanya mencatat hadits tersebut dari riwayat Al 
Mu’alla dari Ats-Tsauri. 


\£jJ- p p\ -^VAV" 

iij jj- «ji \Sjjs- c3 -slc.i y ^ 

J -y <*J & J 

* •- 

>JS- :jpj 4* &l J^ isi jli : JV5 dyy 

Jiyd> cUj^T tdjt JU-jJl 



9783. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada 
kami, Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
Abu Nu’aim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ajian, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah, dia berkata, “Rasulullah # bersabda, ‘ Sebaik-baik 
barisan kaum pria adalah yang paling depan, dan seburuk- 
buruknya adalah yang paling belakang. Sedangkan sebaik-baik 


19 HR. At-Tirmidzi dalam Az-Zuhd (2399) dan Al Hakim (1V/314). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Sunan At-Tirmidzi, cetakan 
Maktabah Al Maarif, Riyadh. 


53 


Hilyatul Auliya ' 


barisan kaum perempuan adalah yang paling belakang, dan 
seburuk-buruknya adalah yang paling depan 20 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari hadits 
Ats-Tsauri. 






> ° 
U’- 


y\ ^ ^ VA1 


iIlU- cSjis 

Of cojS> jff jP cJ Jl jP c6l±- 

/ yy 

JA &' \jk£ S ; jli ^3 

\j\j jj! IjI c t S^i 


9784. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yahya bin Daud menceritakan kepada 
kami, Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajian, dari ayahnya, dari 
Abu Hurairah, bahwa Nabi H bersabda, “ Jangan gabungkan 
nama dan kunyahku secara sekaligus. Aku adalah Abui Qasim 
(ayahnya sang pembagi). Allah-lah yang Maha Memberi, dan aku 
hanya membagikan ,” 21 


20 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ahmad 01/433). 

Al Haitsami berkata dalam Majma ’ Az-Zawa 'id (VI1I/48), “Para perawinya adalah 
para perawi dalam shahih 

Saya katakan, hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Shahih AJ 
Jami'{ 7231). 

21 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ahmad 01/433). 


54 






Hilyatul Auliya' 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hadits tersebut diriwayatkan dari Sufyan hanya oleh 
Ishaq seorang. 


cJuM -^VAo 


^ ^ ^ ^ C/. 

**✓ ^ 

dtAA* J -di i di- dis- 

l 5 L> Aiii : JlS c5j5ji jp ^p 

c-aJ^j Sfj ij%JLS*J aIIp 

•ch^4 ^ SfJ 


9785. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Zakariya Al Ghalabi menceritakan kepada kami, 
Abbad bin Musa Abu Uqbah Al Azraq menceritakan kepada 
kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Ajian, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia 
berkata, “Rasulullah fH bersabda, ‘ Hak budak mendapatkan 
makanan dan pakaiannya, namun dia tidak boleh dipekerjakan 
melainkan sesuai kesanggupannya ” 22 


Al Haitsami berkata dalam Majma ' Az-Zawa 'id (VIII/48), “Para perawinya adalah 
para perawi shahih." 

Saya katakan, hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Shahih Al 
Jami’{ 7231). 

22 HR. Muslim dalam Al Iman (1662) dan Ahmad (11/247) serta Al Bukhari dalam 
Al Adab Al Mufrad (192 dan 193). 


55 



Hilyatul Auliya' 


Hadits tersebut diriwayatkan dari Ats-tsauri oleh Abbad 
dan Isham bin Yazid Jabr. 

J ^ ^ ,J\ VA *1 

f O 'l o I ✓ > O -'l i -'i “'i 0 -' 

CA-al ^jp C JjJj a l y2 C> JliP- Uj J3- C 0 JJ-* 

tfo J o, ,i 

.ili. jUAl UJ-U- 


9786. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Yahya bin Mandah menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Isham bin Yazid menceritakan kepada kami dari ayahnya, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dengan redaksi seperti 
hadits di atas. 


^ \j5jS- — ^VAV 

\jJJS- ^ lil!U- £3 jli 

Jljl3 (.y\s>r Cjojjl y} 

l#'' »/ 

/4' J* <>^1 H # A| ^ 


^ ^ 0 . 

. AU3 

X 






9787. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan 
kepada kami, Khallad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan 


56 



- Hilyatul Auliya' 

kepadaku dari Jabir, dia berkata, “Rasulullah H bersabda, 

‘Sesungguhnya singgasana iblis itu ada di atas lautan. Dia 
mengirimkan pasukannya. Prajurit yang paling agung di antara 
mereka di sisinya adalah yang paling besar fitnahnya bagi 
manusia '.” 23 


Hadits tersebut masyhur dari hadits Ats-Tsauri. Nama 
Abu Az-Zubair adalah Muhammad bin Muslim bin Tadris. 


tOtgJl J J JuM \2jJ- -<WAA 

•Jj /f tili. jjj ’J &L i&s- 


Cjjjpl 

ilp aJLp Aiil 4il! Jji-j jl 

(J^ip dij3 ^ 

ot oJil OU iSl :jlij * 

<lri JiP'i ‘s- 1 ^ 


23 HR. Muslim (pembahasan: ciri-ciri kiamat serta Surga dan Neraka (2813) dan 
Ahmad (ni/366). 


57 





Hilyatul Auliya' --- 

9788. Ahmad bin Al Qasim bin Ar-Rayyan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yunus Asy-Syami menceritakan 
kepada kami, Abu Ali Al Hanafi menceritakan kepada kami, 
Sufyan bin Sa’id menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair 
menceritakan kepada kami dari Jabir, bahwa Rasulullah |§> 
menjenguk orang yang sakit, kemudian beliau melihatnya 
bersujud di atas bantal. Rasulullah ff| kemudian mengambil 
bantal itu dan membuangnya. Namun orang itu mengambil kayu 
untuk shalat bertumpu padanya, akan tetapi Rasulullah ff| 
kembali membuangnya dan bersabda, “ Jika engkau shalat, 
apabila engkau mampu shalat di atas bumi, maka lakukanlah. 
Tapi jika tidak mampu, maka berilah isyarat. Jadikanlah 
sujudmu lebih rendah daripada rukukmu." 

jl < y . 

^p \juJS- 

<Op Al jb Al jj^j d\ ‘jMr ^ Cjojll J\ 

A SIoJri : jli jJLy 


9789. Muhammad bin Isa Al Adib menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad menceritakan kepada 
kami, Ishaq bin Amr Ar-Razi menceritakan kepada kami, 
Muawiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, 


58 



- Hilyatul Auliya ' 

bahwa Rasulullah fH bersabda, “Penyembelihan janin adalah 
dengan menyembelih induknya .” 24 


Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Muawiyah dari 
Ats-Tsauri. Hadits tersebut diriwayatkan dari Muawiyah oleh 
Ishaq. 


Uy ^ Al jCp luJtJ- !l ylLil ^ 

^ & IIjJL?- jIp lljJ l>- 

<0* ‘i$' <4' <0* ouli. caJu=- 

*IAUI 01 ijJLj 4 * Al Jb Al jli : JlS 

LJJU^tj jlSl j S>i Jjdlj c&l jl S> 

.jlll! I 4 JLA ( y^2ju 


9790. Ahmad bin As-Sindi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Al Khaththab At-Tustari menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Abdil Wahhab menceritakan kepada kami, Ashim 


24 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Abu Daud (pembahasan: Kurban, 2828), dan At-Tirmidzi (pembahasan: 
Berburu, 1476). 

Al Albani dalam As-Sunan, cetakan Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


59 




Hilyatul Auliya '- 

bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Khalid 
menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Az- 
Zubair, dari Jabir, dia berkata, “Rasulullah % bersabda, 

‘Sesungguhnya kedermawanan adalah sebatang pohon yang 
berada di surga, dan rantingnya berada di dunia. Siapa saja yang 
mengambil ranting pohon kedermawanan tersebut, maka itu 
akan membawanya ke surga. Sedangkan kekikiran adalah 
sebatang pohon yang berada di neraka, dan rantingnya berada 
di dunia. Siapa saja yang mengambil ranting pohon kekikiran 
tersebut, maka itu akan membawanya ke neraka V’ 25 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdul Aziz. Dari Abdul 
Aziz, diriwayatkan lagi oleh Ashim. 


\£js. % ou±- \£js. 

J&. '■& J) d j* d dd- 

"S # "y / X 

u j jdLj Up a a 

d/1 j^lJl j bl tiil 


. „r 


25 Hadits tersebut merupakan hadits yang sangat dha % jika bukan hadits palsu. 

HR. Al Khathib dalam Tarikh-nya (1/253 dan 111/304) dan Ibnul Al Jauzi dalam AJ 
Mudhu ’a t (II/183). 

Ibnu Al Jauzi berkata, “Ashim sangat lemah, sedangkan Abdul Aziz bin khalid, 
gurunya, adalah perawi yang suka berdusta. ” 


60 



Hilyatul Auliya' 


i JU (Sjt V ^ (JTJj c«L>^-iJl 

. iSji ^ -L&LiJl 


9791. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Abu Nu’aim 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Umar, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, 
“Rasulullah H mengutusku untuk melaksanakan sebuah tugas, 
kemudian aku bertanya, ‘Ya Rasulullah, apabila engkau 
mengutusku untuk melaksanakan sesuatu, apakah aku menjadi 
seperti pasak besi yang tak terbengkokan apa pun, ataukah aku 
menjadi orang yang menyaksikan sesuatu yang tidak dilihat oleh 
orang lain?’ Beliau mejawab, ‘ Justru kau menjadi orang yang 
menyaksikan sesuatu, dimana orang yang hadir menyaksikan 
sesuatu itu dapat melihat apa yang tidak disaksikan oleh orang 
lain’." 26 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Isham Yazid Jabr 
secara maushul. 


■S'i cAii j -mi 


’J sSj- tSJtli J j ii£ \2js- 

o o , S 'j » ' 'v t ■»- ® > O " f O ** \ s 0 

<ji S'* u* 4 Cr* Cr* ir! 


26 HR. Ahmad a/83). 

Hadits tersebut di-shahih-kan oleh Al Albani dalam Silisilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah (1904). 


61 




Hilyatul Auliya' 


Q cf &JS- jp c^ip 

$i ^Vy\ fi jO^j <dp Ai 

5* iSjS 4^1 £44^13 cilSlS £Jot : jlil £4fJi 

5 * l^'j £fii jjj ^ ^ 

aIIp ai ^Si £Ju^ C4JLP cuii^i ci^s-l 




ijO^j Aip ai ju* ^ 3 i joi jOij 


-. r, • f 


9792. Ibrahim bin Muhammad dan lainnya menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Yahya bin 
Mandah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isham bin 
Yazid menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Sufyan, dari 
Muhammad bin Umar bin Ali, dari seseorang yang menceritakan 
ke padanya dari Ali, dia berkata, “Ada berita yang sampai 
kepada Nabi f§- terkait seseorang yang tertuduh berzina dengan 
Ummu Ibrahim. Beliau kemudian memberikan sebilah pedang 
padaku, dan bersabda, ‘Pergi dan bunuhlah orang itu!’ Aku 
kemudian menemui orang itu, saat dia sedang berada di atas 
pohon kurma. Setelah melihatku, dia mengenaliku. Dia 
kemudian jatuh dari atas pohon kurma dan melepaskan 
pakaiannya. Ternyata dia terkebiri. Maka aku pun 
mengurungkan maksudku untuk membunuhnya. Aku kemudian 


62 



Hilyatul Auliya' 


endatangi Nabi gj| dan melaporkan hal itu kepada beliau. Nabi 
fH lantas bersabda, ‘Sungguh baik tindakanmu ” 

Muhammad bin Ishaq menilai jayyid hadits tersebut dan 
dia pun menyebutkan nama perawi yang tidak disebutkan itu. 

oulp j $ iii \£ js . r 

y 

/i tfk. d d- 

? y ** - 

j ^ «j& j 

‘3^-1 J' 5^ J ^ J ^ «3^1 

y - y s'' ' 

*•/ *•/ — ^ 

H ^ c Sji JUj cojii aIIp 


> c 

t—o 
• ✓ 


V 

6 JI 




9793. Abdullah bin Muhammad bin Utsman Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yahya bin Zuhair 
menceritakan kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada 
kami, Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin 
Muhammad bin Ali bin Al Hanafiyah, dari ayahnya, dari 
kakeknya, dari Ali, dia berkata, "Nabi fH mengutusku ...." 

Kemudian dia menyebutkan hadits seperti di atas, dan dia 
berkata di dalamnya, "Orang yang hadir itu melihat apa yang 
tidak dilihat orang yang tidak hadir." 


63 



Hilyatul Auliya '_ 

Alp cJl? 4 oui^- 

3 ^ ^ ‘<cjs j J J $ iii 
^ o__Jj ,il -,P (Dldi. lilai- Ciiji 

^ S 5 "> / -> 

aWI ^1-3 Aiil <JjA3 3^ *3^ (3.1 c ^p c3j>5-«Jl 

**/' ^ 

c* tfjj «sjuyi j£ 5^/^- fJ2i :(V Lj # 

c->rJ,j cliv^jiJl c~xJLi cUlJUj 4j*llaJl 

.iiU3Jl 


9794. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Maryam 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al Firyabi 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dia 
berkata, "Rasulullah f|| bersabda, 'Sesungguhnya kalian akan 
sangat berambisi mendapatkan kepemimpinan, padahal pada 
Hari Kiamat kelak dia akan menjadi penyesalan dan kesedihan. 
Maka alangkah baiknya wanita yang menyusui, dan alangkah 
buruknya wanita yang menyapih' 


27 HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum, 7148), Ahmad (11/476), dan An-Nasa'i 
(pembahasan: Bai’ah, 4211, dan pembahasan: Etika memutuskan, 5358). 


64 


-Hilyatul Auliya ' 


Hadits tersebut masyhur dari hadits Ibnu Abi Dzi'b. Aku 
tidak mencatat hadits ini dengan sanad tinggi dari hadits Ats- 
Tsauri, melainkan bersumber dari hadits Al Firyabi. 

£5 iii /f ^OJi 

£5 ^ ii! Jdp 

^ ^ ‘yfc J ^ ^ ^ J ^ 

aMI aUI JjAj :Jl5 

**✓ ** ^ 

G: 4j j;Ji jui V ouj jl; :jjs.j Cip 

•ct*" <1^ f' 4^ <Iri' <■ jGiJt 


9795. Al Qadhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Syirawaih 
menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, Abu Daud Al Hafari menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Abdurrahman, yakni Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id Al Maqburi, dari 
Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah |§ bersabda, 'Akan 
datang kepada manusia suatu masa dimana mereka tidak peduli 


65 



Hilyatul Auliya '- 

dengan harta yang didapatkan, apakah bersumber dari yang 
halal atau dari yang haram ” 28 

Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dzi'b 
dari Al Maqburi. Hadits tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abi 
Dzi'b oleh para perawi lainnya. 


j *J> tsdi i&js- -ivu 

tiis- Jjz y jd-t \£js- 

# "/ / 


9796. Hadits tersebut juga diceritakan kepada kami oleh 
Muhammad bin Ali bin Hubaisy dalam jamaah, mereka berkata: 
Ahmad bin Yahya Al Hulwani menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu 
Abi Dzi'b menceritakan kepada kami. 

Hadits Sufyan dari Ibnu Abi Dzi'b tersebut hanya 
diriwayatkan Al Hafari seorang. 


£ls- y\ tui>- -^Y^Y 

~ ' 0' 0 

UJ j>- 'V k_J LP 

^ C V^ (jj O?' 

^ ^ ** / / x 


28 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. Hadits tersebut di-shahih-kan oleh Al 
Albani dalam Shahih Al Jami’ (8003) dan menisbatkannya kepada An-Nasa'i. 


66 



Hilyatul Auliya' 


Allp 4^1 jl Aiij J,\ 

' ** A ^ **y 

• ^ (j U^ 3 I Jl3 


9797. Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ghalib bin Harb menceritakan 
kepada kami, Qabishah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Dz'ib, dari Shalih 
maula At-Tau'amah, dari Abu Hurairah, dia meriwayatkannya 
secara marfu sampai kepada Nabi §§•, beliau bersabda, "Barang 
siapa yang menyalatkan jenazah di masjid, maka tidak ada 
sesuatu pun baginya ." 29 


Saya tidak mencatat hadits tersebut dengan sanad yang 
tinggi dari hadits Ats-Tsauri melainkan dari hadits Qabishah. 

<y. i? j?? —^V^A 

lljJy?- caSjl^ 

t jP jllaiv jj! 

^ **/ y ✓ ** ^ 

^ O f y. | I ~ o ^ ** 0 I o ^ 0 ^ 11 

^L) ^ ^Lp jP CC^ApI 


29 Hadits tersebut merupakan hadits hasan. 

HR. Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3191), Ahmad (11/455), dan Ibnu Majah 
(pembahasan: Jenazah, 1517). 

Hadits tersebut dinyatakan hasan oleh Al Albani dalam Sunan Abu Daud dan Ibnu 
Majah, cetakan Maktabah Al Ma'arif, Riyadh. 


67 


Hilyatul Auliya' 


4-cUrj ^-LOj aIJLp 4&I LS^ 5 

** z' 


9798. Abu Al Hasan Ahmad bin Al Qasim bin Shadaqah 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Isa Al 
Birti menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah menceritakan 
kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari 
Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Abbad bin Tamim, dari 
pamannya, dia berkata, "Aku pernah melihat Nabi §§■ duduk 
bersandar seraya menumpangkan salah satu kakinya di atas kaki 
lainnya." 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Saya tidak mencatatnya dengan sanad yang tinggi 
melainkan dari hadits Abu Hudzaifah. 


ilfp U- cJOH £3 OUJfc- -^^ 

J\ j j 

■J cjuj-i j jdJ- j> tcSjjlli 

^1)1 01 C^LjIp jP jP 

(U-'i # & J0 

-I 0 ^ 
. AM H\JpjA 


68 


— - - Hilyatul Auliya' 

9799. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abbad bin Abdullah Al Adani menceritakan kepada kami, Yazid 
bin Abi Hakim Al Adani menceritakan kepada kami, Sufyan Ats- 
Tsauri menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, 
dari seseorang, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, 
bahwa Nabi fH bersabda, "Siwak itu menyucikan mulut dan 
mendatangkan keridhaan Allah ," 30 

Demikianlah yang diriwayatkan Yazid, dan dia tidak 
menyebutkan nama perawi tersebut. Hadits tersebut juga 
diriwayatkan oleh Muammal bin Ismail dan dia menyebut 
kunyahnya. 


' 0 s o . i ''i >o i I s . . 

C 4JJ1 JlIP LL)JL>- — A * * 

£5 & & Jjs. c5u±- j \£js- 

—S s' 

& tfeOi # pp tffc- 44)1 

»4gjSl 

ju :cJli ciiite J _UJI 4- 

s' s' — 

ifjii iiijui -.jibj di- Jn iii j_4j 

. 44 ) «144 


30 HR. Al Bukhari secara mu’allaq (pembahasan: Puasa, bab: Siwak yang basah 
dan kering bagi orang yang berpuasa) dan An-Nasa'i (pembahasan: Bersuci). 


69 



Hilyatul Auliya '_ 

9800. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al-Laits Al Marwazi 
menceritakan kepadaku, Muammal bin Ismail menceritakan 
kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah, dari 
Muhammad bin Ishaq, dari Abu Atiq At-Taimi, dari Al Qasim 
bin Muhammad, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah H 
bersabda, 'Siwak itu menyucikan mulut dan mendatangkan 
keridhaan Allah ’.” 31 


& tffc. p J dd 



/ - yy 


c y. 


JdLP \1 jJS- 


* As* 


J 1 J 

S S V ' 7 

y 

d* P“J d* d** ^ d* *< 3 ^ 


•jj^ 1 £s5 

y 

9801. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Ali bin Al Abbas bin Al Walid dan Al Walid bin Ali bin Al Walid 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin 
Al Ala' menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Hisyam 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Muhammad bin 


31 Lihat takhrij hadits sebelumnya. 


70 


- Hilyatul Auliya' 

Ishaq, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah f§> 
melarang jual beli gharar :" 32 

Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Muawiyah dari 
Sufyan. 

jjJ- \£jS- <.j£a y\ ^lilt \£jS- A * Y 

(C> “r*r> <y 


}■ ° 
U* 


0 °T > " <0 '' 0 , i -'i >0 i I •*. O-' y y 

J 'J C jA*s>r UL) 

^ Jdi ^ ^£1 dfU- :SlS Jiz4 

J 4 i ^ oulil cjjudl $ Jdi 

j (W-Ip oli t odi 

o • O-' . t 0 Jl °1 O'' 0 , 

t/ ^ 

V 

a_Xp a\i! ^L/ 3 ^ !<Jli C0jdj>- 

sS 

JUj .^?r^Aj 4JI3 cIjJil-l 

.~^J! oSUi :<_i 

( • z' • • •*• 

>w~ ^ ^ / 


32 HR. Muslim (pembahasan: Jual beli, 1513), dan At-tirmidzi (pembahasan: Jual 
beli, 1230) dari hadits Abu Hurairah 4Jfc. 


71 


Hilyatul Auliya '__ 

9802. Al Qadhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ibrahim bin Syabib menceritakan kepada kami 
{ha ’); 


Abdullah bin Muhammad bin Ja'far dan Sulaiman bin 
Ahmad juga menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Ibrahim bin Muhammad bin Al Harits menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, 
An-Nu'man bin Abdussalam menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari 
Ashim bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin Labid, dari Rafi' 
bin Khadij, dia berkata, "Rasulullah fjj| bersabda, 'Tangguhkan 
sejenak pelaksanaan shalat Fajar, karena itu lebih besar 
pahalanya ’.” 33 

Ibnu Syabib berkata, "Shalat Shubuh." 


Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh An-Nu'man dari 


Sufyan. 


S) 


33 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 424), At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 
154), An-Nasa'i (pembahasan: Waktu shalat (548), Ibnu Majah (pembahasan: 
Mendirikan shalat, 672), Ahmad (V/429). 

Hadits ini di-shahih-kan oleh Al Albani dalam As-Sunan Al Arba’ah , cetakan 
Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


72 


.Hilyatul Auliya' 


Ar .i'! 


4jlpl jIL cjii- jj! cilO ^ C^cik 

— S S 't 

C^j 4ip & >P iU> /ii 

jl I^aLL? I^2lUJ 


9803. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Ghanam menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Abdurrahman maula Alu Thalhah, dari Salim, 
dari Ibnu Umar, bahwa dia menceraikan istrinya yang sedang 
haidh, kemudian Umar menuturkan hal itu kepada Nabi ||, lalu 
beliau bersabda, " Perintahkan dia agar merujuknya, kemudian 
silakan menceraikannya ketika sedang suci atau mengandung."^ 


\£j£- cJ/Y &\ Jup 

\£ js - c^uiii c^OJi j^i 

ji£ j <oi±- ^ iti 

/ 's s 

aILp 3 Aiil 01 c *^ 

**/ ^ 


34 HR. Muslim (pembahasan: Thalak, V/1471) dan At-Tirmidzi (pembahasan: 
Thalak, 1176). 


73 


Hilyatul Auliya'. 


Aiil zMs* JjJjIJj *)}j Uj^r-L^J V iJU 

.uj&a J*. u4IpAi 


9804. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ishaq bin Ahmad Ai Farisi menceritakan kepada kami, 
An-Najari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Abdurrahman maula Alu Thalhah, dari Az- 
Zuhri, dari Atha bin Yazid, dari Abu Ayyub, bahwa Rasulullah 
bersabda, "Janganlah kalian saling meninggalkan dan 
janganlah kalian saling membelakangi satu sama lain. Jadilah 
hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sikap acuh seorang 
mukmin itu hanya selama tiga hari. Jika kedua belah pihak 
saling berbicara, maka itu baik. Tapi jika tidak, maka Allah 
berpaling dari keduanya, hingga keduanya saling bertegur 
sapa." 35 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Al Firyabi. 

\sjJS~ c^JLki! jSvj jj! LjJl?- — « o 

- - ^ 

^ >^\ tfii- ,*J $I J jJ-\ $ 


35 Hadits tersebut merupakan hadits dba ’if. 

HR. Ibnu Adiy dalam Ai Kamil (IV/157), dan sanadnya dha’if. 


74 



Hilyatul Auliya' 


/f liliiU t y£j| ^ /! IL‘J^ ,^)\ j 

t Ju-j)i a f 5* c5di ^ oUJ-1 

"z’ X 

ijlS jJLj 5I* Al Jso {JS\ 01 t 5 -ioLf- 5^ 



9805. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Ali bin Al Hasan bin Al Husain Ar-Raqqi menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Muhammad bin Ash-Shaffar Ar-Raqqi, Abu 
Shalih Al Farra' menceritakan kepada kami. Abu Ishaq Al 
Fazari menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ar-Rijal, 
dari Amrah, dari Aisyah, bahwa Nabi H bersabda, 
"Memecahkan tulang orang yang telah meninggal dunia itu sama 
dengan memecahkan tulangnya ketika masih hidup. " 36 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Al Farra' dari 
Al Fazari. 


^ < 0 &- ^ ali /t A • 1 

^ «JfU* J £5 

S Z 


36 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3207), Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, 
1616), dan Ahmad (VI/105). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Sunan Abu Daud dan Ibnu 
Majah, cetakan Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


75 



Hilyatul Auliya' 


LjJz $ <3jd /t \jjJS- 

^ 01 C^OJlp ^P CdJ-Lp jP tJUrJj! jJ 

. JJi ^ jUOj aIIp 


9806. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada 
kami, Bakr bin Abdil Wahhab menceritakan kepada kami, Abu 
Nabatah Yunus bin Yahya menceritakan kepada kami, Ats- 
Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Ar-Rijal, dari 
Amrah, dari Aisyah, bahwa Nabi gH melarang tidak memberikan 
kelebihan air sumur. 37 


Nama Abu Ar-Rijal adalah Muhammad bin Abdurrahman. 
Hanya Abu Nabatah yang meriwayatkan hadits ini dari Ats- 
Tsauri . 


cOiJ^ J J&U $ jJA &JS. —^ A * V 

i 'y*, f i 55 , „ o s,*'* . 0 i, , 

i 'ji A\ll JLP ujJL>- 

**x' ^ / 

c CJ. cOUOO jp 

0 

0 4 | I ^ t i i 0 'i _ 0 X O o ' ^ 0 ( o x 

OH ^ ‘ ^ OH OH 1 

OH 40^' OH 04^ OH 1 cS*5' < J 


Z’ X 


37 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ahmad (VI/105), dan hadits tersebut merupakan hadits shahih. 


76 



Hilyatul Auliya' 


J y^j C4-jl c 

6SJ UoIp fiil 14 ^-jj; LiJ JLj aIp Jb» iii 

c 2 i 01 10(5* dllit Jp 4^ j 4 5 jI : jvij t^d 

f i ^ J > oj/ . i'? * «i/ ?i x 4 l'} { O 

• IamD *». . - 9 ■> -» +* ^ , - * -* - >* 


9807. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Yahya bin Sa'id 
menceritakan kepada kami dari Sufyan: Muhammad bin Bakr — 
yakni Ibnu Amr bin Hazm— menceritakan kepadaku dari Abdul 
Malik bin Abi Bakr, yaitu Ibnu Abdurrahman bin Al Harits bin 
Hisyam, dari ayahnya, dari Ummu Salamah, dia mengatakan, 
bahwa setelah Rasulullah |§ menikahinya, beliau menetap di 
tempatnya selama tiga hari. Beliau bersabda, "Sungguh, engkau 
bukannya disepelekan oleh suamimu. Jika aku ingin, aku bisa 
sepekan denganmu. Tapi jika aku sepekan denganmu, maka 
aku juga akan sepekan bersama istri-istriku yang lain." 38 

Hanya Yahya bin Sa'id yang meriwayatkan hadits 
tersebut dengan sanad yang jayyid dari Ats-Tsauri. 


ju* \juJS~ * A 



38 HR. Muslim (pembahasan: Menyusui, 1460) dan Ahmad (VI/292). 


77 





Hilyatul Auliya '. 


& & & ^ «4JJu £ p, /f ISJJU.J 
& j>%!l ■&■ l2i>- J} jS‘ 


y •*/> 

cS^i o? aii ^ titfi nlli- :VlS 


02 ^ 'P* ®f/ 51 jjl Js> 

^ :J»S ?£s- Ijif p Jj^j u; :cJlij t j^ 

•>f vilJj 


9808. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Mu adz bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami (ha ') 

Abu Bakr bin Malik juga menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami’ 
ayahku menceritakan kepadaku, Abdurrahman bin Mahdi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Uqbah, dari 
Kuraib, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Seorang wanita 
mengangangkat seorang bocah dari gendongannya, kemudian 
bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah sah haji anak ini?' Beliau 

menjawab, 'Tentu saja, dan engkau akan mendapatkan 
pahalanya ” 39 


39 HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1336), 
1736), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, 924).' 


Abu Daud (pembahasan: Manasik, 


78 


Hilyatul Auliya' 


.f ./.i 


0 


V s* 

Lj.X>- (.(£^iJUl .Ajjj IjUJl>- 4lip 

J>. ^ «&jfii odi 

X" / ^ 

aMI (^Ivs» ^ J^j <3^ -d^ c/*^ <j^ C (JiJi^ 

0 s s ' 

SJ cJ^VI iL-jil cJ Jd & jl^4 S :JLj dp 

o 

- X I t| ' B S • 'i 

. A>»UAJl 


9809. Abu Bakar Ath-Thaihi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Al Faraj di Madinah Rasulullah fH menceritakan kepada 
kami, Khalid bin Yazid Al Umari menceritakan kepada kami, 
Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Muhammad 
bin Ubaidah, dari Muhammad bin Sirin, dari Ibnu Abbas, dia 
berkata, "Rasulullah f|| bersabda, 1 Tidaklah seorang hamba 
memohonkan wasilah (derajat di surga) kepada Allah untuk 
diriku, melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat baginya 
pada hari kiamat kelak’T 

Hanya Khalid bin Yazid Al Umar yang meriwayatkan 
hadits ini. 


79 





Hilyatul Auliya ' 


:JlS £3' y\ \Sjjs~ ~^a \ ♦ 

** ^ 

^ ° ® i'- 9 f 

cS^ O 1 - Jyp “' i/*V cS-^- J 

& 4^' c-ia*i 3 Ali uSjU- 

o^ 1 ^ o* ‘^jAJi ajui j sij. -j, c odi 

^ A ' J^^cf “f> JiJ ^ 4' & d 

? s 

j! taUlill cSjUJ jUjil jduj ^ :jii 

•J< Ji' ^ jf tfljAiJl <; c5jl4 


9810. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku menemukan dalam kitab kakekku dari pihak 
ibu, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Yahya Ath-Thalhi: 
Muhammad bin Al Qasim Al Asadi menceritakan kepada kami 
dari Sufyan, dari Muhammad bin Umarah Al Madini, dari 
Abdurrahman bin Abdullah, dari seseorang yang namanya 
disebutkan olehnya, dari Nabi |H, beliau bersabda, "Barang 
siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang berilmu, 
untuk mengakali orang-orang bodoh, atau mencari makan dari 
orang lain, maka neraka lebih pantas baginya ." 40 


40 Hadits tersebut merupakan hadits hasan. 

HR. Ibnu Majah dalam Mukaddimah (253) dari hadits Ibnu Umar. 

Hadits tersebut dinyatakan hasan oleh Al Albani dalam Sunan Ibnu Majah cetakan 
Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


80 


- Hilyatul Auliya ' 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari Ats-Tsauri. 
Kami mencatatnya hanya dari jalur ini. 

jjI \sjJS- — °^A\ ^ 

- ^ 

c jllAi*» aiil I<JV5 cj>i 

^ O* ij J} O* 

V ' 

‘J*v3 5^-3 ^ ^ j3' J* c £^ (1^ 

* ''* 

Jl A3 cA^ipl 4jIj tAjly»! (3j^ 

CUlygj j| c 5^3 c *^ <ir^ 

&\ J^-j Jp ii* liJ iS" ccJjlS 

.u-iL- jJLj aIpAi 


9811. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami dan Ubaid bin Ghannam 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Numair 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidullah Al Asyja'i 
juga menuturkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ghassan 
Muhammad bin Mutharif, dari Umar bin Nafi', dari Nafi', dari 
Ibnu Umar, bahwa dia ditanya oleh seseorang tentang seorang 
laki-laki yang menceraikan istrinya yang dinikahinya. (Orang 


81 



Hilyatul Auliya '___ 

yang bertanya itu berkata), "Laki-laki yang menceraikan istrinya 
itu tidak memerintahkan aku (untuk memberitahukan Ibnu Umar 
perihal istri yang telah dinikahinya), dan aku juga tidak 
memberitahukan (itu) padanya." Ibnu Umar kemudian berkata, 
"Tidak boleh. Itu hanyalah pernikahan karena hasrat. Jika 
engkau senang, engkau dapat mempertahankan (wanita 
tersebut). Tapi jika tidak, maka engkau dapat menceraikan(nya). 
Pada masa Rasulullah !§•, kami menganggap ini sebagai 
perzinaan." 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Kami mencatat hadits tersebut hanya dari hadits Al 
Asyja'i. 


O' I 


, J -<uu 

uli, # lj5 J # Al lllli 

d>)5 c ut?- 

Aiil 01 C^-JLjLpJ Cjojjl 

^ ^ 

. jil jl 5515311 «liljS, ,003 Jj)l 


9812. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Abi Hatim menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Sinan Al Mishri di Mesir menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, 


82 



- Hilyatul Auliya' 

Sufyan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Thariq 
menceritakan kepadaku, dari Thawus dan Abu Az-Zubair, dari 
Ibnu Abbas dan Aisyah, bahwa Rasulullah §§• menangguhkan 
thawaf ziarah sampai malam. 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib. Hanya Yahya 
yang meriwayatkan hadits tersebut dari Sufyan. 

(Ali- <^>iLj| y\ 

** ^ 

(C) 

<jl? 4 ^ DUli. lAlp 

i* (j? 6?' 

s / ** ^ / **/ 

j (JLj Al IP : jlS iJiii 

iJUsli OUp jl t<pi- 

Jp <dp Ai jb *J)i SpAu j pi 

• •• / ^ ^ 


83 





Hilyatul Auliya' 


jljiJl \ j % otliJ JJj! c_Up jJ :jlls 

■/4 JA-t ^ oWI UI tdUU- 


9813. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hadhrami menceritakan kepada kami (ha '); 

Sulaiman bin Ahmad juga menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yahya menceritakan kepadaku, keduanya 
berkata: Isa bin Utsman Al Kisa'i, keponakan Yahya bin Isa 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Isa menceritakan kepada 
kami dari Sufyan, dari Abu Salamah, dari Az-Zuhri, dari Sahi bin 
Sa'd, dia berkata, "Ketika Nabi !§■ berada di dalam ruangannya 
sambil memegang sisir untuk merapikan jenggotnya, tiba-tiba 
seseorang mengintip beliau melalui salah satu celah yang ada di 
ruangannya. Nabi kemudian mengetahui hal itu dan 
bersabda, 'Seandainya sejak tadi aku tahu bahwa engkau 
mengintipku, niscaya aku akan mencolok matamu dengan sisir 
ini. Sesungguhnya meminta izin masuk itu disyariatkan demi 
menjaga pandangan mata dari yang tidak diperbolehkan’. ” 41 

Abu Salamah adalah Muhammad bin Abi Hafshah. Nama 
Abu Hafshah adalah Maisarah. Hanya Yahya yang 
meriwayatkan hadits tersebut dari Ats-Tsauri. 


41 HR. Al Bukhari (pembahasan: Meminta izin, 6241), dan (pembahasan: Diat, 
6901), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Meminta izin, 2709). 


84 



.Hilyatul Auliya' 


£fU- d?-! ^ ouii. t 

‘fV cjl J’- Cf- tf- ^ 



^ji JCL£- 4_L?4 £ji Ol^vLij LjJ->-j 

y 

«i)ldi. £fU- :VU cialU- /t lilai- tOUJ^ ^ 

y 

c). &[ (1^ ‘Cr 4 *^ c i?P' O? o* 

x y y ' y 

H :jUij & Jb i>l jji-j JU : Jli <Jl^- 

ojllS' tiil j jJJ 


-o > .. -» . .-r. ./i 


9814. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Maryam 
menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan kepada 
kami {ha '); 

Sulaiman bin Ahmad juga menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Hasan bin Kaisan menceritakan kepada 
kami, Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Zubair, dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain, dia berkata, 


85 



Hilyatul Auliya' - 

"Rasulullah f§| bersabda, 1 Tidak ada nadzar dalam maksiat 
kepada Allah, dan kaffaratnya adalah kaffarat sumpah ” 42 


5jjUj U ^ 4~ 
OU /t 




UjJi- — ^ A ^ o 

^ **/ 

c^-v 3 ^ jj! \juJS- 


HjjL^ J J^r & 11^ iSlU-j 
Jli ^ ;OUli :SlU Uili- l( b&Jl 

‘r^ ^ ^ < Jtf a f o? •>*$» ^ J 

/ •*/»' ✓ Z' X 

JLj # SjI Jb <JJl Ju- : Jvl ^51 j* 
•jp®*J4^- ^^ 


9815. Habib bin Al Hasan dan Faruq Al Khathabi dalam 
jamaah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu 
Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Abu Ashim 
menceritakan kepada kami {ha '); 


Muhammad bin Ja'far bin Al Haitsam juga menceritakan 
kepada kami, Ja'far Ash-Sha'igh menceritakan kepada kami, 
Qabishah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan 


42 HR. Muslim (pembahasan: Neraka, 1641), dan An-Nasa'i (pembahasan: 
Sumpah dan nadzar, 3840, 3841 dan 3848). Redaksi di atas milik An-Nasa'i. 


86 



_ Hilyatul Auliya' 

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman 
bin Abi Laila, dari Al Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, dia 
berkata, "Nabi 0 menggiring seratus unta badanah. Di 
dalamnya terdapat unta Abu Jahl yang dihias dengan jubah yang 
terbuat dari perak." 

J j> $ JbM \2js- -un 

**/ y' 

*£> 0 j j & i>i i* tffc- 

(^) <j5 

cJL«M ^ 

nlli- iiiji lili- :VlS 

^ - 

iJ &I OP <Jb' J J>\ <> tivjSi. tfk- :Sfli 

*' y **y y y 

Jk ^)l : jli Jl <y> ^ £p 

** y' ^ S S 

coUjJUil (jJ ^ 5^ &i 

aIIp lili ^lv? ^g^i t^i^ iji 

ii£ J* fa Sj&Ji oi c^i; ist u : jiii aILs 

s* 

<lr? Ji* ^15 l5^3 


87 





Hilyatul Auliya ___ 

9816. Ahmad bin Al Qasim bin Abi Ar-Rayyan 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Sa’id 
bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Yusuf Al Firyabi menceritakan kepada kami {ha '); 

Habib bin Al Hasan dan Sulaiman bin Ahmad juga 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yusuf Al Qadhi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada 
kami dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu 
Abbas, dia berkata, "Nabi $ mengangkat Al Arqam bin Abi Al 
Arqam sebagai petugas pemungut zakat. Al Arqam kemudian 
meminta Abu Rafi menemaninya. Maka Abu Rafi' pun 
menghadap Nabi H dan menanyakan hal tersebut kepada 
beliau. Beliau lantas bersabda, 1 Wahai Abu Rafi', sesungguhnya 
sedekah (zakat) itu haram bagi Muhammad dan juga keluarga 
Muhammad. Dan maula dari suatu kaum itu termasuk dari kaum 
tersebut ’.” 43 


' ' * > O , £ «o V f , 

{j. A W 




(c) \ 


43 Hadits tersebut merupakan hadits dha ’if. 

HR. Abu Ya’la (2720), dan Ath-Thabrani dalam AlKabir( 12059). 

Al Haitsami berkata dalam Majma ’ Az-Zawa 'id (111/90 dan 91), “Hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Ya la dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir ; namun di dalam 
sanadnya terdapat Muhammad bin Abi Laila, seorang perawi yang masih 
dipersoalkan.” 


88 


.Hilyatul Auliya' 


\ f I & y 'J O ^ O ^ ^ / O > i . /i <S 

IjjwL?- (. ^ji X^- ^jj Aijl A*P L«JwL>-4 

(c) ^ ^ ^ J 


& 'Ji *J* &j£- ,£M # 5uli Ca^-j 


> . »r . . /.i 


^jp collai- LjJj>- IU c4jjjjj>- jjl lljJ l>~ 

^ «#* J 4to? ^ ^ »J$ J J' 

: jll plX-j a4p 2bi 01 c^LjIp J^p cSj£p 

fjg U £2$Jl ^ jft o~Up U jt clJil: 

. < _ «*~>:.\\ 


9817. Ahmad bin Muhammad bin Yusuf menceritakan 
kepada kami, Yusuf Al Qadhi menceritakan kepada kami (ha '); 

Abdullah bin Muhammad bin Ja'far juga menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Ali Al Khuza'i menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan 
kepada kami (ha '); 

Sulaiman bin Ahmad juga menceritakan kepada kami, Ali 
bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, 
dari Irak bin Malik, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Nabi H 


89 


Hilyatul Auliya' 


bersabda, "Beruntunglah engkau, tidakkah engkau tahu bahwa 
yang haram dinikahi karena sepersusuan, sebagaimana haram 
yang dinikahi karena hubungan nasab - 1 ' 44 


Jjj- lili- t6&- c}, yd- /f li\U- -\K\K 


te&l ^ ‘jk ^ ‘A J ^ o5 ^ o? 

3JLl>r cJLX^- ^ 

J* C Jll jj Jji ^ c&jjlll ouli» 

IX / •*/ yy * 

aMI JJu : ju ^ 'J* <. 

f T T # s 

%p& ya $ gutf y :jJLj .d* jb 

d)ll , g ^JJl aS^SUJI 0^3 tAWl L,/* 

’ ''S’' 

^Jp 5^- 


9818. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Bisyr menceritakan 
kepada kami dari kakeknya: Ismail bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Hazim bin Jabalah Al Abdi 
menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 


44 HR. Muslim (pembahasan: Menyusui, 1445/8, 9). 


90 



Hilyatul Auliya' 


kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah || bersabda, 

'Semua amal kebaikan (bani Adam) manusia itu dapat dihitung 
oleh para malaikat mulia yang bertugas mencatatnya, kecuali 
amal kebaikan mereka yang berjihad di jalan Allah. Sungguh, 
para malaikat yang diciptakan Allah tidak mengetahui jumlah 
kebaikannya, bahkan yang terendah di antara mereka sekali 
pun 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Kami mencatatnya hanya dari jalur ini. 


AU y) \£jJ- -<\A\ 

•*/ 

(c) 

cI jLjI dJtiS- l^l\ J 

c)- •£> o* c t^ c <3] 

**✓ X X 

'^23 Jl A\ja\ (3 Ji Ijjlp 


2 O 4 
. t w . 




91 



Hilyatul Auliya'. 


^ lyt UiU^ 

.IlL c5uli- i£pj ji Xi£ dljjj .lili. 

*= ^ 

9819. Faruq Al khaththabi menceritakan kepada kami, 
Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami ( ha '); 

Habib bin Al Hasan juga menceritakan kepada kami, 
Yusuf Al Qadhi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan 
memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari Atha, 
dari Zaid bin Khalid Al Juhani, dia berkata, "Rasulullah ff| 
bersabda, 'Barang siapa yang menyiapkan persiapan bagi orang 
yang berperang atau pergi haji, atau mengurus keluarganya 
yang ditinggalkannya, atau memberi makan orang yang 
berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang 
diperoleh orang itu, tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit 


pun 


>”45 


Hadits tersebut juga dirwiayatkan oleh Yazid bin Zurai' 
dari Sufyan dengan redaksi yang sama. 

cjii-1 J>. d ^ -w. 

cjLfrlJl d Oli /t £!U. 


45 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ahmad (IV/114 dan 115), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (5267). HR. At- 
Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 807), Ibnu Majah (pembahasan: Puasa, 1746) dengan 
redaksi yang ringkas. 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam sunan tersebut (Sunan At- 
Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah) cetakan Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


92 


Hilyatul Auliya' 


‘r? 


9820. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Abu Muslim Al Kasysyi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Minhal 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan 
kepada kami, Rauh bin Al Qasim dan Sufyan Ats-Tsauri 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dengan redaksi 
yang sama. 



Oil * 


A ® A o. 


<y. Zjj <y. 

& ‘ J J' J> ‘fejSt 


> y 


OL*li i» lljJL>- — ^ 


**✓ — ^ 

<oj (jj J* couli- 

**/ y' **/ ✓ y' 

Aiil Jji-j JU : jlS Ji £) j* 

V 

tdJu jgjjpl ^ 4^1 p 

pjlj J^rji 5^ V CA315" jip 

40*3 bj^OD Jl dljl C Ojyg ^ jl 4 j01 


93 



Hilyatul Auliya' 


S 3&SU13 iil aliJ 



9821. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Amr bin Tsaur Al Judzami menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yusuf Al Firyabi menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari Atha 
bin Abi Rabah, dari Zaid bin Khalid, dia berkata, "Rasulullah !§■ 
bersabda, 'Barang siapa yang merasa senang dengan 
terbunuhnya seorang mukmin, maka dia mengqishah dirinya 
sendiri, dan seluruh kaum beriman akan memberatkannya. 
Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir untuk melindungi atau membantunya. Siapa saja yang 
melindungi atau membantunya, maka orang itu akan 
mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. 
Ibadah fardhu maupun ibadah sunahnya tidak akan diterima 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Kami hanya mencatat hadits tersebut dari hadits Al 
Firyabi. 


Alp lilai- 3jjll lilai- AY Y 

(C) <y- i? 


- iM o .* 

f. 1 t <\ V 




Al jup lilai- 6u±- lllai-j 

:Vli cfclSill Ula^ J\ J a^ J ali 


94 


Hilyatul Auliya' 


J> JU-V' J* J>) o?' j* cOU^- 

Z' X* **/' X X 

( o •* *. I o I x 0 S £ O . / o x o ^ 

5i>* J c cr v W p O* 1 t/ C J^ t/ c JLr^ JP 

•'f s s ? s f 

:(_Si^Vl] { Jl^U jjj ^ tijde J } • (J.'-*-^ 

•OsS' <Jjj :j^ [t \ 


9822. Faruq Al Khaththabi menceritakan kepada kami, 
Abdul Aziz bin Muawiyah Al Qutabi menceritakan kepada kami, 
Ja’far bin Auf menceritakan kepada kami {ha O; 

Sulaiman bin Ahmad juga menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Maryam 
menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Ibnu Abi Laila, dari Al Minhal bin Amr, dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 
"Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga " 
(Qs. Al A'raaf [7]: 22) Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya, daun 
pohon Tin." 




Ijy liJtS. tX^\ £5 OUli. &J6- 

C4jjJL£ Sl ;4jJjJi Si Sj^^J^S !<JlJiS C 


95 



Hilyatul Auliya'. 


Sj ccjis" U aIsIj : J yuj 

C(JjJL?r Jl 4^.5 (j filjJ Sryb iJlS CC-*J^A5^ 

'<*1 IJs* <! 3(3 


9823. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Qais Al Hamdani, dia berkata, "Aku 
bersama Ali pada saat perang Nahrawan. Ali kemudian berkata, 
'Carilah Dzu Tsadyah.' Namun mereka tidak menemukannya, 
hingga mulailah kening Ali berkeringat. Dia berkata, 'Demi 
Allah, aku tidak berdusta, aku tidak berdusta. Carilah orang itu!' 
Kami kemudian menemukan orang itu di sebuah sumur atau di 
dekat timba. Ali kemudian mendatangi orang itu, lalu Ali pun 
tersungkur sujud." 


Alp y\ -<uy 1 

01 ^- *J> ‘Croh J 3 . <y- 0 ^' 

w * S s 

O s . 0 v r I x 1 O'' ®* O , sl ''i o ' 

o* c (^Lh 1 c <»r^ 

z' ' ^ ^ 


96 



Hilyatul Auliya' 


t) <Ji Jjsjl i3^" iSJLjLp 

.jyt jij jOij aIIp isi Jo isi J^j 

9824. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Muhammad bin Idris menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Sufyan Al Mishri di Mesir menceritakan 
kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Qais, dari 
Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata, "Sepertinya 
aku melihat kilauan minyak wangi di belahan rambut Rasulullah 
saat beliau berihram." 

y y 

’j xJ- \2 jj- t OJu j o/f j jii \Jjj- 
J JLJU J Jfy l jO £li- 

y y y - x 

(c) 

di £3 ii! £3 di dd-j 

i* O? 

*• ** X 

di di d^ 


97 





Hilyatul Auliya' 


^.1 , o-' O ' - O \|| , (-01 O'' ~ - y o 

CAiii J^P j* <-<y£\y\ J* i<Uy* Ji 

°j» :jiLj 6s- Al Jb Al jli :jli 

^ iJ OIS'IjU^ 


9825. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Umar bin Ayyub bin Malik 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah Al 
Anmathi menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Malik 
bin Mighwal menceritakan kepada kami {ha '); 


Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Najiyah menceritakan kepada 
kami, Al Husain bin Ali Ash-Shuda'i menceritakan kepada 
kami, Hammad bin Al Walid menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Muhammad bin 
Suqah, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Abdullah, dia berkata, 
"Rasulullah fH bersabda, 'Barang siapa yang bertakziah kepada 
yang terkena musibah, maka dia mendapatkan pahala seperti 
yang diterima orang itu ” 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dari Muhammad. Hadits tersebut diriwayatkan oleh 
Syu'bah, Ma'mar, Isra' il dan Abdul Halim bin Manshur bersama 
yang lainnya dari Muhammad bin Sugah. 


98 


- Hilyatul Auliya' 


Jjj- [&JS. $ £u±- l&U- -<\An 

•W ,ts?) 1 i? Al £5 

(^) 4 Cf- 

0\laJL> '^jC' Jllp 

«= “> 

<J^ <lr^ 4 (^“ cij (lr^ 44 ^b cj5 J* 4 &>j^' 

4-J-P a\J| ^JL/5 a\11 (J_^j C-JtC*' I(JlS (.Cty'jSb 
^j-3 4JL^-I j^Ls-Jj 5-l^A3 o| ; JyLj 

: jllj ^rj .^Ip 3JUjL 5- diJSj cpj (Jwa^ 

di CU*^J 'di-dj ^ ^ ,> g '*) 


4jUu :JvS ftiip «ilii C_^; cjiij b |3 ls Llp 




li d :j& ty6 c& ■(&; d-d '■& 

t( u5 : JU ?Ij 2 di U cJi- : Ju ?il 

?vldp !/*■? d* *J^i 


99 


Hilyatul Auliya' __ 

\j IjI iJLaS y>-~\ 

Jdi u ^ :Jii ?iii J^ 
St oli U>ji i4 Ji : Jli t( UJ Jli 
>T ftfS ouii : JvS t( UJ :Jli j 
di U oif Ji Jli ?iil U d JliS 

C--32 St jjJj : Jli tjUJ : Jli Vidi *SfjS 
ftii : Jli Uuli Jli t jUJ : JvS ?<ILdS U 

:JUS ?i)l jy-j U 1( ^L d : JUS 
jp ^ : Jli ^ : jli V& cdi U oic- 

c-jii ‘Jii -Jii tiiv^ij uijj 

isu 01 :jJLj ud &i Ju *di JUS 

IS|j cs-Up Jj£ ^ ISI <Urt J$ (jjl^Ul 

cld^S ^ J^j y L U I cs-l-iS 4*^ 0-4 

d o4 V U jj i^jIjj L* Sf| SjUS' Jdi ii jUj 


100 





Hilyatul Auliya' 


\Ja 01 ^ip J'}~^~ i - X3 

X — 

^*\ ly^\ ^ <Ji idjla} ^r^-5 ^ 

<&£}}} EA^-J crwAu^'j ^ 

h<\ :^i] { iL>; 


9826. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami dan Ali bin Sa'id Ar-Razi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ali bin Bahram 
Al Aththar menceritakan kepada kami {ha '); 

Abdul Malik bin Abi Kuraib juga menceritakan kepada 
kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Muhammad bin Zaid, dari Abu 
Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: “Aku mendengar 
Rasulullah fH bersabda, ‘ Orang-orang mukmin yang fakir akan 
masuk surga setengah hari sebelum orang-orang kaya, dan jarak 
tersebut sama dengan lima ratus tahun'. Mendengar hal itu, 
seorang lelaki berdiri dan berkata, Apakah aku termasuk dari 
mereka, ya Rasulullah?' Beliau menjawab, '(Apakah) jika sudah 
makan siang, engkau bisa kembali makan malam? Dan jika 
engkau sudah makan malam, (apakah) engkau tidur dengan 
simpanan makanan siang untuk esok hari? Orang itu 
menjawab, 'Ya, benar demikian.' Beliau bersabda, 'Engkau 
bukan termasuk dari mereka'. Seorang pria lainnya berdiri dan 
berkata, 'Apakah aku termasuk dari mereka, ya Rasulullah?' 
Beliau menjawab, 'Apakah engkau mendengar perkataanku 
kepada orang ini tadi? Orang kedua itu menjawab, 'Ya.' Beliau 
bertanya lagi, 'Apakah engkau memiliki pakaian penutup tubuh 


101 


tiilyatul Auliya " 


selain yang engkau kenakan? Orang kedua itu menjawab, 'Ya, 
ada’. Beliau bersabda, 'Engkau bukan termasuk dari mereka'. 
Seorang pria lainnya lagi berdiri dan berkata, 'Apakah aku 
termasuk dari mereka, ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 
'Apakah engkau mendengar perkataanku kepada dua orang 
sebelummu? Orang ketiga itu menjawab, 'Ya’. Beliau bertanya 
lagi, 'Apakah engkau bisa mendapatkan pinjaman setiap kali 
ingin berutang? Orang ketiga itu menjawab, 'Ya, ada’. Beliau 
bersabda, 'Engkau bukan termasuk dari mereka'. Seorang pria 
lainnya lagi berdiri dan berkata, 'Apakah aku termasuk dari 
mereka, ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Apakah engkau 
mendengar perkataanku untuk orang-orang sebelummu? Orang 
keempat itu menjawab, 'Ya’. Beliau bertanya lagi, 'Apakah 
engkau bisa mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupimu? 
Orang keempat itu menjawab, 'Ya, bisa’. Beliau bersabda, 
'Engkau bukan termasuk dari mereka'. Lalu berdirilah pria 
kelima dan berkata, 'Apakah aku termasuk dari mereka, ya 
Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Apakah engkau mendengar 
perkataanku untuk mereka? Orang kelima itu menjawab, 'Ya.' 
Beliau bertanya lagi, 'Apakah engkau selalu berada dalam 
keadaan ridha terhadap Tuhanmu, baik pada pagi maupun 
petang hari? Orang kelima itu menjawab, 'Ya’. Beliau bersabda, 
'Jika demikian, engkau bukan termasuk dari mereka'. 

Nabi H kemudian bersabda, 'Sesungguhnya para 
pemimpin kaum mukminin di surga adalah orang yang apabila 
telah makan siang (saat masih berada di dunia), dia tidak 
menemukan makan malam. Dan apabila sudah makan malam, 
maka dia tidur tanpa mempunyai bekal makan siang (untuk 
keesokan harinya). Jika hendak berutang, dia tidak mendapat 
pinjaman. Dan mereka tidak memiliki kelebihan pakaian, selain 


102 


Hilyatul Auliya' 


pakaian untuk menutupi apa yang harus dia tutupi. Dia juga 
tidak dapat mencari penghidupannya. Namun dia selalu berada 
dalam keadaan ridha kepada Allah, baik pada pagi maupun 
pada petang hari. Mereka itulah yang akan bersama-sama 
dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para 
nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid 
dan orang-orang shalih. Mereka itulah teman yang sebaik- 
baiknya' (Qs. An-Nisaa' [4]: 69) 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dari Muhammad bin Yazid, yang disebut Al Abdi. Hanya 
Abdul Malik yang meriwayatkan hadits tersebut. 


iii jlp ^ ,J\ -<urv 


f o I I 'i \ y < O ^ a . £i JL a i| \ O' y ^ 

Jj] c jMr JJ Ji 

\sjJS~ <L1z~JLS\ (j! 

S* ^ ^ 

-n X ^ O , si ^ 0-1 0-1 | I ^ 0 f fO *•* * 

C0^v3x3r ^ ^ 

J? CdiJfc c4jL*J Ol 


* Jl 


*>l!**P f f 


9827. Ayahku menceritakan kepada kami, Umar bin 
Abdullah Al Hajari menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Khabiq menceritakan kepada kami (ha ’); 


103 


Hilyatul Auliya '- 

Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abi Ashim menceritakan kepada kami, Al Musayyab 
bin Wadhih menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Yusuf bin Asbath menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari 
Muhammad bin Juhadah, dari Anas, bahwa Nabi !§• menggilir 
istri-istrinya, yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang itu, 
lalu beliau mandi setelah mencampuri mereka dengan satu kali 
mandi. 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits 
Muhammad bin Juhadah dan Ats-Tsauri. Hanya Yusuf seorang 
yang meriwayatkannya. 


JuP jjf \Ssjs- -<mya 

( jp cI jj 

“ z' 

« 'j fl Z 0 '' 'C f 0 Z “Z| z« o z »'l / ^ o 

C4-IoLP C^oi ^jP c«^u3 ^•jp COili»s_?r ^ 

.ia3 4lip Sjjp 


9828. Abu Bakr Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Yunus As-Simnani menceritakan 
kepada kami, Barakah bin Muhammad Al Halabi menceritakan 
kepada kami, Yusuf bin Asbath menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Juhadah, dari Qatadah, dari Anas, dari Aisyah, dia berkata, 
"Aku tak pernah melihat aurat Nabi §| sekali pun." 


104 


. Hilyatul Auliya' 


Hadits ini pun termasuk hadits yang diriwayatkan oleh 
Yusuf saja dari Ats-Tsauri, dari Muhammad. 

4 >yJu £3 iii j4p l2i>- -<\AY<\ 


5» o 


\*A' J, 


j-/a» ^ c 


J 


jIp ^ 

•jp ^ aWl d-P 

s' * ' 

S* — ^ 

'I f O'' o '' •* ^ I / > o , £ o <_ £ o ^ tl 

^jP c©^tl3 ^jP C©^l>*-Pr <.C£jjZj\ 

s* ' ~ ' 

jit 4 j «£*• <4 ^ 

" **✓ 

4 I 1 P 


9829. Ubaidullah bin Ahmad bin Ya'qub Al Muqri' 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Nashr 
Al Aththar Ad-Duri menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Abdussalam Adh-Dharir menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Khabiq menceritakan kepada kami, Yusuf bin Asbath 
menceritakan kepada kami dari Ats-Tsauri, dari Muhammad bin 
Juhadah, dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi 0 
memerdekakan Shafiyyah, dan menjadikan kemerdekaannya 
sebagai mahar untuknya. 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari Ats-Tsauri 
dari Muhammad. Kami hanya mencatatnya dari hadits Ibrahim 
bin Abdussalam. 


105 


Hilyatul Auliya '. 


<-j-a]sJL \I jJL£- UjJ^- — ^AV* * 

cJJL+&}\ ^Lp LjJl>- i'yii c^p Jls^-1 

y 

J* C G^ ^ ^ l£*= 

# ^ 

^ ^«5 jdLj 4& Ai Jb» ^ St «S&i a t ^ 

* *• / **/ 


9830. Muhammad bin Al Muzhaffar dan Umar bin 
Ahmad bin Umar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Al Hasan bin Abdushshamad menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdul Karim bin Rauh 
menceritakan kepada kami dari Sufyan dan Syu'bah, dari 
Muhammad bin Juhadah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, 
bahwa Nabi H melarang hasil pelacuran budak perempuan. 46 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari Ats-Tsauri 
dari Muhammad. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Yusuf Al 
Qaththan dari Waki’ dari Sufyan dengan redaksi senada. Namun 
hal itu tidak sama dengan yang diriwayatkan oleh murid-murid 
Waki' yang lebih senior darinya. Karena mereka 
meriwayatkannya dari Waki’, dari Syu'bah, dari Muhammad bin 
Abi Hazim. 

46 HR. Al Bukhari (pembahasan: Sewa-menyewa, 2283 dan pembahasan: Thalak, 
5348) dan Ahmad (U/287 dan 382). 


106 



Hilyatul Auliya' 


J 3 - <y — ^AT\ 

'■? s — ? 

y^\ 'sJA % <.*p&\ 

CdSl >*3>r J^P jUi-^ IIJJL^- 

s y ** 

^ii-l jlS :Jl> c&jiiJl jtjfJt J ^ Jala !p 

^ ^ **✓ 

ji yfj tjtlsil diA-3 ctUkJ]l ^ :*1 p ^ 

■'„// °. - K'S* \ ^ «« 

• c5^ ^ V - 


9831. Abu Bakar Muhmmad bin Ali bin Muslim Al Uqaili 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad Az-Ziyadi 
menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Yahya menceritakan 
kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Juhadah, dari Qatadah, dari Abu As-Sawwar Al 
Adawi, dia berkata, "Al Hasan bin Ali berkata, 'Keputusan telah 
ditetapkan, pena (takdir) telah mengering, dan berbagai perkara 
telah digariskan dalam kitab (catatan takdir) terdahulu’.” 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dari Muhammad. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Yusuf 
Al Qaththan dari Waki’. Kami hanya mencatat hadits tersebut 
dari hadits Ar-Rabi'. 


cO'^Ip j! \jJjS- cji^- J> 'SjA ji &\ 


107 


Hilyatul Auliya' 


(.L -Up LjJL>- cjJL^- bj 

s s / 

^ 4 f . f f ^ ® * v 

♦* O . / j o x | o ^ 0 x j o ^ » I / * jl 0 ^ 

cd /i/* ti.' c 5^’ 4 JLr^ U' Cr^ 

*/■ ^ j# "/ 

c^ffO ^:’&} :^JJJ LSJ :J15 
isi t _ 5 Lv=> a»I [i ,— V' < \ :^*iljJl] { 


M\ $ iil juSf csSii jjkt £j f5f :j {Jij aIIp 

.j&i jif t£‘ f5f »a&i Jil hU> $ 


9832. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
Musa bin Ghailan menceritakan kepada kami, Hasyim bin 
Makhlad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Amr, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Ketika turun firman 
Allah IH, Y Yaituj segolongan besar dari orang-orang yang 
terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang 
kemudian’. (Qs. Al Waaqi’ah [56]: 39-40) Rasulullah fH 
bersabda, ‘ Kalian adalah seperempat penghuni surga. Kalian 
adalah sepertiga penghuni surga. Kalian adalah setengah 
penghuni surga. Kalian adalah dua pertiga penghuni surga’.” 


\sjJS- c aJJI wLP bJj^- — 

V d & & d ^ ^ d’- 


108 



Hilyatul Auliya ' 


Aiii C^yLiJl 

l£>\ jl :jl3 J' o* ‘W <S* 

»/ ' ' ' 

(JjJUj\ Ajca C^Si 4*3 (3 3^3 4*ip LS^ 5 

cl3j3*^J\j t4Wi jjdj diJi tlr^ 5 

tj^Is ilua oit ^3 c ^ £i$ 


.jUi ^ 3 ^ ojJla^ 


9833. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Ali menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdullah bin Yazid Al Muqri menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami dari Sufyan, 
dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah —yakni Ibnu 
Mas’ud—, dari ayahnya, dia berkata, “Aku menemui Nabi f§ 
yang saat itu sedang berada di tenda bersama empat puluh pria, 
kemudian beliau bersabda, ‘ Sungguh, kalian akan diberikan 
kemenangan, diberi pertolongan dan mendapatkan musibah. 
Siapa saja dari kalian yang mendapatkan hal itu, maka 
hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan melakukan amSr 
ma’ruf nahi mungkar. Siapa saja yang berdusta atasnamaku 


109 



Hilyatul Auliya'. ___ 

dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat 
duduknya di neraka ' ” 47 


aJp auI &\ jy-j jlij :JU — 

l£$ : (^j 


. 4 jJu 
/ ♦ • 


& 3*5 rt j **? 


9834. Ibnu Mas’ud juga berkata, “Rasulullah f§ 
bersabda, Perumpamaan orang yang membantu kaumnya 
bukan dalam memperjuangkan yang hak adalah seperti unta 
yang dibawa ke sumur sambil ditarik ekornya 48 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Kami hanya mencatat hadits tersebut dari hadits 
Abdullah bin Al Walid. 


djs. Sxk\ ’J, 0U±, 


cf- J- yy jf- j 
i? i* ^ yiydjyS oy J 


47 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ahmad a/401). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Silisilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah (1383). 

48 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. Hadits tersebut merupakan bagian 
dari hadits sebelumnya. 

HR. Ahmad (1/401). 


110 



Hilyatul Auliya' 


6 :i%i /f ju : jll cc5jdt J Jlii 

y 

llij liA jLj J 4 I 3 :Olj> jlii tJlStt 9_L5 
1112 jU^j Aip Ai JA» iii ^ijj! 
Jki.j jlil :£j& LgifuJ tiib jf Al 

iV \ 5 S?> 

/t 4 iSjp djiis <!%; % jJLj dp Ai jb* Ai 
&# f j 'SU\ Ji fii f jsll t &? 


9835. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Abdurrazzaq, 
dari Ats-Tsauri, dari Abu Aun Muhammad bin Ubaidullah Ats- 
Tsaqafi, Abdullah bin Syaddad bin Al Hadi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: “Abu Hurairah berkata, ‘Wudhu itu karena 
mengkonsumsi makanan yang tersentuh api’. Marwan berkata, 
‘Bagaimana kami akan bertanya kepada seseorang, sementara 
di tengah-tengah kami ada istri-istri Rasulullah fH dan ibu-ibu 
kami’. Marwan kemudian mengutusku (Abdullah bin Syaddad) 
mengutusku untuk menemui Ummu Salamah dan bertanya 
padanya. Ummu Salamah berkata, ‘Rasulullah fH pernah 
mendatangiku saat beliau sudah berwudhu. Aku kemudian 
menyuguhkan paha atau paha depan kambing kepada beliau, 
dan beliau pun menyantapnya. Setelah itu beliau beranjak shalat 
dan tidak berwudhu lagi’.” 


111 



Hilyatul Auliya'. 


Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari hadits 
Ats-Tsauri. 

tfi*. co^'f s 1&5- -urn 

^ ^ & j J J jili 5 ; Ai 

(c) 

/f ^ aii /t 

s-d—Jl ^ tOUli. \j5js- :'j\j 

y&. fjS OU'UJ : jli jjl t^JU, j,*, 
ifi ^ ^ & Al Ai j_^j JU 

-1^3 ^ & t}wl pt dJj- laf- 

-V*^ /~"d' ‘ui?r- kr"!? 

d^ d* ^ ^ M 4 1 JjAs ^: jas 

^3 ^3 ciJ5j 

^ i jlll SSUp ^3 Jil- ^UI c^jwtj ci> 

s'* 


112 


Hilyatul Auliya' 


t jiiil J* V C>'Sll j S5Uj UlA °(i 4' 

iu^L: oi 5^ fiiii) iii i ixl \&ij 

Sf jSfJi o| AWj 

C-J^* 9 cO^aJ^-AJ C Vj-*3 t O^Jj-AJ 0-*-.^-? 

o\S} :?Jji jl h :Juftl] { 4fiS(^^JE3j 
J^jJ l^iLi :<]lS [^ :juty] { p=^_. 

£S\'SUpZj} :cJjS f cjJLj AA Al Jb Al 

[n :JujSii] {&.%££$■£&,&&( 


9836. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Sa’id bin Abi Maryam 
menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan kepada 
kami (ha '); 

Abu Muhammad bin Zakariya juga menceritakan kepada 
kami, Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
As-Sa'ib Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dia 
berkata, “Pada hari perang Badar, Rasulullah H bersabda, 
‘Siapa saja yang membunuh seseorang (yang kafir), maka 
baginya ini dan itu. Mereka kemudian membunuh tujuh puluh 
orang dan menawan tujuh puluh lainnya. Abu Al Yusr bin Amr 


113 




Hilyatul Auliya ' - _ 

kemudian datang dengan membawa dua tawanan. Dia berkata, 
‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah menjanjikan 
kepada kami bahwa siapa saja yang membunuh orang (yang 
kafir), maka baginya ini dan itu. Dan siapa saja yang menawan 
orang (yang kafir), maka baginya pahala ini dan itu. Sekarang 
aku datang dengan membawa dua tawanan. Sa’d bin Ubadah 
kemudian berdiri dan berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya 
zuhud terhadap pahala dan perasaan takut terhadap musuh tak 
akan menghalangi. Akan tetapi, kami berada di tempat ini 
karena takut kaum musyrikin akan memboikot Anda. Namun 
jika engkau memberi mereka, maka tak ada sesuatu apa pun 
untuk diberikan kepada para sahabatmu’. Lalu mereka pun 
mulai angkat bicara dan mereka (lainnya) juga bicara. Maka 
turunlah firman Allah ®, 1 Mereka menanyakan kepadamu 
(Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. 
Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul 
(menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah 
kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu” ’ 
(Qs. Al Anfaal [8]: 1) 

Ibnu Abbas meneruskan, “Lalu mereka pun menyerahkan 
harta rampasan perang kepada Rasulullah f§, kemudian 
turunlah ayat, Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu 
peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, 
Rasul " (Qs. Al Anfaal: 41) 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari Ats- 
Tsauri. Sedangkan redaksi tersebut adalah riwayat Al Firyabi. 


114 




Hilyatul Auliya 


j \2 js- -<\a rv 

^ * 

\sjJS- t*JLO ^ Ajp Ujwl>- 

odi- ^ ccJiLp ^ ijdf l2i>. 

l^\ 6i d 1 ‘£^S ^ y* 

• *~£ j 015" jU5*j Al 


9837. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad bin Salm 
menceritakan kepada kami, Sinjawaih An-Nahiki menceritakan 
kepada kami, Asy’ats bin Aththaf menceritakan kepada kami 
dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Arzami, dari Nafi’, dari Ibnu 
Umar, bahwa Nabi (H memakai cincin di tangan kanannya. 49 


Hadits tersebut merupakan hadits Ats-Tsauri dari Al 
Azrami. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ubaidullah. 

i£t \25j- i*JL} i p /f -°\K\k 

- ^ 

t {^3t 5^ J }&- $ 


49 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Abu Daud (pembahasan: Cincin, 4226), At-Tirmidzi (pembahasan: Pakaian, 
1744 dan dalam Asy-Syama 'il 93-98), An-Nasa'i (pembahasan: Perhiasan, 5203 dan 
5204), dan Ibnu Majah (pembahasan: Pakaian, 3647). 

Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam Sunan yang empat, cetakan 
Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


115 





Hilyatul Auliya' 


<y. ] i$*-i 






JUi CA^i 



•i}**** Cf- ^ <J^ cJI^S" 

~' H" 

CM i\ y?} \} f adili iiiui jUiJi j 
[u :uuiil»ll] 


9838. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Hammad bin Sufyan Al Kufi menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Abdurrahman bin Al Jannah menceritakan 
kepada kami, (dia berkata:). Muhammad berkata: Aku 
mendengar Salamah (yakni Salamah bin Kuhail) menuturkan 
dari Abu Az-Za ra, dia berkata: Abdullah bin Mas’ud berkata, 
“Surga itu berada di langit kejutuh yang tertinggi.” Setelah itu, 
Abdullah bin Mas’ud membaca, “Sesungguhnya catatan orang- 
orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam illiyyin .” (Qs. 
Al Muthaffifiin [83]: 18) 


s. 4 I 3 a*- -UH 

^ cM- ‘j, M* ^ 

(M* iiCu ji- tol yi- toli-i jjZs- 

.\M 0yX\ M 'Ms 4* 


116 


Hilyatul Auliya' 


9839. Abu Ishaq bin Hamzah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Zaidan menceritakan kepadaku, Ja’far bin Marwan 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
Ibnu Firasah menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari 
Muhammad bin Ubaidillah, dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, 
dari kakeknya, bahwa Nabi fj§| berdiri di dekat dua jumrah 
seraya membaca talbiyah. 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dari Muhammad. Hanya Ibrahim bin Firasah yang 
meriwayatkan hadits tersebut dari Sufyan Ats-Tsauri. 


jUJip jSo jjI \SjJS- — * 

i! ^ J Al ^ £5 

& c^nJ-l /i jii 


am! J^i»j JlS jll : jli c^Uap ^ ^ 

4JJ*J C—^ 4-Jp ^ 



9840. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Utsman bin Abdullah Abu Amr Ath-Thalhi menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Muhammad Ath-Thalhi menceritakan kepada 
kami, Abu Yahya Al Hammani menceritakan kepada kami dari 
Sufyan, dari Ibnu Khalid, dari Atha', dia berkata, “Rasulullah 0 


117 





Hilyatul Auliya'. 

bersabda, ‘Siapa saja mencela sahabatku, maka dia akan 
mendapatkan laknat Allah ” 50 

Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Abu Yahya Al 
Hamam dari Sufyan secara mursai Hadits tersebuthanya 
diriwayatkan oleh Muhammad bin Khalid dari Sufyan secara 

Kuf^dh Dh^r ad bin Kha " d dikena ' Seba9a ‘ Abu Ha ™ ah « 

‘Z* $ ’d & i* U&. -UM 
^ J ^ ufit 

& sr^ o? srfst ^ <5di 

: jli j? j&$ 4* Al Al jL jfl t J 

c/Iji i? fLj di. Ai Ai jy.j ^ 

i* Lci : jili 

kepada^kami ^t' ah u'" Muhammad bi " ■>*’<* menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Muhammad bin Al Harits Al Harbi 

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mu S feh 

"»?* tersebut merupakan hadits hasan. 

da " «-u Abi 


118 



- Hilyatul Auliya' 

menceritakan kepada kami, An-Nu’man bin Abdussalam 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Muhammad bin 
Jabir, dari Qais bin Thaliq, dari ayahnya, bahwa dia bertanya 
kepada Rasulullah fH, atau dia mengatakan bahwa Rasulullah fH 
ditanya tentang menyentuh dzakar, lalu beliau menjawab, “Itu 
hanyalah bagian dari tubuhmu .” 51 

Hadits tersebut diriwayatkan dari Ats-Tsauri dan dari 
Muhammad. 

o s°\ a ' s ^ i&'U 

cy. cy. 

✓ **✓ z' 

O* ‘j) 

I s "> TS> 

\ O ® 'l o 'l , o , i -'i o-' > 

^ JLr^ ty u* 

^ * * y 

Ajf JL-j aIIp C0Jl?r JjP cA^t ^ 

’ •* X «z' 


m y & < 




M SUj &l <Jl v ££ 4iUi 'J£ I OIS' 

^ ^ J* jij < iiii % sj viL^ 


. Ijj 


51 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, 182), At-tirmidzi (pembahasan: Bersuci, 85), 
An-Nasa'i (pembahasan: Bersuci, 165), dan Ibnu Majah (pembahasan: Bersuci, 483). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Sunan yang empat, 
cetakan Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


119 





tiilyatul Auliya 


J\ % J&j j(S 

O'* 

. Aj C J-j?" 

#" 

9842. Abu Ishaq bin Hamzah menceritakan kepada 
kami, Abu Al Abbas bin Sa’id menceritakan kepada kami, Ja’far 
yakni Ibnu Muhammad bin Marwan menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Ibrahim bin Firasah 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Muhammad bin 
Humaid, dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari 
Nabi #, bahwa doa beliau yang paling banyak dibaca pada hari 
Arafah adalah, Tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan 
sebenarnya kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi- 
Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu .” 

Ibrahim bin Firasah berkata, “Muhammad bin Abi 
Humaid juga menceritakan hadits itu kepadaku.” 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari Ats-Tsauri. 
Hanya Ibrahim seorang yang meriwayatkannya. 

/f -‘uir 

- ^ 

/ \ 'i O , $ fl o 

(C) ^ 

l&S- t 6l£- £ Jj& J 

ck*J t sils J 


120 



.Hilyatul Auliya' 


J 5* sj&A a-i. J ^ ^ 

**> <■* 

c JLr^ O? cJjjU jj 4bt SS- j& i<uic- 

? s ' 

*J& ^ J^j ^ ili JU - 

** / / 

^JLp ! 3^ 4-dp ^ 

/Jjfil 


9843. Abu Bakr Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Muhammad bin Shuabaih Az-Zayyat menceritakan 
kepada kami, {ha '); 

Abu Muhammad bin Hayyan juga menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yahya bin Mandah menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Sufyan bin Waki’ menceritakan kepada 
kami, Qabishah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sa’id Ath- 
Tha’ifi, dari Abu Salamah, dari Abdullah bin Harun, dari 
Abdullah bin Amr —Muhammad bin Yahya berkata: dia 
meriwayatkannya secara marfu\ sedangkan Ubaid berkata—: 
Dari Nabi ||, beliau bersabda, “Shalat Jum’at itu wajib bagi 
orang yang mendengar seruan (adzan). ” 52 


52 Hadits tersebut merupakan hadits dha% dan yang shahih adalah statusnya 
mauquf. 

HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1056), dan Ad-Daruquthni (1574). 

Hadits tersebut yang diriwayatkan secara marfu ’ dinyatakan dha’if oleh Al Albani. 
Sedangkan yang diriwayakan secara mauquf, dia nyatakan shahih dalam Sunan Abu 
Daud cetakan Maktab ah Al Ma’arif, Riyadh. 


121 




Hilyatiil Auliya' ______ 

Di antara orang-orang yang bernama Muhammad yang 
haditsnya diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, dari mereka ada 
yang Sufyan riwayatkan haditsnya secara mursal atau mauquf. 
Namun kami hanya akan menyebutkan nama mereka saja, dan 
tidak akan menyebutkan riwayat Sufyan dari mereka. 

Dari kalangan penduduk Kufah adalah Muhammad bin 
Abi Ayyub Abu Ashim Ats-Tsaqafi, Muhammad bin Ismail bin 
Rasyid As-Sulami, Muhammad bin Ubaid Abu Jabir Al Kindi, 
Muhammad bin Salim Abu Sahi Al Hamdani, Muhammad bin 
Shabih As-Sammak Al Wa’izh, Muhammad bin Abdullah Al 
Buka dan Muhammad bin Aban Al Ju’fi. 

Sedangkan dari kalangan selain penduduk Kufah adalah 
Muhammad bin As-Sa'ib bin Barakah Makki, Muhammad bin 
Muslim bin Mihran Abu Ja’far Al Mu'adzin, Muhammad bin Saif 
Abu Raja Al Bashri, Muhammad bin Wasi’ bin Shabih, 
Muhammad bin Rasyid Al Makhuli, dan Muhammad bin Aun Al 
Khurasani. 


x!Lj£- llLu- jjI 11 

** ^ 

(c) v* 

£ji c5&- Jj\ 

j,\ *jj ^3 jjf \sjjs- 


ojS o, < 


122 



. Hilyatul Auliya' 


Jy ^y, JoT \joJS- 

ijll C^l^P J>\ J* L^r J> °Js> ijJ[£- J> 

# y y ? y s 

jt 4 ^ W3 oij} :5£fl jJ£ iJ? 

(»+y^* [^A i -«rM'] { i' 

Ai Jb *iii jiii 4< ^ ^ uLt-i: ? <H’j. ub 
** ✓ ’ ** 

j Ai ^iTU .HiLj iG^\j i^i ^3 di- 

^^L,%PJ\^} JUJ Ai jjiU dtiyi 

[Y A o :^J|] {^s36 « a 

:<3^ [yA l :SjdO { uiii. 13 IXdJ oij Jj 

:i>Lll] {^GiS&’iCO&S’SSlZ} .iisS JS 

.iid aS :jli [YA1 


9844. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan 
kepada kami (ha '); 


123 




Hilyatul Auliya '___ 

Abu Muhammad bin Hayyan juga menceritakan kepada 
ami, Abu bakar bin Ashim menceritakan kepada kami, Abu 
akar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Waki’ menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Adam bin Sulaiman maula Khalid bin Khalid, 
dan Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ketika turun 
ayat, ‘Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau 
kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya 
(tentang perbuatan itu) bagimu ...,’ (Q s . Al Baqarah [2J: 284) 
maka masuklah ke dalam hati mereka [para sahabat] sesuatu 
yang belum pernah memasukinya sedikit pun. Nabi || 
kemudian bersabda, ‘ Katakanlah, kami mendengar, taat dan 
patuh’. Maka Allah membenamkan keimanan di dalam hati 
mereka. Lalu Allah $ menurunkan, ‘Rasul (Muhammad) 
beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (Al Qur'an) 
dan Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman...jika 
kami lupa atau kami melakukan kesalahan " ’ (n s Al 
Bagarah [2J : 285-286) Rasulullah * berkata, ‘Sudah aku 
lakukan'. ‘Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami 
dengan beban yang berat..., ’ (Q s . Al Bagarah [2J: 286) beliau 
berucap, ‘Sudah aku lakukan."^ 

Hadits tersebut merupakan hadits shahih dan telah 
disepakati ke-shahih-annya, berasal dari hadits Ats-Tsauri dari 


X- 53 , H , R ' ^ uslim (pembahasan: Iman, 126), Ahmad 
l lrmidzi (pembahasan: Tafsir, 2992). 


(1/332 dan 333), dan At- 


124 


- Hilyatul Auliya ' 

t( jb c)- c)- ^ -^Aio 

A-4c" '-•j ^ Cf- 6^ 


«Og'pVi y* j? o^- £ isi-i 4^ % 
J) *6£ o? r iT ^ ‘6u$> ^ 

s s - ✓ * x 

(c) 

Ij^Sj LjJl>- c-LsM OL^JLi* UjA>-j 

(C) 


^ Al i£ Gii. <5i^ £5 -niA jil tflU-j 

cIh jj^ iSiiS <A.pj J> P^- 

* ' 

JUJ-I UJJ^- cj^Lp Ijj-L>- 

^ J fST ^ cfejlJi SliS. ^ c&t$iJl 
,>J> jdij aIp Al jb *3l HL: : jlJ c>ii Jl 
JlP !4Jdir jj «iUp A[pj JjliaJl _jjt SjlIpj 


.f . ^1S> 


125 




Hilyatul Auliya '. 


cfStiJi 4* 4* JJ H 4H 

^ (Sj\ (J> <J y^j «ci^J a^I £/* 

ijlS 6jX^> Jp L^JJL^t- jJ o$,Up <uip 

aAj! ^ 4y>U : jli .^iii ^3 ^Ip aJU ^ijf c^Jjj^- 


x < . o 




(j ^ CJI :ilfj iU j^L; :Ji 

U : jlii /j J Ji aJ3& <?L~U. il lis, AU 

^ **/- "’' * / 

: Jjijj aSj! ^ vUj^j ^JjU- li* cVjt 

jjt (J4* ? Jaj|-L^ ff IAa ijyii ^ Ji Cjf 

Jj ^ ^ »4-^ & Ji' :J^3 >4 


<£> If- 


9845. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Nahsyal bin Abdul Wahid Al 
Bashri menceritakan kepada kami—dan aku hanya mendengar 
darinya: Al Hasan bin Husain Abu Ali Al Aswari menceritakan 
kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari 
Adam bin Ali, dari Ibnu Umar {ha ’); 

Sulaiman bin Ahmad juga menceritakan kepada kami, 
Zakariya As-Saji menceritakan kepada kami {ha '); 


126 



_- Hilyatul Auliya' 

Abu Muhammad bin Hayyan juga menceritakan kepada 
kami, Abduliah bin Muhammad bin Zakariya menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Amr bin Hafsh Asy-Syaibani 
menceritakan kepada kami, Al Ala bin Amr menceritakan 
kepada kami, Abu Ishaq Al Fazari menceritakan kepada kami 
dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Adam bin Ali, dari Ibnu Umar, dia 
berkata, “Ketika Nabi f| sedang duduk, dan di dekat beliau ada 
Abu Bakar yang mengenakan jubah yang diikatkan di bagian 
dadanya, tiba-tiba malaikat Jibril turun menemui beliau dan 
mengucapkan salam dari Allah untuk beliau. Malaikat Jibril 
kemudian bertanya, ‘Ya Rasulullah, mengapa aku melihat Abu 
Bakar mengenakan jubah yang diikatkan di bagian dadanya?’ 
Beliau menjawab, ‘ Wahai Jibril, dia telah menginfakkan 
hartanya padaku sebelum penaklukan kota Makkah’. Malaikat 
Jibril berkata, ‘Sampaikanlah salam dari Allah untuknya, dan 
katakanlah padanya bahwa Tuhanmu bertanya padamu, 
‘Apakah engkau ridha terhadap-Ku dalam kemiskinanmu ini 
ataukah murka?’ Rasulullah f|| kemudian menoleh ke arah Abu 
Bakar dan berkata, ‘ Wahai Abu Bakar, Jibril ini mengucapkan 
salam dari Allah untukmu, dan Allah bertanya, ‘Apakah engkau 
ridha terhadap-Ku dalam kemiskinanmu ini ataukah murka”? 
Abu Bakar lantas menangis dan berkata, ‘Pantaskah aku murka 
kepada Tuhanku? Aku selalu ridha kepada Tuhanku. Aku selalu 
ridha kepada Tuhanku’.” 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Kami hanya mencatatnya dari hadits Al Fazari. 
Sedangkan hadits Al Aswari hanya kami catat dari Muhammad 
bin Umar bin Salm. 


127 





Hilyatul Auliya' 


IIjJj >- ]>6 jj! \sjJS- — ^A 1 'l 

** ^ 

cij cKf^i ^ 

c&jjiJ! 6uii. ^ <o£ ^ ^ cii 4 5153 

Sy& : j^S jJI Jz <.Q .p j 5 f$T ^p 

p :W»Jill fji JA-jlJ M :^Lj 4 l J *, 

pj J Jllii ^j Lwa3 C ^J 3wv*> I 3 

c^SilS fi :>~^J jua codi J*\ £&3 


9846. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Abi Al Hakam -seorang yang tsiqah — 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Yaman menceritakan 
kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Adam bin Ali, dari 
Ibnu Umar, dia berkata: Nabi ffj| bersabda, “Akan dikatakan 
kepada seorang pria pada Hari Kiamat kelak, ‘Berdirilah, dan 
mohonkanlah syafaat’. Dia kemudian memohonkan syafaat 
untuk kabilahnya. Dikatakan lagi kepada pria lainnya, ‘Berdirilah 
dan mohonkanlah syafaat’. Dia kemudian memohonkan syafaat 
untuk keluarganya. Dikatakan lagi kepada pria lainnya lagi, 
Berdirilah, dan mohonkanlah syafaat’. Maka dia pun 


128 


_ Hilyatul Auliya' 

memohonkan syafaat untuk satu atau dua orang, bergantung 
pada amalnya." 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits 
Adam. Hanya Ats-Tsauri yang meriwayatkan hadits tersebut dari 
dia. 


$ J&4 r$\ /t -'MIV 

o x I/»! o ' ■*. I ^ ° t \'f '°f A° i S' 'i 

<*-£Lh! j*. 

/ » / ^ 

^)l :jlS tJjj ^ ^ u—ijS' 

^ # Al Jb 

ow l^j :Jli <-» jjLl 

iSCJl :Jli cfSCaJt lAl U :cJl :jli 

2)4 fls 31 & u£- Jf ciuu! 

.tli*Jl (J-Ui 3^' <J^- 


9847. Abu Al Farj Ahmad bin Ja’far An-Nasa'i 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin Ya’qub Al Qadhi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan 
kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami dari Ibrahim 
bin Uqbah, dari Kuraib, dari Usamah bin Zaid, dia berkata, 


129 


Hilyatul Auliya' 


“Kami keluar dari Arafah bersama Nabi g|, hingga beliau 
melewati jalan yang biasa disinggahi oleh para pemimpin. Beliau 
kemudian berwudhu di antara dua wudhu. Aku bertanya, ‘Wahai 
Rasulullah, apakah Anda hendak melaksanakan shalat?’ Beliau 
menjawab, 1 Shalat di depanmu nanti’. Hingga akhirnya beliau 
tiba di Jama’ (Muzdalifah). Beliau kemudian berdiri dan 
melaksanakan shalat Maghrib. Sebelum rombongan paling 
belakang tiba, beliau sudah berdiri lagi dan melaksanakan shalat 
Isya’.” 54 

Hadits tersebut merupakan hadits shahih yang telah 
disepakati ke-shahih-annya dari hadits Ibrahim dan saudaranya, 
Musa, dari Kuraib. 


c 9©' Cp- cp \SjJS- — ^AlA 

tP ^^3 CP tP 

L\±m /f :S[lS ccJ> 

4))l Jji/j ju :<JlS iJl- t jikir J, yis- 

s / # / 


54 HR. Al Bukhari (pembahasan: Wudhu, 139), (pembahasan: Haji, 1667, 1669, 
dan 1672), dan Muslim (pembahasan: Haji, 1280). 


130 



Hilyatul Auliya ' 



j* : jlS V : Ji] { 



9848 Ahmad bin Al Qasim bin Ar-Rayyan menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Isa Al Birti dan 
Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, Sufyan Ats- 
Tsauri menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Yazid Al 
Jauzi, dari Muhammad bin Abbad bin Ja’far, dari Ibnu Umar, 
dia berkata, “Rasulullah g§> menjelaskan firman Allah H, 
‘Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka ketahuilah 
bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh 
alam’. (Qs. Aali Imraan [31: 97) Beliau bersabda, ‘Maksudnya, 
barang siapa kufur kepada Allah dan hari akhir’. ” 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dari Ibrahim. 


j /f -un 

/t \2js. y iii \2js- iijJiS 

Aill AUt 


131 


Hilyatul Auliya' 


J^] { *}Ljl~u $J\ ^Ual-ui ,>«} I^Jji aIIp 

•&r'jj «jiAJt :JlS hv 


9849. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami dalam jamaah, mereka berkata: Muhammad bin Zakariya 
menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibrahim Al 
Makki, dari Muhammad bin Abbad, dari Ibnu Umar, dia berkata, 
“Rasulullah f§ ditanya tentang firman Allah S, ‘Yaitu bagi 
orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana’, 
(Qs. Aali Imraan : 97) Beliau menjawab, ‘(Maksud) perjalanan 
adalah bekal dan tunggangan ” 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari hadits 
Ats-Tsauri dari Ibrahim, dan hanya Ibrahim yang 
meriwayatkannya dengan sanad yang lengkap sampai kepada 
Rasulullah. 


^ ® o t o 'J* i * os i *** y 

C Cf- Jl-P ujJl>- . 

^ z' 

tfis- «-4; t /! t j&. ’j, 

^ d rY d & 

4)i ' j"* 3 y* lir*' yl j*)*- y* 

:jlil ££ l*ip IjSfe Jjf jjij d* 


132 


Hilyatul Auliya ' 



9850. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Waki’ 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibrahim bin Amir 
bin Mas’ud Al Jumahi, dari Amir bin Sa’d, dari Abu Hurairah, 
dari Nabi H, bahwa beliau berpapasan dengan jenazah, 
kemudian mereka mengungkapkan sanjungan untuknya, maka 
beliau bersabda, “Wajib (masuk surga)” Setelah itu, beliau 
berpapasan lagi dengan jenazah lain, namun kali ini mereka 
menyebutkan keburukan atasnya, maka beliau pun bersabda, 
“Wajib (masuk neraka). ” Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, 
apa yang wajib.” Beliau menjawab, “ Sebagian dari kalian adalah 
saksi atas sebagian yang lain.” 55 


^ 'SjA jjfj cJu?4 IIjJ- 


J # m :S/li 

/■ 

o -1 'M-' 0 *-» o-l .fo-l ■- o i s JL o * 4'* 

cJUa- col J* cOjjj Ji 


55 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1367), dan Muslim (pembahasan: 
Jenazah, 949) dari hadits Anas bin Malik dengan redaksi yang hampir sama. 


133 


Hilyattil Auliya' 


dh s* <y- c/~^ c/- c). fSs\ 

L5^ <4 c £ iSjjJl gj t^iSjaJi t^lLp 

4 oijJt j Jil! ^ ^4 : jii jJLj 4 p ii 



9851. Sulaiman bin Ahmad dan Abu Ahmad bin Hayyan 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin 
Yahya bin Mandah menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Isham bin Yazid menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari 
Sufyan, dari Ibrahim bin Nafi’ dari Al Hasan bin Muslim, dari 
pamannya dari pihak ibu, yaitu Atha', dari Ummu Ad-Darda, 
dari Abu Ad-Darda, dari Nabi &, beliau bersabda, “ Tak ada 

sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan amal melebihi 
budi pekerti yang baikT 56 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits 
Amir. Hanya Ibrahim seorang yang meriwayatkan hadits 
tersebut. Selanjutnya, dari Ibrahim, hadits tersebut diriwayatkan 
oleh Ats-Tsauri dan Syu’bah. 


56 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ahmad (VI/448 dan 451), Abu Daud (pembahasan: Etika, 4799), dan At- 
Tirmidzi (pembahasan: Kebajikan dan hubungan silaturrahim, 2002 dan 2003). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Sunan Abu Daud dan 
Sunan At-Tirmidzi cetakan Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


134 


Hilyatul Auliya' 


jjf \£jS- jj IIjIU- 

<j? c!^ c!aj.1£- 

<j^ 6^ 2)t 4dl^r ^P cot ^P 

yl' j' 4**sp <ji J* 1 ' ■}■£■ {j* 

44jjlii (J^ l3 _ ^' l£?3 i' - '-i'' O0^ 'Urfj 

cdUUj dlUl j £JU Al hj\j uli. : jli ^ai Uli 

.Alilj ilijJl Sl| iijl> Ui 


9852. Ahmad bin Al Qasim bin Ar-Rayyan menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Isa Al Birti 
menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah menceritakan 
kepada kami, Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari 
Ibrahim bin Ismail Al Qurasyi, dari ayahnya, dari kakeknya, 
bahwa Nabi f§- meminjam tiga puluh ribu atau empat puluh ribu 
dari Abdullah bin Rabi’ah atau Abi Rabi’ah untuk membiayai 
sejumlah peperangan yang beliau lakukan. Setelah beliau 
kembali, beliau bersabda, “ Ambillah hartamu, semoga Allah 
memberikan keberkahan bagimu pada keluarga dan hartamu. 
Tak ada balasan bagimu selain yang setimpal dan ucapan terima 
kasih.” 


135 



Hilyatul Auliya ' 


Terjadi silang pendapat di kalangan murid-murid Ats- 
Tsauri tentang hadits tersebut. Di antara mereka ada yang 
mengatakan dari Ismail bin Ibrahim. Namun hanya Abu 
Hudzaifah seorang yang meriwayatkannya dengan sanad: dari 
Ibrahim bin Ismail, yaitu Ibnu Abdullah bin Abi Rabi’ah Al 
Makhzumi. 


£ip \1Sjs- <.j£a <°> -°\aoy 

c \1jJS- jjI \SjJS- cjjjiii JlIp ^ 

aIp Al jb? ^ 

• 0^5 


9853. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Abu Nu’aim 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Ibrahim bin Maisarah, dari Anas bin Malik, dia berkata, 
“Kami shalat Zhuhur bersama Rasulullah f|| di Madinah 
sebanyak empat rakaat, dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah 
sebanyak dua rakaat.” 57 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari hadits 
Ats-Tsauri dan Ibrahim. 


57 HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1547) dan (pembahasan: Jihad dan ekpedisi 
militer, 2951). 


136 



Hilyatul Auliya ' 


cyi^T J Jll£. ^ 4$>! UJJl^ Ao i 




Jtl2 i2j£. cOllLi J Jt£f Ai£ 




c*Uj c y? i l jjyLJiJl ^jj lljOj?- 

^ 4jjl)! oidi di*- t^LJl ^ ^ £ai^ 
c dk^r ^ c 4^“ u? cT 3 ' c!^ c). 

U :<J jUi ^ Jil ^aiS 4^ai- 03 llja- ^JU- 

ot 4^ :J^ tljiiij fSp JS jii :Jll ?dJJ 

**/ 

*!5j <Jj jiils : ju t^-*j :JU VajT iXij\ 

o$.Ut3 cIaIpII £oi :Jlls 


X z' 


ijyv ' :l: * d 1 -*-® ‘5J-4 c« ‘i-i'j J~>- (_54^ 

.Cii^ J! L^} 


9854. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Ma’dan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Auf menceritakan kepada kami, 
Nashr bin Al Muhajir Al Mishishi -seorang yang tsigah- 


137 




Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepada kami, Bisyr bin As-Sari menceritakan 
kepada kami, Sufyan Ats-tsauri menceritakan kepada kami dari 
Ibrahim bin Maisarah, dari Anas bin Malik, bahwa malaikat Jibril 
mendatangi Nabi H yang sedang duduk bersedih, karena 
dilempari oleh sebagian penduduk Makkah dengan kerikil. 
Malaikat Jibril kemudian berkata kepada beliau, “Ada apa 
denganmu?” Beliau menjawab, “Mereka telah melakukan 
perbuatan ini padaku .” Malaikat Jibril berkata kepada beliau, 
“Apakah engkau ingin kuperlihatkan padamu sebuah tanda 
kemukjizatan.” Beliau menjawab, “Tentu saja." Beliau kemudian 
melihat sebatang pohon yang ada di seberang lembah. Malaikat 
Jibril berkata kepada beliau, “Panggillah pohon itu.” Beliau 
kemudian memanggil pohon itu, lalu pohon itu pun datang, 
hingga berdiri di hadapan beliau. Beliau kemudian berkata 
kepada pohon tersebut, “Kembalilah!” Maka pohon itu pun 
kembali ke tempatnya semula. 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
tsauri dan Ibrahim. Hanya Nashr bin Bisyr seorang yang 
meriwayatkan hadits tersebut. 


,o O 


O <0 s f. e S'S A I '1 s . 

' ' * 

Cj 3 . {J* \j5jS- caIap 

‘ls^ <ij d cjAk If- cS 

dM (tH} oJjJ UJ : JU fe** d Is 

s' ^ 


138 


Hilyatul Auliya ' 


[o n { lii2 

U :JU1 (Jl 

iSUl> jl vinp ^L-Ji ili t iii 

j£ 5^ j^ii J : jia ?ddp fctUJi 
*^ff' ‘~b\ fS'A, '~~^ > 'cd' JT (_j^3 
Ui' JT ,^3 AiSi j^jip iljljj t j_4 

& s & s £ & s 

lJ* 


9855. Abu Bakr Muhammad bin Ja’far bin Al Haitsam 
menceritakan kepada kami, Ja’far bin Muhammad Ash-Sha'igh 
menceritakan kepada kami, Qabishah bin Uqbah menceritakan 
kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari 
Ibrahim bin Al Muhajir, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abi 
Laila, dari Ka’b bin Ujrah, dia berkata, “Ketika turun firman 
Allah S, ‘Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu 
untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya’. 
(Qs. Al Ahzaab [33]: 56) Seorang lelaki datang kepada Nabi |§-, 
lalu bertanya, ‘Ya Rasulullah, mengucapkan salam kepadamu 
sudah kami ketahui. Lalu bagaimana cara mengucapkan 
shalawat untukmu?’ Beliau menjawab, Ucapkanlah, ‘ Ya Allah, 
limpahkanlah shalawat (rahmat) kepada Muhammad dan kepada 
keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan 


139 


Hilyatul Auliya '______ 

shalawat (rahmat) kepada Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha 
Terpuji lagi Maha Mulia. Serta limpahkanlah keberkahan kepada 
Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad, 
sebagaimana Engkau telah melimpahkan keberkahan kepada 
Ibrahim, sesungguhnya engkau Maha Terpuji lagi Maha 
Mulia’.’' 58 


Hadits tersebut merupakan hadits shahih yang telah 
disepakati ke-sAa/w/hannya. Aku tidak mengetahui yang 
meriwayatkan hadits tersebut dari Ats-Tsauri dari Ibrahim 
kecuali hanya Qabishah. 


oli \1SjS- c^JkSl j>3 jj! 

•* ^ 

jj jjf cji1 p j! 

jP c ^ O? ^ cOli- jP 

‘yUaii jj :jlS caIIp j! 

y 

^Jp ^ JjAj cJ>|5 iJllS 




9856. Abu Bakr Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Ghannam menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan 


58 HR. Al Bukhari (pembahasan: Kisah para Nabi, 3370), (pembahasan: Doa-doa, 
6357), dan Muslim (pembahasan: Shalat, 406). 


140 



Hilyatul Auliya' 


kepada kami dari Sufyan, dari Ibrahim bin Abdil A’la, dari 
Suwaid bin Ghaflah, dia berkata, “Aku melihat Umar bin Al 
Khaththab mengecup Hajar Aswad dan mengusapnya. Umar 
kemudian berkata (kepada hajar Aswad), ‘Aku melihat 
Rasulullah |H bersikap ramah terhadapmu’.” 


Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Waki’ dari Ats- 
Tsauri. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al Husain bin 
Hafsh dari Ats-Tsauri, dari seorang lelaki, dari Ibrahim. 


\sjJS- 

Uli- 3 ^ J. Uli- J 

cjlj :Ju <.*J Jt- cjijir J> If- 

. ^1p aJlp iill 

J ’Js&\ % ^ 13 ?. f :0U±- JU 


W ' 


9857. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Na'ilah menceritakan kepada kami, Ismail bin Amr 
Al Bajali menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Ibrahim bin Jarir, dari ayahnya, dia berkata, 
“Aku melihat Rasulullah || mengusap dua khuff.” 59 


59 HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 387) dan Muslim (pembahasan: Bersuci, 
2072). 


141 



Hilyatul Auliya ' 


Sulaiman berkata, “Tidak ada yang meriwayatkan hadits 
tersebut dari Sufyan kecuali Ismail bin Amr.” 

/i (lili. - nA o A 

CH <y. {Ji j&l jiIp 

Cj*~ (Oli- £i>- iOC. ^ jji \M\ 

"hr* ^ W ^ ^ 

a»I JjAj Jl^ : Jji; /ri ‘3*1 Oli- oii" ; jlj 

ui" <oJS £j ji; Si ^3 <ip &i Jb, 



9858. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Syirawaih 
menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Yaman memberitahukan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Muhammad 
bin Al Muntasyir, dari ayahnya, dari Masruq, dia berkata: Aku 
mendengar Abdullah bin Amr berkata, “Rasulullah H bersabda, 
Tidak berbahaya dosa jika bersama Islam, sebagaimana amal 
tidak bermanfaat jika bersama kemusyrikan’.” 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri, dari Ibrahim. Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh 
Yahya bin Yaman seorang. Selain Yahya mengatakan, seorang 


142 


- Hilyatul Auliya' 

lelaki bertamu kepada Masruq, lalu berkata: Aku mendengar 
Abdullah bin Amr berkata. 


-CsM —j» 

^ t &s a t j j ^ ^ j^p ^ 

' **/• / x 

c&jjiJt Oldi. £lU- Ciiji ^ ili 

/ **/ 

^ ^ O* cij <1^ 

* **/ ^ x 

!a-L^j aJ-P- aNLL*s> 4^1 !<J^3 ^ 

* x 

tOlidUlj iiliJl djj osiil 

o! ^s^jj 4J4 u A 4 V ^jJi 5^jj 

.<dp sJ ^kl: % jLo 


9858 mim. Ahmad bin Al Qasim bin Ar-Rayyan 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Sa’id 
bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Yusuf Al Firyabi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-tsauri 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim, yakni Al Hajari, dari 
Abu Al Ahwash, dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata, 
"Rasulullah f§- bersabda, ‘ Orang miskin bukanlah orang yang 
berkeliling demi mencari sesuap atau dua suap nasi. Akan 
tetapi, orang miskin adalah orang yang tidak bisa menemukan 
sesuatu yang mencukupi kebutuhannya, dan dia malu untuk 


143 


Hilyatul Auliya ' 


meminta-minta kepada orang lain, serta keadaannya pun tidak 
diketahui orang lain sehingga dapat diberikan sedekah 
padanya ’.” 60 


Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari hadits 
Ats-Tsauri dari Ibrahim. 


ji A O 

<y. l}. 

j^p /f ^ cJii^ /t j4^ fcisj 

Ollai*» jLaiJl 

JU :Jl5 caSil JIp JP I <jJ 

^ **/ ** ^ 

j , 4 ^ Jp 01 # & J 

tj *^3 C43*A~k 

tjJjSllpJ (.ASJd^a ^lp I(Jl5 ?<Ull 

C43J-k 5j 1^4-1 ^ip C4iJL^» 


60 HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 1476 dan 1479, dan pembahasan: Tafsir, 
4539), dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1039) dengan redaksi yang hampir sama, 
dari hadits Abu Hurairah <$. 


144 



Hilyatul Auliya 




x 


. A3J-y5> 


9859. Muhammad bin Muzhaffar bin Isa Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim bin 
Muhammad Ash-Shairafi menceritakan kepada kami, Wafa' bin 
Sahi Abu Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Hazim 
Abdul Ghaffar bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Sufyan 
Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ibrahim Al Hajari, 
dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, dia berkata, “Rasulullah f|| 
bersabda, ‘Sesungguhnya setiap muslim itu wajib bersedekah 
setiap hari’. Kami bertanya, ‘Siapa yang mampu melakukan itu, 
ya Rasulullah?’ Beliau menjawab, 'Sesungguhnya salammu atas 
saudaramu adalah sedekah, kunjunganmu terhadap orang sakit 
adalah sedekah, shalatmu atas jenazah adalah sedekah, 
tindakanmu dalam menyingkirkan duri dari jalan adalah 
sedekah, dan bantuanmu terhadap pekerja adalah sedekah’." 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dari Ibrahim. Hanya Abdul Ghaffar yang meriwayatkan 
hadits tersebut dari Ats-Tsauri. 


IjjJl >- * 

jup t j&J $ l Jy ap £3 fliiJl 

dcii Ullb- i?, jdiJl 

•* * ^ XX ^ 


145 


Hilyatul Auliya' 


& «j. 1 ^ 

aIIp Iwl a\)I ju : jli cajIsI alp 

fjS <^*3 {£?' dr^ 5?/v j^Iil 01 

•j^ 1 J> jJj 4$ 'i :J^5 J*- wiaJl 

S ' M/ / ' 


9860. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Al Miqdam bin Daud menceritakan kepada kami, Ali bin Ma’bad 
menceritakan kepada kami, Abdul Ghaffar bin Al Hasan bin 
Dinar Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats- 
Tsauri menceritakan kepada kami dari Ibrahim Al Hajari, dari 
Abu Al Ahwash, dari Abdullah, dia berkata: Rasulullah ff| 
bersabda, “ Sesungguhnya orang kafir akan tenggelam di lautan 
keringatnya sampai ke hidungnya, karena hebatnya kesulitan 
pada hari itu —yakni Hari Kiamat—. Hingga dia berkata, ‘Ya 
Rabb, tenteramkanlah aku walau pun harus masuk neraka V’ 61 

Hanya Abdul Ghaffar yang meriwayatkan hadits tersebut 
dari Ats-Tsauri. 


j* jSsj y\ \sjJS~ — 

(c) J) ‘ d ^ ’d 


61 Hadits tersebut merupakan hadits maudhu’. Demikianlah yang disebutkan oleh 
Al Kanani dalam Tanzih Asy-Syari'ah (1/153), dan di dalam sanadnya terdapat Abdul 
Ghaffar bin Al Hasan bin Dinar, yang dinyatakan suka berdusta oleh Al Azdi. 


146 



-Hilyatul Auliya 


cif : jli y Jdj- j3f 

I *A-*P \15jS- c jiwb?~ £J) a\j! 

s' 

^jp 3JIS jjI 

** ^ ** S’ 

& j & «ys^'t ,4^ c4 ‘r*£> 

Jll iLajj JU 4jI aUI jIp J^p 

x — 

jti * ijJLj d* si Jb» iii j_ 4 j 

(4f'4i j (4“.^ .li 3^ /? >i ^ 4/ 

J J4 ^ JUj t i^is- a i £ 

i 6 uii ^4 3 ; o? (4?'4| 

.44^- a t J ^ : jas 

**/ ✓ * X 


9861. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku {ha '); 

Abu Muhammad bin Hayyan juga menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Hamdan menulis surat untukku: 
Musa bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Abu Daud Al Hafari menceritakan kepada kami, Sufyan 
Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Muslim 


147 


Hilyatul Auliya '____ 

Al Bathin, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abdullah bin 
Mas’ud, bahwa dia berkata suatu hari, “Rasulullah g| bersabda, 
kemudian wajah beliau berubah. Setelah itu beliau bersabda di 
dekat ini atau di sekitar ini.” 


Musa berkata dalam haditsnya, “Ibrahim bin Abi 
Hafshah.” Ahmad bin Hanbal berkata dalam haditsnya, “Ibrahim 
bin Muhajir.” Seperti itu pula yang disampaikan Qabishah dari 
Sufyan, dia berkata, “Dari Ibrahim bin Abi Hafshah.” 


y} l Al Y 

— ^ 

* / X 

O* c). I J* c&jji-i 

l^S\ Jp cJ^S : jlS 

:iiSS aiJUr jij aIp Ai 

12 : jli Ui ITJU- 

{£2 dio S : jliS ciJ&i : JlS IjT 

l ISI ajIuM c—V A^Ufijl 

■? X • 5 


148 


_ Hilyatul Auliya' 

9862. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Fadhl bin Al Abbas Al Baghdadi 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Isa At-Tinnisi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman Al Jazari 
menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibrahim 
bin Adham, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, dia 
berkata, “Aku menemui Nabi H yang saat itu tengah 
melaksanakan shalat dalam keadaan duduk. Aku bertanya, ‘Ya 
Rasulullah, engkau shalat sambil duduk, sebenarnya apa yang 
terjadi padamu?’ Beliau menjawab, ‘Lapar wahai Abu 
Hurairah’." 


Abu Hurairah melanjutkan, “Maka aku pun menangis. 
Beliau lantas bersabda, ‘ Janganlah engkau menangis, karena 
hebatnya huru-hara kiamat tidak akan menimpa orang yang 
lapar, jika dia mengharapkan pahala dari Allah di dunia ” 62 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari Ats-Tsauri 
dan Ibrahim. Kami hanya mencatatnya dari hadits Ibnu Isa dari 
Al Jazari dengan sanad yang muttasil. 


ItJ- t -“Uir 

UjJlp- IaA>- 

(c) <J 


6 ' ? 


62 Hadits tersebut sangat lemah, jika bukan termasuk hadits palsu. 

HR. Ibnu Mandah dalam Musnad Ibrahim bin Adham (8, 10 dan 11) dan Al 
Khathib Al Baghdadi dalam Tarikh Baghdad (111/1555). 

Di dalam sanadnya terdapat Ahmad bin Isa, seorang perawi yang tidak kuat. Selain 
itu, juga terdapat Abdullah bin Abdirrahman Al Jazari, seorang yang dituduh suka 
memalsukan hadits. 


149 



Hilyatul Auliya' 


‘C'r? c?. &JS-j 

& 

c jLaL^ ^jj *j?a \juJS~ cA^JlC- ^1 ^ jJ^_p 

**/ 

OUI ,ts$\ ali J ^£1 £p ,Oldi ^ 

^ (S^ ‘ s Jr^ O* ‘J 4 ^ ijj Jt 

.JjIp 6 £&i lijjii :ju -jOij 4ip Al Jb> 


9863. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Abbas menceritakan kepada kami, 
Amr bin Abi Salamah menceritakan kepada kami (ha '); 

Ibrahim bin Muhammad juga menceritakan kepada kami, 
Ali bin Siraj juga menceritakan kepada kami, Amr bin Abi 
Salamah menceritakan kepada kami, Mush’ab bin Mahan 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibrahim bin 
Muhammad Al Fazari, dari Aban bin Abi Ayyasy, dari Abu 
Nadhrah, dari Jabir, dari Nabi f§, beliau bersabda, “Memberi 
sedekah kepada para pemimpin adalah sebuah 
pengkhianatan. ” 63 


63 Hadits tersebut merupakan hadits hasan. 

HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (20474) dan Ath-Thabrani dalam A! 
Ausath, sebagaimana disebutkan oleh Majma’ Az-Zawa 'id (IV/151). Al Haitsami 
berkata, “Sanadnya hasan." 


150 


Hilyatul Auliya' 


'Cr~^ c 'J ^ Cf- 


jdi \2 js. -uh 


(c) <y- jH 

^ & \2jj* c&A % 0U±- 

^p id\±* /f :Sfli 

^!l U Jl ^ ^ «SJst J 


<j% 4lXJ> (j ^Jai <11P alit 


9864. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan 
kepada kami {ha '); 

Sulaiman bin Ahmad juga menceritakan kepada kami, Ali 
bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Abu Nu’aim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi’, dari Ibnu 
Umar, bahwa Nabi f|| mengurangi harga perisainya sebanyak 
tiga dirham. 64 


64 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Hukuman had, 2584). 

Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Sunan Ibnu Majah , cetakan 
Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


151 


Hilyatul Auliya' -- 

«•-'d 'l S it 

*XlSl j>3 t jjI — ^A"\® 

ajlS /f lllfU- cili J J p, y\ lu-U- <.(& J 

u J. Je&l ^\±. \&s- 4 Ji\ 
•jPj p- 53)1 p> *J&\ St (jii- jjI Jt- ip 

•y^pi Jy r' 

9865. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Ghannam menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Daud Al Hafari 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi 
f| memerintahkan membunuh anjing. 65 


$ caj£- % 3UJ-I y\ £IU- -<\A*n 

rljJli cOUip y ali <5 iil j&j cJL. 

'y 's* x 

JLIp ojlp \sjJS~ 

4 &>i SjiS /f cAi 

** ** r 


65 HR. Muslim (pembahasan: Pembagian hasil kebun, 1570) dan Ahmad 
(U/144). 


152 



Hilyatul Auliya' 


:<3U «J’ O* <1^ (J dr* 

' T "" 

^rjJl ^ BI :jdL.j <Op J&l i)l jli 

.«UuJ csJJi t^jJi ^ 


9866. Abu Ishaq bin Hamzah dan Muhammad bin Umar 
bin Salm serta Abdullah bin Muhammad bin Utsman 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Ahmad bin 
Muhammad Ash-Shairafi menceritakan kepada kami, Abdah bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Daud Al Hafari 
menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi’, dari Ibnu 
Umar, dia berkata: Rasulullah f§ bersabda, 11 Apabila seseorang 
dibunuh, sementara orang lain memeganginya, berarti yang 
memeganginya itu telah membunuhnya dan menahan apa yang 
dipeganginya. ” 66 

Hanya Abu Daud Al Hafari yang meriwayatkan hadits 
tersebut dan hadits sebelumnya dari Sufyan Ats-Tsauri. 


BIjU- «jiyi J* J jJ-\ ^ A1V 

J (W?J! ,J ^1 

c££jjjjpl jj! \sjJS- c& 


66 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ad-Daruquthni (3243) dan Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (16039). 


153 




Hilyatul Auliya' 


i' <-y& o?' <■& {/■ ‘4 , j5b ^ 

y 

4 oja }Sp> : jti aI^ Ai Jb> ^ii 

.jJlU’i j 0_4i^ s jUij ,>& :jvi c;ja 


9867. Al Hasan bin Ali Al Warraq menceritakan kepada 
kami, Al Haitsam bin Khalaf Ad-Duri menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Sa’id Al Jauhari menceritakan kepada kami, 
Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ismail bin Umayyah dan Ayyub, 
dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi fH bersabda, “Mereka 
untuk ini, dan mereka untuk ini.” 

Ibnu Umar berkata, “Maka orang-orang pun bubar, 
namun mereka tidak berselisih dalam masalah takdir.” 67 


Hanya Az-Zubairi yang meriwayatkan hadits tersebut dari 
Ats-Tsauri. Dan dari Az-Zubairi, hadits tersebut diriwayatkan 
oleh Al Jauhari. 


\1jJS~ c JuS^\ jji U. ’jJS- — ^A*IA 

■M i), ilij cijj y,. jU-OJt 


67 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ath-Thabrani dalam Al Mu’jam Ash-Shaghir (1/130) dan Al Bazzar 
(II1/20/2141-kasyf). 

Al Haitsami berkata dalam Majma ’ Az-Zawa 'id (VH/186), “Hadits ini diriwayatkan 
oleh Al Bazzar dan Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir. Para perawi Al Bazzar adalah 
para perawi hadits shahih.” 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Silisilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah (46). 


154 


.Hilyatul Auliya' 


\ljjS- jjL^- c OjJLI* jj! \^a>- 

/f cJl£ 4 /f && £5 iiit 

t^ti ji- otd\ g, coui <&gi^3i 

:Jll jJlC-j ci^ 2s^' J* L y^ u?' 

IA £ S"^ cHvji ‘<£sf- ci/" 5*a3 y^~"' c ~^" 
-k*! :$t : *r :J j-5 t ^d« cJj£ cjl£ 


9868. Abu Ahmad Al Ghithrifi menceritakan kepada 
kami, Al Qasim bin Zakariya dan Muhammad bin Ishaq As-Saraj 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Maimun 
Muhammad bin Zakariya Al Mishshishi menceritakan kepada 
kami, Asy’asy bin Syu’bah Abu Ahmad menceritakan kepada 
kami, Abu Ishaq Al Fazari menceritakan kepada kami dari 
Sufyan, dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, 
dari Nabi §§•, beliau bersabda, “Aku pernah memberi minum. 
Saat itu, seorang pria berada di sebelah kananku, dan seorang 
pria lainnya yang lebih muda dariku berada di sebelah kiriku. 
Aku kemudian memberi pemuda itu. Namun dikatakan 
kepadaku, ‘Yang tua dulu ’. Maksudnya, berilah yang lebih tua 
dahulu 


155 



Hilyatul Auliya' 


Hanya Al Fajari yang meriwayatkannya, dan dari Al 
Fajari diriwayatkan oleh Al Asy’ats. 


d y j}l &JJ- 

t?' i? 

Cf- <J>j IIjIU- 

^1p Al L5 i^» £** 4jt ^ c3}£» (jj 

•<°p^ ?i [ ^ ^ ^ JT] { ca—} -J>«i 



9869. Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan 
kepada kami, Khallad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Hasyim, dari Ashim 
bin Laqith bin Shabirah, dari ayahnya, bahwa dia mendengar 
Nabi H mengucapkan, “ Walaa tahsabanna (dan janganlah 
mengira J ', (Qs. Aali Imraan [3]: 169) dan tidak mengucapkan, 
“ Walaa tahsibna." 

Nama Abu Hasyim adalah Ismail bin Katsir, orang 
Makkah. Hadits tersebut diriwayatkan dari Ats-Tsauri oleh 
jamaah. 


156 



Hilyatul Auliya' 


ys.h> - Lj JL>- cJ- iM y — ^AV * 




CC&Js \2j 3S- iytS' y 
:jii toli- tAj! ^ c*i)i ^ o? 'f^y\ c/■ 
yji A 1L jOij ^ 'iit Jb *J)i JL. 

.ilijilj ilil udU\ £!>• dl : jvij £jt £ 


-. ir*',' ..-i 


9870. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Qabishah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Ismail bin Ibrahim bin Abdullah, dari ayahnya, dari 
kakeknya, dia berkata, “Nabi 0 meminjam pinjaman dariku, 
kemudian beliau membayarnya padaku melalui utusan, dan 
beliau bersabda, ‘ Sesungguhnya balasan pinjaman adalah 
terimakasih dan balasan yang setimpal .” 68 




Vl5ls- <.j$A OUIli -<\AV\ 


.o f 


J' 0 


r ** 




> ° 

Cf- 


«/ 




Jd£ 




68 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ahmad (IV/36), An-Nasa'i (pembahasan: Jual-beli (4683) dan dalam A! Yaum 
wallailah (372), dan Ibnu Majah (pembahasan: Sedekah, 2424). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Sunan An-Nasa 7 dan 
Sunan Ibnu Majah cetakan Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


157 



Hilyatul Auliya 


id\±, \2 js- ^ j£p \2js- 

J& u? <S* ‘Sr^Mj 

a!p &! ju* J^Sl St c£ylll jlii J ill Jl£ 

SyH ti\ ch&l\ di Sfjj :JvS (^-3 


9871. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abu Hushain Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, Sa’id bin Amr Al Asy’atsi menceritakan kepada kami, 
Abtsar bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Sufyan dan Al 
A’masy menceritakan kepada kami dari Ismail bin Muslim, dari 
Al Hasan, dari Abdullah bin Mughaffal Al Muzani, bahwa Nabi 
fH bersabda, 11 Seandainya anjing itu bukanlah salah satu umat, 
niscaya kuperintahkan untuk membunuhnya. Maka dari itu, 
bunuhlah setiap anjing yang hitam pekat. ” 69 

Ismail bin Muslim adalah orang Makkah yang dianggap 
sebagai orang Bashrah. Hanya Abtsar yang meriwayatkan hadits 
tersebut dari Ats-Tsauri. 


69 Hadits tersebut merupakan shahih. 

HR. Abu Daud (pembahasan: Berburu, 2845), At-Tirmidzi (pembahasan: Berburu, 
1486), An-Nasa'i (pembahasan: Berburu, 4280), Ibnu Majah (pembahasan: Berburu, 
3205), dan Ahmad (V/56). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam As-Sunan yang empat, 
cetakan Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


158 


Hilyatul Auliya' 


JlS <.cy. £y. ^ bjj S- — ^AVY 

c^ST jj jiii lIIIU- cjj-tp ^ j 

J o* ^ d 

y ^ 

O* (jJ <1^ tjijw ^1 ^ 

j*^Ai -J^ (.ytS' 

dp &t ii Jjpj jiS ui'ijJy til^i 
. 0 ?\ j ^ oU jt &\ j c}? (>• : (^*'J 


9872. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, dia berkata dalam kitabnya: Dari Sa’id bin Amr: 
Muhammad bin Adam menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin 
Musa menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ismail bin 
Muslim Al Abdi, dari Ibnu Sirin, dari Abu Al Ja’fa, dari Umar, 
dia berkata, “Yang lain mengatakan itu di dalam peperangan 
kalian: Si Fulan terbunuh secara syahid. (Jangan katakan 
demikian), akan tetapi katakanlah sebagaimana yang dikatakan 
oleh Rasulullah H, ‘Siapa saja yang terbunuh di jalan Allah atau 
meninggal dunia, maka dia masuk surga ” 70 


70 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 
HR. Ahmad (1/48), dan sanadnya shahih. 


159 


Hilyatul Auliya' 


Ismail bin Muslim adalah Al Abdi, namun dia bukanlah Al 
Abdi yang sudah disebutkan di atas. Hadits tersebut hanya 
diriwayatkan oleh Al Fadhl bin Musa dari Ats-Tsauri. 


juip 1 15JS- y\ HjjS- -^AVr 

jj! \1jJS- Aill Julp ^ 

‘£?J J dUJl O* J & 

ihj J&. ■} JL^ cjj :j 15 

Ji- 


9873. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Utsman bin Ubaid Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan 
kepada kami dari Sufyan, dari Ismail bin Abdil Malik bin Rafi’, 
dia berkata, “Aku melihat Sa’id bin Jubair putus tali sandalnya, 
kemudian dia melepas sandalnya, agar dia bisa 
memperbaikinya. ” 

Ismail bin Abdil Malik bin Rafi’ adalah keponakan Abdul 
Aziz bin Rafi’. Saya tidak pernah mengetahui Sufyan Ats-Tsauri 
meriwayatkan hadits dari sanadnya. 


<J> dJLUJi Alp ^ AV t 

•• ✓ 

\SjJS- jJljZ c JjLjLUI 


160 


- Hilyatul Auliya' 

s'. 4tt o- ^ >° 

JU^ jp ‘ji? ^ ^ 

‘r^ j $ ^ j J ck^l ^ 

Iwi anI <J_^j ‘J^ J>sj (3i ^p- 

Srsp <lr? <J^ <j 4r^' : p-^5 5^ 

x ^ **x ^ » 

C-A^3 c ^ Jj-i-'j ^ Jji <Jl£S cl^^g-i' ^Js' 
H\ :{Lj aIIp & Jb ^Ji JUS ?^Jlj iuJii 

c $ji^3 c ^ <!^ ^ ^ viUIpl 

^ 4>f 6t £1* $>! jU&l : jS :jli co^i3 
.jtfpt V3 jl& & iijii^tj ij&t iStj 


9874. Abdul Malik bin Al Hasan As-Siqthi Al Muaddil 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad Al Bakhtari 
menceritakan kepada kami, Syaiban bin Farrukh menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Katsir menceritakan kepada kami dari 
Sufyan Ats-Tsauri, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi 
Hazim, dari Abu Bakar Shiddiq, dia berkata, “Rasulullah §§■ 
bersabda, ‘ Syirik itu lebih samar di tengah umatku daripada 
seekor semut di bukit Shafa. Abu Bakar bertanya, ‘Ya 
Rasulullah, lalu bagaimana cara agar bisa selamat dan jalan 
keluarnya?’ Nabi §j| menjawab, ‘ Ingatlah, aku akan 


161 


Hilyatul Auliya '- 

mengajarimu sesuatu yang jika engkau membacanya, maka 
engkau akan terbebas dari syirik yang sedikit maupun yang 
banyak, yang kecil maupun yang besar’. Beliau melanjutkan, 

‘ Bacalah: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari 
menyekutukan-Mu dengan sepengetahuanku, dan aku memohon 
ampunan pada-Mu dari sesuatu yang engkau ketahui (sebagai 
kemusyrikan) sementara aku tidak mengetahui(nya) ’ ” 71 

Hanya Yahya bin Katsir yang meriwayatkan hadits 
tersebut dari Ats-Tsauri. 


\1jJS- cJ b J -<uvo 

cL«J JlIp 

\1jJS- cOb&L* ^ 

y 

5^ : jli J isi ^ ^ -y 4 jJ> 
oii'Vi 5jjSlS V ,0^3 4* P= $ 
SP> b&% bpP Slj tjUiii 


9875. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad Al Bajali menceritakan 


71 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Abu Ya’la (54-56) dan Ibnu As-Sunni dalam Amal Al Yaum wa Al-Lailah 
(286). Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Shahih Al Jami’ (3625). 


162 



Hilyatul Auliya' 


kepada kami dan aku hanya mendengar darinya: Muhammad 
bin Ahmad bin Mahan menceritakan kepada kami, 
Abdushshamad bin Hassan menceritakan kepada kami, Sufyan 
Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ismail bin Khalid, 
dari Qais bin Abdullah bin Mas’ud, dia berkata, “Nabi §§■, 
tidaklah mereka (para sahabat) berdizikir melainkan beliau 
senantiasa mereka bersama mereka, dan tidaklah mereka 
melaksanakan shalat melainkan beliau yang paling banyak 
shalatnya di antara mereka.” 

Hanya Abdushshamad yang meriwayatkan hadits tersebut 
dari Ats-Tsauri. 


\ 15 js - cJb J £3 ii£ 121*. -<uvn 

ctL % uj & j x 

y 

\1jJS- 

c*uiaj (3 eijAj V£jl 

3 Sl ut JUi t £S IJlJb». 

.y!^ll lli jll. 3 Slig 3 Sfl 14^ 


163 




Hilyatul Auliya' ____ 

9876. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Balkhi 
menceritakan kepada kami dan aku hanya mendengar darinya, 
dia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Mahan menceritakan 
kepada kami, Abdushshamad bin Hasan menceritakan kepada 
kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ismail 
bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dia berkata, “Kami 
mendatangi Khabab yang menjenguknya. Saat itu, dia telah 
melakukan pengobatan dengan cara kay (terapi besi panas) di 
perutnya sebanyak tujuh kali. Dia kemudian melihat sebuah 
dinding sedang dibangun, lalu dia berkata, ‘Sungguh, seorang 
muslim itu akan mendapatkan pahala pada setiap biaya yang 
dikeluarkannya, kecuali yang dikeluarkannya untuk membuat 
bangunan di tanah ini’.” 


Aku kira, dia menisbatkan ucapannya itu kepada Nabi. 
Kami tidak mencatat hadits tersebut dengan sanad tinggi dari 
hadits Ats-Tsauri, melainkan dari jalur periwayatan Muhammad. 


^y 3A-> - IjJAi>- LjJL?- — ^ AVV 


i . o 


\1jJS- C y\ 'jaS* 

S" " 

J U iJU c ji jJt 

^ f* 

w*. * u w 'tyj 


164 



Hilyatul Auliya' 


9877. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Hafsh bin Umar bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, 
Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri 
menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais, 
dari Jarir, dia berkata, “Rasulullah fH bersabda, 1 Bumi yang 
paling cepat hancur adalah bagian kiri, kemudian baru bagian 
kanannya’." 12 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Kami tidak mencatatnya dengan sanad tinggi melainkan 
dari riwayat Abu Hudzaifah. 


jhj&r /i Jj| — ^AVA 

• o < / y . y y o a s * y o * s f i ^ fc “f ^ \ i£>, 1 1 

j y *» c j¥*-& 

\sjJS~ tjijJ Al \s>- Cf- 

Oj' J) J* J) cs- c £j3^' 

\i :jui y$ jib j b zJ)\ U 

u coijjaJi oi ^ 4Ajii j y j 


72 Hadis tersebut dha ’if. 

HR. Ath-Thabrani dalam Al Ausath , sebagaimana disebutkan dalam Majma ’ Az- 
Zawa 'id<P 11/289. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat Hafsh bin Umar 
bin Shabbah Ar-Raqi, seorang yang dianggap tsiqah oleh Ibnu Hibban. Adapun para 
perawi lainnya, mereka adalah para perawi hadits shahih.” 

Saya katakan, hadits tersebut dinyatakan dha’if oleh Al Albani dalam Dha’if Al 
Jami’ (839). 


165 



Hilyatul Auliya' 


H\ Vj c J) joi-lj t i)l 0U4i. :Ju tg ^ 
^u3t iiL. n/i »ji Sfj j>- Sfj cji't 'iiij di 

t J Uj ia!) Ul* : jtai <U;£ ^Js- jyCp t^ .bitJl 

^1p J JS : Jl3 

fj^\ jlil c(jjU^\ J* 'ja3j : JlS .(jsSjjtj 
••/ *•/ 

,j3-l aSju ^ iii lli d :j0^j dp 'iil 


9878. Abu Bakar Muhammad bin Ja’far Al Warraq 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Umair bin Yusuf 
menceritakan kepada kami, Nashr bin Marzuq menceritakan 
kepada kami, Khalid bin Nizar menceritakan kepada kami, 
Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abi 
Khalid, dari Ibnu Abi Aufa, bahwa Nabi fH didatangi oleh 
seorang pria yang kemudian berkata, “Ya Rasulullah, aku tidak 
bisa mempelajari Al Qur'an, maka ajarilah aku sesuatu yang 
bisa mencukupi aku.” Beliau bersabda, “ Ucapkanlah: ‘Mahasuci 
Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada tuhan yang berhak selain 
Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan melainkan 
karena Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung’." Lelaki itu 
kemudian memegang tangan kanan beliau dan berkata, “Bacaan 
ini untuk Allah. Lalu mana untuk diriku, ya Rasulullah?” Beliau 
bersabda, “ Ucapkanlah: ‘ Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah 
aku, terimalah tobatku, dan berikanlah rezeki kepadaku’." Lelaki 
itu kemudian memegang tangan beliau yang lain. Nabi H lantas 


166 



- Hilyatul Auliya ' 

bersabda, “Adapun orang ini, sungguh, dia telah memenuhi 
kedua tangannya dengan kebaikan.” 73 

Hadits ini merupakan hadits gharib. Hanya Khalid bin 
Nizar yang meriwayatkan hadits ini dari Ats-Tsauri. 


^Js l IjJS- — 

/ / 

~ jlp bjj^- 


‘J* iZfjd Lit 'Vs&l If- ilfjyb I OUli. £1?- 

(JL* dJjLP jlS*" 4j\ CO^J* 

Jb yS\ J\ >j&\ tlil & aj 

** / 

: jlli aJUc?tI : jlU aI1p A&i 


9879. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan 
kepada kami, Abdushshamad bin Hasan menceritakan kepada 
kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ismail 
As-Suddi, dari Abu Hubairah, dari Anas bin Malik, bahwa dia 
menyimpan harta anak yatim yang kemudian digunakannya 
untuk membeli khamer, sebelum khamer diharamkan. Ketika 
khamer diharamkan, dia mendatangi Nabi fH dan berkata, 


73 Hadits tersebut hasan. 

HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 832) dan An-Nasa'i (pembahasan: Iftitah, 
924), dan Ahmad (IV/353). 

Hadits tersebut dinyatakan hasan oleh Al Albani dalam Sunan Abu Daud dan An- 
Nasa 'i, cetakan Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


167 



Hilyatul Auliya' -—- 

“Apakah aku boleh menjadikan khamer itu cuka?” Beliau 
menjawab, “Tidak, tapi tumpahkanlah khamer itu." 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari Ats- 
Tsauri. Kami tidak mencatatnya dengan sanad tinggi melainkan 
dari riwayat Abdushshamad. 


J 'SjA % Ji£ -<\AA* 

y 

\sjJS- 

c&IfJi d\±* & C J\ l2k- 

j & ‘4 & 

ijJj • 3^ 


9880. Muhammad bin Ahmad bin Hamdan menceritakan 
kepada kami, Al Husain bin Sufyan menceritakan kepada kami, 
Sufyan bin Waki’ menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ismail 
As-Suddi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi H, beliau 
bersabda, “ Sungguh, mayit (yang dimakamkan) dapat 
mendengar suara sandal mereka, ketika mereka berpaling untuk 
pulang ” 74 


74 Hadits tersebut merupakan hadits hasan. 

HR. Ath-Thabrani dalam Al Ausath, sebagaimana yang disebutkan dalam Majma ’ 
Az-Zawa /c/(111/51 dan 52), Al Hakim (1/379) dan Ibnu Hibban (Mawarid). 

Al Haitsami berkata dalam Al Majma’, “Sanadnya hasan.” 


168 



- Hilyatul Auliya' 

Sepengetahuan kami, hanya Waki’ yang meriwayatkan 
hadits tersebut dari Ats-Tsauri. 


/f £3 Jdj- /f -<\AAN 

jl«m LjLpi £/• t?- '^^‘3 

V " ^ " " 

cil±- Lfj^Sh\ \£jS- C^lpr ^ 

— ^ 

c6lij Cjllp diiu ^P Cp-LlJ ^ 

^ z' X X 

Al ^il jl iU- : jli afUlil iijSt 

^4? J>j c-otp** cau! j^j 

ii! J^j j£ iiiS jio jUS cilSt jUS a^J SfjS 

.jJLj g* ii\ J^ 


9881. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abu Al Huraisy dan Muhammad bin Shalih bin Duraij 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ahmad bin 
Jawwas memberitahukan kepada kami, A! Asyja’i menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ismail bin 
Muslim, dari Malik bin Umair, sosok yang pernah mengalami 
masa jahiliyah, dia berkata, “Seorang lelaki mendatangi Nabi f||, 
kemudian berkata, ‘Ya Rasulullah, sungguh, aku pernah 
mendengar ayahku mengatakan perkataan buruk tentang 


169 




Hilyatul Auliya' -— 

dirimu, namun aku tidak membunuhnya’. Akan tetapi, 
Rasulullah # tidak keberatan atas hal itu.” 


c JJtU J Jlii ^ A! AAY 

$ ’yj- dli- ^ oii Olli- 

u3t j* cgkil* j> c^u-j ^5 

X X V' z' / ^ 

:JLj <Op 2)1 Jl 2> iil jti :JU 

> r^j/t fp fji 


9882. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Syuaib At-Tajir menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ashim menceritakan kepada 
kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma’mar dan 
Ats-Tsauri, dari Ismail bin Raja, dari Aus bin Dham’aj, dari Ibnu 
Mas’ud, dia berkata, “Rasulullah f| bersabda, ‘ Yang menjadi 
imam suatu kaum adalah yang paling bagus bacaannya di antara 
mereka terhadap Kitab Allah ’.” 75 

Sepengetahuanku, hanya Abdurrazzaq yang 
meriwayatkan hadits tersebut dari Ats-Tsauri. 


75 HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat-tempat shalat, 673), dan Abu 
Daud (pembahasan: Shalat, 582) dari hadits Abu Mas’ud Al Anshari 


170 


Hilyatul Auliya' 


fjj> ui js- cjl^-T ^ iuif- -^AAr 

(c) j?' ^ o? 


£5 i)! J^P \£j£. cl?4 ^ 0U±- 

(,0\1a1*> \j1jS- IjjJj>- ^ JJL£- 

**x ^ 

d^ ««?' a 5 CS‘C^ J & 

^ S S V ^ **/ V ^' Z' ' 

' X 

[<\V :J*Jl] { lli :Jui <JjS j 

.idljl J dJLjl £$1 : jli 


9883. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami. Abu Nu’aim 
menceritakan kepada kami (ha '); 

Sulaiman bin Ahmad juga menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Sa’id menceritakan kepada kami, 
Al Firyabi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Sumai’ menceritakan 
kepada kami dari Abu Ar-Rabi’, dari Ibnu Abbas, tentang firman 
Allah, “Maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan 
yang baik” (Qs. An-Nahl [16]: 97) Ibnu Abbas berkata, “Yaitu 
rezeki yang baik di dunia.” 


171 




Hilyatul Auliya' 


jjJ- £jU- t 3UJ-l % JuM &JU- -^AAi 

(c) ^ 


f .--Isi 


^ dfai- l3j 4 <j 5uli- tlli-j 


^ cidi- liu jjf 123*. :SlS »>£ 

O? c/' ‘jA* I j- J &** O* 

z' ^ S S 

zLj 1p si 5I1 St ji ^ ^ 

U ^ 5t» tiiu ,J,| ^jjil I^UUt- : 

. j^u- jt ^ 1 ^/5 


9884. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Zakariya menceritakan kepada kami ( ha '); 

Sulaiman bin Ahmad juga menceritakan kepada kami, 
Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ismail Al Kufi, dari Fudhail bin 
Amr, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi # 
bersabda, “ Segeralah pergi ke Makkah, karena salah seorang 
dari kalian tidak tahu sakit atau hajat ysng akan 
menghadangnya."1 6 


76 Hadits tersebut merupakan hadits hasan. 

HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (8695). 


172 



.Hilyatul Auliya' 


Ismail Al Kufi adalah Ibnu Ishaq. Hanya Abu Israil 
seorang yang meriwayatkan hadits tersebut dari Fudhail. 


O'- I ''i. 


c jlp — °(AA 0 

? y' 

t jilidi J 3ii l Zjj- ,j\jJ j k £jj- 

1 0l3Li. jfjj Jup OUllll JlS 

d* j ^ J Lf 

y S y y ' 

a^a JSmj A-Jat- Aiil ^ 3^ -3^ C6*A^r 

St :JOS :Jti .jUit ^ \j :g&t 

y' 


9885. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Bundar menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, An- 
Nu’man bin Abdussalam berkata dan menuturkan Sufyan Ats- 
Tsauri, dari Ismail bin Abdullah bin Rifa’ah, dari ayahnya, dari 
kakeknya, dia berkata: Rasulullah H bersabda ketika beliau 
berada di Baqi’, “ Wahai sekalian pedagang." Maka kami pun 
menjulurkan leher kami untuk melihat beliau. Beliau 
melanjutkan, “ Sungguh, para pedagang itu akan dibangkitkan 

Hadits ini dinyatakan hasan oleh Al Albani dalam Shahih AJ Jam/’ (3990). 


173 


r 


Hilyatul Auliya' __ 

pada Hari Kiamat kelak sebagai orang-orang yang durhaka, 
kecuali siapa saja yang bertakwa, berbakti dan jujur." 11 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari Ats-Tsauri 
dari Ismail. Namun hadits tersebut dinyatakan jayyid (sanadnya) 
oleh Abu Nu’aim dan yang lainnya dari Ats-Tsauri dari Abdullah 
bin Utsman bin Khaitsam, dari Ismail. Hadits tersebut 
diriwayatkan juga dari Abdullah bin Utsman bin Khaitsam oleh 
Bisyr bin Al Mufadhdhal dan Ismail bin Ulayyah serta Daud bin 
Abdurrahman. Mereka semua meriwayatkan dari Ibnu Khaitsam 
dari Ismail dengan redaksi yang senada, dan itulah yang tepat. 


ili c5&- y jJJl /f -^aai 


odi. ^ <ij2 -s 

^ s S 

d d & -y & ,^jSt 

Jti :Jii yjd-\ yj y. (.ysl 

°d\ jd\ yj 6it y d* & Jp, iii 


9886. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yahya bin Rasyid menceritakan kepada 


77 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1210), dan Ibnu Majah (pembahasan: 
Perniagaan, 2146). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Silisilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah (1458). 


174 


- Hilyatul Auliya' 

kami, keduanya berkata: Abdurrahman bin Umar bin Yazid 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi 
menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami dari Ismail, dari Abdurrahman bin Ziyad bin 
An’am, dari Ziyad bin Al Harits Ash-Shuada' i, dia berkata, 
“Rasulullah || bersabda, ‘Barang siapa yang 
mengumandangkan adzan, dialah yang lebih berhak 
mengumandangkan igamah ” 78 


Ats-Tsauri juga meriwayatkan dari Abu Rafi’ Ismail bin 
Rafi’ Al Madini, dari orang yang mengabarkan kepadanya (Abu 
Rafi’), dari Sa’id bin Al Musayyab, bukan hadits mursal. 


c^^JLLaJl y\ &JS- —^AAV 





^ / "z' 

ail Jjij Zjs- :cJli 'yyy 

cJ^jJ : jlli Uj; jJLj dp Al 


78 Hadits tersebut merupakan hadits dha ’if. 

HR. At-tirmidzi (pembahasan: Shalat, 199), Abu Daud (pembahasan: Shalat, 514), 
dan Ibnu Majah (pembahasan: Adzan, 717). 

Namun hadits tersebut dinyatakan dha ’if oleh Al Albani dalam sunan mereka yang 
dicetakan Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


175 



Hilyatul Auliya' 


o 't. <. >>o -v 1 X > 0 s ^ O I I -- of o > I ^ ^ O I 

.C-J13 (.AlsC^p b* JJLw-l b» c?/ 4 ' (j -4 I 

<odl cJio :jlS ?^il J^j 15 M Uj :iil 

c-^- :<W <j&. o* 3^ oh Ol 

dl ciJ^i £1 p d-& “(l Jj|5 codl Ji-Sl £5 


. \1S" ii\iL> \liis- 


9887. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Ali Al Adawi menceritakan kepada kami, Daud bin 
Hammad Abu Hatim menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Sulaim menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari 
Ishaq bin Yahya bin Thalhah, dari Aisyah binti Thalhah, dari 
Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, “Suatu hari, Rasulullah 
^ menemuiku, kemudian berkata, ‘Hari ini, aku membuat 
sesuatu. Seandainya aku tahu dari dulu, niscaya aku tidak akan 
membuatnya’. Aku bertanya, ‘Memang apa sesuatu tersebut, ya 
Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘ Aku masuk ke dalam Ka’bah. 
Aku takut seseorang muncul setelahku, kemudian mengatakan 
bahwa aku melaksanakan ibadah haji, tapi aku tidak masuk 
Ka ’bah. Padahal masuk Ka ’bah tidak diwajibkan kepada kita. 
Karena yang diwajibkan kepada kitab adalah thawaf dengan 
mengelilinginya ” 

Seperti itulah hadits yang diriwayatkan Ishaq bin Yahya 
kepada kami, namun yang tepat adalah Thalhah bin Yahya 
(bukan Ishaq bin Yahya). Hadits tersebut hanya diriwayatkan 
oleh Yahya bin Sulaim dari Ats-Tsauri, dari Thalhah. 


176 



Hilyatul Auliya' 


ili &JS- $ ^£1 Ulis- -<UAA 

‘fe-5» 3, 3* 6? 6^i-i ^ :jii c^p a t ^ 
i2k- £u. ^ idi- /f dlii- 

^ C4^d]s ^ ,_^4 ,jj dldii- 

. ^ i^ A / ' -**5f ^,( , o^ o £ ^ n o / ^ u;-' 

. (J^jJj 4jU!* 4ji CAWi »Xl-»P (J/J A^eJli? ^jj 4-o.P 

^ z' 

JI^P (j J^-Aj 5^' ^ L5^ => ^ Jj-^j 

4j! : u p\^\ J> 


9888. Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abi Ali menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Husain bin Yazdad Ar-Rasibi menceritakan kepada 
kami, Abu Al Jahm Khalf bin Salim An-Nashibi menceritakan 
kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari 
Ishaq bin Yahya bin Thalhah, dari pamannya melalui pihak ayah 
—yaitu Musa bin Thalhah bin Ubaidullah—, bahwa dia 
mendengar pamannya berkata, “Aku mendengar Rasulullah !§■ 
bersabda tentang Amr bin Al Ash, ‘ Sungguh, dia adalah seorang 
yang bijaksana ’.” 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Kami hanya mencatatnya dari hadits Khalaf. 


177 


Hilyatul Auliya 


dii- .jtf-t $ ouii- -<ua<\ 

Js- j4p ifuH JJ <jUJ^ 

<$&• <£ur j in ^ j ju^i j c ii* 

iJb.! a &. j,\ Ji #Vi ^ ^Lyt : ju J 

^ - > 

O? 1 J 111 ^ 

^ / 

c£p>a \Lj>\ipi jd^j di & Jb, 

ui" IpoS uii ^ c-Lsj 

:iJ iiis :6di Jll .ootfj JaJl J L 4 

's *V « 

• S/ ^ 3-^^ ^Ju3l 


9889. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq 
memberitahukan kepada kami dari Ats-Tsauri, dari Hisyam 
lshaq bin Abdullah bin Kinanah, ayahku menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Aku pernah ditugaskan oleh salah 
seorang amir untuk menemui Ibnu Abbas, guna menanyakan 
perihal shalat Istisqa padanya. Ibnu Abbas kemudian 
menjelaskan, “Rasulullah f|| keluar dalam keadaan tawadhu, 
penuh ketundukan dan merendahkan diri, kemudian 
menyampaikan khutbah. Beliau tidak berkhutbah seperti 


178 



Hilyatul Auliya' 


dan shalat, sebagaimana beliau melaksanakan shalat dua hari 
raya, yaitu sebanyak dua rakaat.” 

Sufyan berkata, “Apakah beliau berkhutbah sebelum 
shalat atau setelahnya?” Ishaq menjawab, “Aku tidak tahu.” 

Sufyan juga meriwayatkan dari Ishaq bin Sa’id bin Amr 
bin Al Ash dan dari Ishaq bin Abdullah bin Syarqi Al Udzri, 
namun sanad dari keduanya tidak lengkap. 


ddd, <X& $ 

oS' o* ‘<^ & ^3 O* 

' ' * ' 

oJ-i (j 

.il&4 6s- Al jcJij Ali 

/ ^ 

X >*f o' H 0 ilt i. i' 0 ■>* 1 

c>? 


9890. Muhammad bin Ja’far bin Al Haitsam 
menceritakan kepada kami, Ja’far bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, Qabishah bin Uqbah menceritakan kepada kami, 
Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ayyub As- 
Sakhtiyani, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dia berkata, “Aku tidak 
pernah tinggal mengusap Hajar Aswad, baik dalam keadaan 
lapang maupun sempit, sejak aku melihat Rasulullah H biasa 
mengusapnya.” 


179 


Hilyatul Auliya '___ 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib Ats-Tsauri dari 

Ayyub. 




V s' 

t ( ^Lp y yjL*0~\ \jjJJ- c^-liaP- ^ jj! 

** x 

<!> ^ & ‘v/f ^ ^ ^ 

(*^i 5^ 1 $^ c> 

**/ ^ s s ' 


9891. Muhammad bin Umair bin Salm menceritakan 
kepada kami. Abu Al Abbas bin Atha' menceritakan kepada 
kami, Al Husain bin Ali menceritakan kepada kami, Ya’la bin 
Ubaid menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Sufyan Ats- 
Tsauri, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi H 
mengaqiqahi Al Hasan dan Al Husain masing-masing dengan 
satu kambing. 79 

Riwayat dari Ats-Tsauri tersebut diriwayatkan secara 
maushul hanya oleh Ya’la dari Ayyub. 


79 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Abu Daud (pembahasan: Kurban, 2841), dan Al Baihaqi dalam Al Kubra 
(19267 dan 19283). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Sunan Abu Daud ' cetakan 
Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


180 


Hilyatul Auliya' 


J\ l2i -- A*\ Y 

‘■Cr’y- t?- ls*^? cf. tr^ 

5di. 5 p ^ ^ 

JSI r-jj Su-j ol J\ & & coi 

V~- ^ ^ 

. 14 ^& SjS cdlJi oj^jU cili jt c^sCj 


9892. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Ali Al Ma’mari menceritakan kepada kami, Isa bin 
Yunus menceritakan kepada kami, Ayyub bin Suwaid 
menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ayyub, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang pria menikahkan 
puterinya yang masih gadis atau sudah janda, lalu puterinya 
menolak pernikahan itu, maka Nabi !§■ pun menganulir 
pernikahannya. 

Hanya Ayyub bin Suwaid yang meriwayatkan hadits 
tersebut dari Ats-Tsauri secara muttashil. 


jup &JS- t i?4 iy. ouii. \£jj- -‘\A‘\r 


^ t $5 J j. Ai 

' •'s S S 


O y" Jjj 

$ ISO • ll ■ z' 


•V' 

/s 


^liaP Cf- cf' 


181 



Hilyatul Auliya'. 


^1*2 :jll (3j J^p elu* 

o y s 

r''i y'i tcJ-ljl iUiJl bt :<£ jJLj «5 p &l 

.^4i 


9893. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Sa’id bin Abi Maryam 
menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ayyub bin Musa, 
dari Atha' bin Mina, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Kami 
sujud bersama Rasulullah ^ ketika beliau membaca surah idzas 
Samaa un syaqqat (Al Insyiqaaq) dan Iqra' bismirabbik (Al 
Alaq).” 80 


Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari hadits 
Ats-Tsauri. 


C (j^= C?- 

** ^ •* 

c}- "'r 

c), rii && c* !>&■ ^ 

^ jj! ^P C^lj ^P Cg^Jl ^pj 

^ILp ^ 


80 HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat-tempat shalat, 575/108). 


182 



- Hilyatul Auliya ' 

9894. Muhammad bin Ali bin Yahya menceritakan 
kepada kami, Shalih bin Bisyr Ath-Thabari menceritakan kepada 
kami, Abdul Aziz bin Aban menceritakan kepada kami, Sufyan 
Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Musa bin Uqbah dan 
Ayyub bin Musa serta Abdul Karim, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, 
bahwa Nabi fj§ merajam pria dan wanita Yahudi di Bilath. 


Hanya Abdul Aziz yang meriwayatkan hadits tersebut dari 
Ats-Tsauri dari Ayub. Sufyan juga meriwayatkan dari Ayyub bin 
Niyaf, jika shahih. 




lljJL>- £3 l IjJS- 

^ - 

^ coUli' 

x **/■ / 

^Ip ItlJU tlljlp ^p 

•* /■ — 

<Ljotp lj 5^' 


9895. Ahmad bin Muhammad bin Yusuf menceritakan 
kepada kami, Yusuf Al Qadhi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Asy’ats bin Abi Asy-Sya’tsa, dari 
ayahnya, dari Masruq, dari Aisyah, dia berkata, “Seorang lelaki 
menemui Nabi f||, dan saat itu di dekatku ada seseorang. Beliau 
kemudian berkata, ‘ Wahai Aisyah, perhatikanlah saudara- 


183 




Hilyatul Auliya' 


saudaramu, karena susuan (yang membuat haram pernikahan) 
hanyalah susuan yang menghilangkan kelaparan (terjadi saat 
masih kecil dengan kadar yang cukup)’." 


Kami tidak mencatat hadits tersebut dengan sanad yang 
dnggi dari hadits Ats-Tsauri kecuali dari jalur ini. 

z' ^ x ^ 

t 't**, y ' <0 £ if 

y\ jj y\ [±jJS - 


U* j) \jJJS- c^JJu 

/ y" 

U "* 0 £ . ^ A z' I <1 >> O z" . O f A . z' O 

Cf- J* ui cjllLy 

* ^ z' W 

:j\j J, djjlil Jt- Jz 

Jf5 J> & Ai Al J&i 

.<iL« v—~L xa c4jLlAj 4-ul ol"!*! 

•"* ; -Z -'Z ; V 


9896. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abu Ya’la menceritakan kepada kami, Shalih bin Abi 
Khidasy menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada 
kami dari Sufyan, dari Asy’ats bin Sawwar, dari Adiy bin Tsabit, 
dari Al Bara bin Azib, dari Al Harits bin Amr, dia berkata, 
Rasulullah ^ mengutusku untuk membunuh seorang pria yang 
menikahi (mantan) istri ayahnya, sekaligus merampas hartanya.” 

Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Waki’ dan Sufyan. 


81 HR. Al Bukhari (pembahasan: Kesaksian, 2647), (pembahasan: Nikah, 5102) 
dan Muslim (pembahasan: Menyusui, 1455). 


184 



.Hilyatul Auliya' 


\£jj- t!?'! j oid^ ^ a^v 

£ tfii- VIjJlS- Jiiii ^ 

Ji ^ 44^ ^ o? ^ 

iii JU : JlS cdiJU ^ 
ijSitaJl *5*j» iSC IjJLj A& Al 

:Ju: Al 

$2^ (J-i (^^-4 Jj 

X **^ ' ^ 

OU c^s ^ ££ Uoj t<ul ^ ££ ui- Ssiift 

(3^ 4~ 3 5 J <->lJ ^ V3 ^Lrl' 


9897. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad Al Jammal menceritakan kepada kami, 
Ahmad menceritakan kepada kami, Qathn bin Ibrahim An- 
Naisaburi menceritakan kepada kami, Al Jarud bin Yazid 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Asy’ats bin Abdil Malik Al Humrani, dari Ibnu Sirin, dari 
Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah H bersabda, “ Tiga haI 
yang termasuk lumbung kebaikan: menyembunyikan sedekah, 


185 




r 

s 


Hilyatul Auliya '__ 

menyembunyikan sakit, dan menyembunyikan musibah. Allah H 
akan berfirman, ‘Apabila hamba terkena musibah, kemudian dia 
bersabar dan tidak meragukan Aku untuk mengembalikannya 
sedia kala, maka Aku akan memberinya ganti daging yang lebih 
baik daripada dagingnya (yang hilang), darah yang lebih baik 
daripada darahnya (yang hilang). Jika Aku menyembuhkannya, 
maka Aku menyembuhkannya dalam keadaan tiada dosa 
baginya. Namun jika Aku mewafatkannya, maka sebenarnya dia 
sedang menuju rahmat-Ku 

Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Al Jarud dari 
Sufyan. 


■y I di d' ‘Odi £‘jU- 

i ? 

jlli pJL-j aIIp 4&I 

.sP“>uiJ cspi 


9898. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz bin Aban menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Al Aswad bin Qais Al Abdi, dari Nubaih Abi 
Amr, dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah berangkat bersama 


186 


Hilyatul Auliya 


para sahabatnya, kemudian beliau bersabda, ‘ Berjalanlah kalian 
di depanku, dan kosongkanlah belakangku agar diiringi oleh 
para malaikat’." 

Kami tidak pernah menulis hadits ini dengan sanad tinggi 
kecuali dari jalur ini. 


tJ l JCJ J, ^ii-l *J> ill \£ls- — ^ 

^ yy 

5JI3 /t ^ iti 11‘IU- 

J jp'Sfl tidi. tiyil 

t'' ' ~ ' 

'\ * s ’t. f * 0 o'' i S'-' o C/\ a'i 

4Wi J yyj Jl JJ oj^ C^Lp JJ 

.j^j ; Jllj 


9899. Abdullah bin Al Hasan bin Bundar menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ismail Ash-Shaigh menceritakan 
kepada kami, Abu Daud Al Hafari menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Al Aswad bin Qais, dari 
Tsa’labah bin Abbad, dari Samurah bin Jundub, bahwa 
Rasulullah H berkhutbah dalam shalat gerhana matahari dan 
berkata, “Amma Ba ’du. ” 

Kami tidak mencatat hadits tersebut dengan sanad tinggi 
melainkan hadits Abu Daud. 


187 



Hilyatul Auliya' 


Cf. ^ 5 ^ c/. y\ [lili- - <\ ^ . . 

& J’- ^ Cf. «Ir-i' 4/J]| 

(c) 4 (T^ < jj*^ 1 

^ ^ t .df Adi {J ui /f g&j 

‘OUii :'vu «^3 Ai£ ty> - 

^ J 44* j* « c »S-Ji J &J\ f 
d* Al ^11 J$ •^ ^ ^ 

of jO^j d* Al Jb Al ijsfc .jjits 


•j-^j Cb^ 

9900. Abu Al Hasan Sahi bin Abdullah bin Hafsh At- 
Tustari menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Sahi bin Abdil 
Aziz Al Mujawwiz menceritakan kepada kami, Abu Ashim 
menceritakan kepada kami (ha '); 

Abu Sa id Ahmad bin Anbah juga menceritakan kepada 
kami, Ja’far bin Harb menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Katsir menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Al Aghar bin Ash-Shabbah, dari 
Khalifah bin Hushain, dari Qais bin Ashim, bahwa dia 


188 


___ Hilyatul Auliya' 

mendatangi Nabi H dan menyatakan masuk Islam, kemudian 
Rasulullah H memerintahkannya agar mandi dengan air dan 
daun bidara. 


J £3 JLii 
(j' J? ja *3 

;JLj dp Al J4 ^11 cs'j 

^■y. l( ui : JlS ?«JU dJjl :jlli cSiil ^ SU-j 

c5>: it 44 Ai Sa <«*!& :Jis cjuJi ^i/t 

y 

.^jiAii Sij t( >jdi 44 Vj J* «>‘t 


9901. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan 
kepada kami, Khallad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Aslam Al Minqari, dari 
Zuhair bin Abi Alqamah Adh-Dhuba’i, dia berkata, “Rasulullah 
|H melihat seorang pria yang berpenampilan buruk, kemudian 
beliau bertanya padanya, ‘ Apakah mempunyai harta? Orang itu 
menjawab, Tentu saja, semua jenis harta’. Beliau bersabda, 

1 Kalau begitu, perlihatkanlah pada dirimu, karena Allah senang 
bila bekas-bekas kebaikan-Nya terlihat pada diri hamba-Nya, 


189 



Hilyatul Auliya' _ 

tapi Allah tidak menyukai penampilan sengsara atau pura-pura 
sengsara ’.” 82 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari hadits 
Ats-Tsauri. 


& Vv- 


f 

cJUH 


> 0 


, / |j; 


* . o . 'Z, 


Ik ‘ oUi lL‘a5. jjf cj^JI j4p - 

^ / / 

:jui ai iji j| 

V? ^ Sf Si :JUS 1,UJ : JUS ?lii 


9902. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Abu Nu’aim 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, 
dari Ibad bin Laqith, dia berkata: Dari Abu Rimtsah At-Taimi, 
dia berkata, “Aku bersama ayahku menghadap Rasulullah 
kemudian beliau bertanya kepada ayahku, ‘ Apakah ini anakmu? 


82 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Berbakti dan membina silaturrahim, 2006) Ath- 

Thabrani dalam Al Mu’jam Al Kabir (5308), dan Al Bukhari dalam At-Tariikh Al Kabir 
(11/426 dan 427). 

Al Haitsami berkata dalam Majma ’ Az-Zawa 'id (V/132), “Para perawinya adalah 
orang-orang yang tsigah. ” 


190 



____ Hilyatul Auliya' 

Ayahku menjawab, ‘Ya’. Beliau bersabda, 'Sungguh, dia tidak 
boleh jahat padamu, dan kamu pun tak boleh jahat padanya ’.” 83 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari hadits 
Ats-Tsauri. 


t oig!i S d- ^ * v' 

SuSi 

•/ ‘,4^ J ^ ‘JS D? ^ b* 

/ / / X 

<3 (J' c l fyfi* 

•V w 7 # / / # 

j //j /Lp & Jb /l i/'j (!r“ 4 /UI 

J'/ l& ijjidj /UI jj 4&/ /M /ail 
./UI j 3 /-Uj c/kU (3 i-/** 


9903. Ahmad bin Al Qasim bin Ar-Rayyan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada 
kami, Qabishah menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri 
menceritakan kepada kami dari Usamah bin Zaid, dari Al Hasan 
bin Muslim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa dia ditanya 
tentang shalat sunah dalam perjalanan, kemudian Ibnu Abbas 


83 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Abu Daud (pembahasan: Diyat, 4495) dan An-Nasa'i (pembahasan: 
Qasamah, 4832). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Sunan An-Nasa 7 cetakan 
Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


191 



Hilyatul Auliya' 


menjawab, “Rasulullah §f| melaksanakan shalat Zhuhur empat 
rakaat ketika mukim dan dua rakaat ketika musafir. Kami biasa 
melaksanakan shalat sunah, baik sebelum maupun setelahnya, 
ketika mukim. Kami juga melakukannya ketika dalam 
perjalanan.” 


Sepengetahuanku, hanya Qabishah yang meriwayatkan 
hadits tersebut dari Sufyan. 

ill JL \jJJS- c^liJl \jJJS- » £ 

«ii'CjJi ^ J J Ji & 

**/ ' **/ X ^ 

< j»j\ jp cOIjI tOlla-0 
L$ Jjip S ^ ^ 

% (.CJSr Sfj Cjlii % <SUL01 N/j 
j&Iitj c£pl Su^ij ulilil jl&Ji :Oli- Jli 
Sllj 01 CL-J^rlj C^jjlil d-lfr 01 cLJl^rlj 

.jlOiJl <j 


9904. Ahmad bin Al Qasim menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Sa’id bin Abi Maryam 
menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abban, dari Anas 
bin Malik, dia berkata: Rasulullah fH bersabda, “ Tidak ada aqd 


192 



Hilyatul Auliya' 


dalam Islam, tidak ada is’ad, tidak ada syighar, tidak ada jalb 
dan tidak ada pula janb’. n 

Sufyan menjelaskan, “Yang dimaksud dengan aqd adalah 
persekutuan, sedangkan yang dimaksud dengan is’ad adalah 
ratapan. Mengenai syighar (sudah jelas). Sedangkan jalb adalah 
menarik bagian belakang (ekor) kuda. Sementara janb adalah 
menyertakan kuda lain bersama kuda pacuan. Maksudnya, 
dalam perlombaan pacuan kuda.” 84 


r, loU- - C W o 

c5ut codi. dk. c>Si /1 rfls- t jj£i 

W' X ✓ 

iiil d\ CAili Jlp C<U-Hp ^ ^jp 

.4*^ j oli aILp 


9905. Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Al Khalil menceritakan kepada kami, Abu An-Nadhr 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Aban, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, bahwa 
Rasulullah membaca doa qunut dalam shalat witir sebelum 

ruku. 

Sepengetahuanku, hadits dari Ats-Tsauri tersebut hanya 
diriwayatkan oleh Abu An-Nadhr. 


84 Hadits tersebut merupakan hadits shahih lighairih. 

HR. An-Nasa' i (pembahasan: Nikah, 3336) dengan redaksi yang hampir sama. 
Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Sunan An-Nasa i cetakan 
Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


193 





Hilyatul Auliya' 


& 53 frJ-itiSs. -^.1 
^ C j tfai. £1 alj^ dlj) tj (UUJ 
^ J ^ ^ j ^1 jZ codi 

x s* ^ 

3 ^* ^ C 5 ^ 5 ^ ^ L 5 ^ ^ ij|; : jli 

** / 

v?v c $. 114 ^ &\j 


9906. Al Hasan bin Ali Al Warraq menceritakan kepada 
kami, Al Qasim bin Zakariya menceritakan kepada kami, Ibnu 
Qabishah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami dari Sufyan, dari Aiman bin Na'il, dari Qudamah 
bin Abdullah, dia berkata, “Aku melihat Nabi ^ melontar 
jumrah Aqabah sambil berkendara di atas unta Shahb. Tidak 
ada pukulan, tidak ada penolakan dan tidak ada ucapan, 
‘Minggir, minggir,’ dalam pelaksanaannya.” 85 


wLp j>6 jjf \sjJS- — ^ ^ * V 

** ^ 

1 ^ <■*&> ^ <3 i)i 

**/■ ^ ^ W'* x 

Cr 3 . tji ^1 cjllai- UjJL>- 


85 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, 903), An-Nasa'i (pembahasan: Manasik, 
3061), dan Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, 3035). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam sunan masing-masing yang 
dicetak Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


194 



Hilyatul Auliya' 


Aill i—3 jlT l3^ 

. dii jSfji 2^5 jd^j d* si 


,i ^ ^ 


9907. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Tsabit menceritakan kepada kami, Ibnu Zanjuwaih 
menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Aflah bin Humaid, 
dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata, “Silang pendapat 
para sahabat Muhammad adalah rahmat bagi orang-orang itu.” 


_jit dli- . A 

jjj) dij- 4 <,3 

^ 5^ duli ^ ‘0/j' 6? 

^ ^ J ^ & “rd 

j cii :jl3l OUjj H OIIIp :jd^j dp & 

dl 4) ?*& cil? cil &&&&£ 


9908. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Syu’aib menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Ali Al Khallal menceritakan kepada kami, Zafir bin 
Sulaiman Al Kufi menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari 
Isra'il, dari Syabib, dari Anas bin Malik, dia berkata, “Rasulullah 
|H bersabda, ‘Ada dua mata yang tidak akan melihat neraka. 


195 




Hilyatul Auliya' _ 

Mafa yang menangis ketika menyendiri karena takut kepada 
Allah, dan mata yang tak tidur karena berjaga-jaga di jalan 
Allah’." 86 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Kami hanya mencatat hadits tersebut dari jalur 
periwayatan Zafir. 


d d d 'di ^ h > 

i j j aJt^ r, yd tffc. 

cd ‘te ^ «£&Ji y. Ly, \&s. 

cd d dd--d d 

y 

aSjj <uipj 5^ 


9909. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya bin Sha’id 
mengabarkan kepada kami, Thahir bin Khalid bin Nizar 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 


86 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Abu Ya’la (4330) dan Ath-Thabrani dalam Al Ausath sebagaimana yang 
disebutkan dalam Majma’ Az-Zawa 'id (V/288). 

Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan Ath-Thabrani 
dalam A} Mu jam Al Ausath dengan redaksi yang senada.” 

Al Haitsami juga berkata, “Para perawi dalam riwayat Abu Ya’la adalah orang- 
orang yang tsiqah." 

Hadits tersebut juga dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Shahih Al Jami ’{4111 
dan 4113). 


196 


Hilyatul Auliya ' 


Sa’id bin Salim Al Qaddah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Al Ahwash bin Hakim, dari 
Khalid bin Ma’dan, dari Abbad bin Shamit, dia berkata, 
“Rasulullah H menemui kami dengan mengenakan mantel dan 
tidak mengenakan yang lainnya, kemudian shalat mengimami 
kami.” 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari Ats-Tsauri. 
Kami hanya mencatat hadits tersebut dari jalur periwayatan ini. 

ll \ss>~ jSvj y\ * 

ih\jjd\ Jdi X 

•V * ^ / 

5*5 ^ o* 

/ s *•/ ■ 

:Jli ^ J,. ifefi I 

' x ^ yy 

: jlll r-jj j J-*' 

.guJi ^ -j, iiit 


9910. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Ja’far bin Ahmad bin Imran menceritakan kepada kami, Ja’far 
bin Muhammad Al Hamdani menceritakan kepada kami, Waki’ 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Abdullah 
—yaitu Idris Al Audi—, dari Fudhail bin Amr, dari Ibrahim, 
dia berkata, “Ibnu Abbas memiliki pendapat yang 
berbeda dengan pendapat umat Islam yang melaksanakan shalat 


197 




Hilyatul Auliya' 


terkait suami dan kedua orangtua. Dia mengatakan bahwa ibu 
mendapatkan sepertiga bagian dari total harta (pusaka).” 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari Ats-Tsauri 
dari Idris. Kami tidak mencatat hadits tersebut melainkan dari 
jalur ini. 


Sufyan meriwayatkan dari Ahnaf, yaitu Abi Bahr Al 
Hilali, orang Kufah, namun tidak menyebutkan sanadnya 
dengan lengkap. Sufyan juga meriwayatkan dari Azhar Al Athar, 
orang Kufah, namun dia tidak menyebutkan sanadnya dengan 
lengkap. 

c jA*S* Aiil JL»p ^ ^ \ ^ 

(c) ^ CS- 

(C> 

cjidl iUU ^ 6u±. lilli-j 

‘i* vjtjt cjdf itA lilai- 

5.uJ iij jO^j -d* Ai Jb, ^!ii ijjf 

*• ✓ 


198 



. Hilyatul Auliya' 


*. jli c^L4 ^ yj-j 3' 

/ 

|J-I :a& SU-j ;its t^j-l C£T ciil Jji.j U 

ib ^ t^Jp 

f\ % Jy‘y. d $*& -y t$ %£ Jt ftf 

iJk- Su-j bsj! f .$* jtt- jij cbp 

t5ib 


9911. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Abdullah menceritakan kepada kami (ha 'J; 

Ahmad bin Ja’far An-Nasa' i menceritakan kepada kami, 
Yusuf Al Qadhi menceritakan kepada kami (ha '); 

Sulaiman bin Ahmad juga menceritakan kepada kami, 
Mu’adz bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, mereka 
berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, 
Sufyan memberitahukan kepada kami dari Bukair, dari Atha', 
dari Abdurrahman bin Ya’mar Ad-Dau'ali, dia berkata, “Aku 
menghadap Nabi H yang saat itu sedang berada di Arafah. Tak 
lama kemudian datanglah beberapa orang -atau sekelompok 
orang dari kalangan penduduk Najd. Mereka telah menunjukan 
seseorang sebagai pemimpinnya. Sang pemimpin kemudian 
berkata, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana cara berhaji itu?’ Beliau 
kemudian memerintahkan seseorang untuk memberitahukan 
pelaksanaan haji pada hari Arafah. Siapa saja yang datang (ke 


199 



Hilyatul Auliya '____ 

Arafah) sebelum shalat Shubuh pada malam Mabit di Jama’ (10 
Dzulhijjah), maka hajinya sempurna (sah). Hari-hari mabit di 
Mina itu berlangsung selama tiga hari. Siapa saja yang tergesa- 
gesa (untuk keluar dari Mina) dalam dua hari, maka tidak ada 
dosa baginya. Dan siapa saja yang menangguhkan (tetap tinggal 
di Mina hingga tanggal 13 Dzulhijjah), maka tak ada dosa 
baginya. Setelah itu, beliau membonceng seorang pria di 
belakang beliau. Lalu pria tersebut mengumandangkan 
pemberitahuan itu.” 87 


'J. -di /t 

jit tuli- ij, (jUd-t 


015" plOj aAJI 01 C^U- jP c Jirj 


9912. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ishaq bin Jabal menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Mani menceritakan kepada kami, Abu Ahmad menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Bukair bin 
Al Akhnas, dari seorang pria, dari Jabir, bahwa Nabi §§■ 


87 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, 889) dan (pembahasan: Tafsir, 2975), dan 
Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, 3015). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Sunan At-Tirmidzi dan 
Sunan Ibnu Majah yang dicetakan Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


200 



- Hilyatul Auliya ' 

melaksanakan shalat di atas hewan tunggangannya, ke arah 
mana pun hewan tunggangannya itu menuju. 88 

^ JJL£- bjj^- — ^ ^ \ y 

y’ / 

c). 3S^3 ^ Crt lT^H 

tfOU. coi^ i£U- ^ IzJ- :Sfi3 
: jll cdlJU d(i cOli- 

^L-jU C4 jU-J Jak) Allp Aili 

j,| ^ 

OJ^yailj cl^JLP ^t*J 4 \)l £5^3 

:oJ0 ioslijj ji BU 

[o r :v^] {J&3 vJ 


9913. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Idris bin Abdil Karim Al Ghazzi dan 
Amr bin Ayyub menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, Mihran 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 


88 HR. Al Bukhari (pembahasan: Witir, 1000) dan Muslim (pembahasan: Shalat 
kaum musafir, 700) dari hadits Ibnu Umar 


201 





Hilyatul Auliya ' -_____ 

dari Yaman bin Anas bin Malik, dia berkata, “Nabi $ 
menyebut-nyebut kebaikan salah seorang istrinya. Beliau 
kemudian mengutusku untuk mengundang mereka (para 
sahabat). (Setelah mereka datang), aku pun menghidangkan 
jamuan makan untuk mereka. Setelah itu, aku kemudian keluar 
bersama beliau, hingga beliau tiba sampai di depan pintu bilik 
Aisyah «§&,. Beliau berpaling ke belakang, dan aku juga ikut 
berpaling bersama beliau. Tiba-tiba beliau bertemu dengan dua 
orang pria. Maka turunlah firman Allah, ‘Janganlah kamu 
memasuki rumah- rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan (Qs. 
Al Ahzaab [33]: 53) 

Hanya Mihran seorang yang meriwayatkan hadits ini dari 
Ats-Tsauri. 


-'o- 


' oU 


\cjs- c j>i $ atas. 


^ ‘W & d J. J ■}. At 

d’- V-*i cd ji- iOCjj ccoul- 

4 * Jb> i)l jli :jli 


9914. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdulah bin Muhammad bin Sa’id bin Abi Maryam Al Firyabi 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Jabir dan Bayan, dari Asy-Sya’bi, dari Wahb bin Khunais, 


202 



. Hilyatul Auliya ' 


dia berkata, “Rasulullah ||| bersabda, ‘Umrah pada bulan 
Ramadhan itu pahala sebanding dengan ibadah haji ” 89 






jj! cjLio JdL£- Lj JS- cjllli*» 


* a 


dJSr °'S' CaWI J_«P 'y) Jujj ^jp Cj>»Ip 

^ Olf : jlS J\ C^J jj! 

“/ “/ /- 

:jlli a!p jd! 3JU. SOt fil jjij dk 

L« aIJ oLCmJ ^Lp Aill ^si2-fljj dj^rjj 


9915. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abu Amir 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Yazid bin Abdullah, dari kakeknya yaitu Ibnu Bird, dari Abu 
Musa, dia berkata, “Apabila Nabi §§• didatangi oleh seorang 
peminta-minta, maka beliau menghadapkan wajah beliau ke 
pengemis itu, lalu bersabda (kepada para sahabat), ‘ Bantulah 
dia, niscaya kalian akan diberi pahala. Allah telah menetapkan 
melalui lisan Nabi-Nya apa pun yang dikehendaki-Nya ” 90 


89 HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1256), At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, 939), 
dan Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, 2991-2995). Sanad penulis terdapat pada 
riwayat Ibnu Majah. 

90 HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 1432), (pembahasan: Zakat, 6027 dan 
2028) danAbu Daud (pembahasan: Etika, 5132). 


203 



Hilyatul Auliya' 


jjj- ^ ouik- \jjjs- 

c4jjjJl>- jj\ Ll>J S- C ^y) 

/ / 

c jM- c 9 ^ o 5 cOii- 

^ / 


9916. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Hasan bin Kaisan menceritakan kepada 
kami, Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Burd bin Sinan, dari Atha', dari 
Jabir, dia berkata, “Kami mengkonsumsi daging kurban, bahkan 
kami menjadikannya sebagai bekal (menyimpannya).” 

Burd bin Sinan adalah orang Syam yang dikuniyahi Abu 

Al Ala. 


j di /f \£ 5 s- w 

ji? 

o ^ o x *♦. i x ^ > o ^ ^ ^il •> l'* 4 '! ^ y\u 

c ^jP cuUji-^ c>AjJj ^ UjI 

:Jlll cJ -^p £-* cjiilj (3j J^p 


204 



Hilyatul Auliya' 


Cr* (_s^ JjAi i 

/u# ot ^0s3 uy j! ( iiL: ji ik. \yp 


9917. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Amr bin Sahi menceritakan kepada kami, Sa’id bin Amr 
menceritakan kepada kami, Abu Amr Al Imam menceritakan 
kepada kami, Makhlad bin Yazid menceritakan kepada kami 
dari Sufyan, dari Burd, dari Abu Shalih Badzan, dia berkata: 
Ketika aku bersama Ibnu Umar, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah || bersabda, ‘Siapa saja yang menjatuhkan hukuman 
had kepada seorang budak yang sebenarnya tidak mengenainya, 
atau menamparnya, maka kaffaratnya adalah 
memerdekakannya 

Sosok Burd ini adalah Burd bin Abi Zaiyad Al Hasyimi, 
maula orang-orang Hasyim. Burd adalah orang Kufah yang 
dijuluki Abu Amr. Hanya Makhad seorang yang meriwayatkan 
hadits tersebut dari Ats-Tsauri. 


C^r J Jdi & &\ JUP 

’d S'- & & tll 

Ji j yiC ji. id\CAL yis- yjy ^ 

iy c?- iy iy 


✓ y', 

OS t 'U * 


205 


Hilyatul Auliya' 


jjij dp 2)1 i)! 5f J i)l 

. c_3Aij c apL^*JI ^Ju (jo : JlS 


9918. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Bisyr menulis surat 
padaku yang berisi: Ibrahim bin Bistham menceritakan kepada 
kami, Muammal menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Basyir bin Sulaiman, dari 
Sayyar, dari Thariq bin Syihab, dari Abdullah bin Mas’ud, bahwa 
Rasulullah H bersabda, “ Menjelang kiamat akan terjadi 
penenggelaman, pengubahan bentuk rupa dan pelontaran ,” 91 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Kami tidak mencatat hadits tersebut kecuali dari hadits 
Ibrahim dari Muammal. 


A A f Ji o ' •£ \' t > 8 ■*. £ 

jj' c£glP (3. Cf- 

** **/ 

? ' ' 

s o 'c 

, 0' o' \ ' } 0 . ✓ o ' o' \ \' 0 l 

•h? u* ‘S? 1 *-* cf- j* j* ‘fV ' 1 


91 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ibnu Majah (pembahasan: fitnah (4059). Hadits tersebut dinyatakan shahih 
oleh Al Albani dalam Sunan Ibni Majah cetakan Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


206 



Hilyatul Auliya' 


p-kj 5^ <js^' c 5^' <y. ^ 

' “s s' -'s 

. \ 45 pj 1 25^5 LaA^-I jU : JU 


9919. Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah menceritakan 
kepada kami, Muhammmad bin Abi Ali menceritakan kepada 
kami, Umar bin Ahmad Abu Al Husain menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Khabiq menceritakan kepada kami, Yusuf 
bin Asbath menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Basyir 
bin Muhajir, dari Abdullah bin Yazid, dari ayahnya, dari Nabi f§-, 
beliau bersabda, “Pelajarilah surah Al Baqarah. Karena 
mengambilnya akan mendatangkan suatu keberkahan, 
sedangkan meninggalkannya akan mendatangkan 
penyesalan. ” 92 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dari Basyir. Saya tidak mengetahui jalur periwayatan 
lainnya untuk hadits tersebut. 


^ . 

l £jS- c^Ip j,\ 

c JLr*^ i? cjli JJ JJ 


O* c clr? 

/ ^ z' S'* y 


92 Hadits tersebut merupakan hadits hasan. 

HR. Ahmad (V/352). 

Al Haitsami berkata dalam Majma ’ Az-Zawa 'id (VI1/159), “Hadits ini diriwayatkan 
oleh Ahmad, dan para perawinya adalah para perawi hadits shahih.” 


207 



Hilyatul Auliya'. 


&l Jb> &\ jjij jli :<jti cSJiUt J t(r? lSj| 

tljgSjj tljjkiU tip :jOi,j dp 

.UU^ SjUJl ’^ky^J i 013 


9920. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Abi Ali menceritakan kepada kami, Yusuf 
bin Sa’id bin Abi Muslim menceritakan kepada kami, Khalid bin 
Amr menceritakan kepada kami, Sufyan bin Said menceritakan 
kepada kami dari Bisyr bin Numair, dari Al Qasim, dari Abu 
Umamah, dia berkata: Rasulullah H bersabda, “Seranglah 
mereka besok pagi, maka berbukalah kalian agar kuat. Tapi jika 
kalian tidak menyerang mereka besok, maka berpuasalah kalian 
esok hari.” 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dari Bisyr. Kami hanya mencatat hadits tersebut dari 
hadits Yusuf dari Khalid. 


LaJl \ 1 jJS~ — ^ ^ Y ^ 

1 ^ * ''l s ''as f o , p 0 . i 'X * 0 ^it \ t ''* S i «• 

' **/ X* X 

O* J* 

'Z' X ^ **/- 

o 

<3 1 ; U Ujt3jp Jil jjij U :iii : jtS ^p 
dp J iit Jb ijt jiiS ?jaj Uj t l$i* 


208 



Hilyatul Auliya' 


L* Ji tcL^r-J^; V} Jajaki 

Sf Oi c.«*jg*«.»>l 01$ (3 olS"”” ISU 

VJJL^-t dl^-f 51^01 c-jtjt :jis .^ili J^l ij£ 

i ot Au :JvS fiil % l\£ v 


> s 0 ' * 

. 4JL* “ 


9921. Ahmad bin Al Qasim bin Ar-Rayyan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Sa’id bin Abi 
Maryam menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Bahz bin 
Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, “Aku berkata, 
‘Ya Rasulullah, apakah aurat yang harus kami jaga dan yang 
boleh kami biarkan terbuka?’ Rasulullah §§■ bersabda, 'Jagalah 
selalu auratmu kecuali dari istri atau budakmu. Jika sebagian 
kaum sedang berada di tengah sebagian lainnya, maka apabila 
engkau mampu agar tak ada seorang pun yang melihat 
auratmu, lakukanlah hal itu! Aku bertanya lagi, ‘Bagaimana 
pendapat Anda jika suatu ketika salah seorang dari kami tengah 
berada dalam keadaan sendirian, dimana tak ada seorang pun 
yang melihat auratnya kecuali Allah?’ Beliau bersabda, 'Allah 
yang lebih berhak engkau untuk merasa malu kepada-Nya ” 93 


93 Hadits tersebut merupakan hadits hasan. 

HR. Ahmad (V/3 dan 4), Abu Daud (pembahasan: Tempat pemandian, 4017), At- 
Tirmidzi (pembahasan: Etika, 2769 dan 2794), dan Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 
1920). 

Hadits tersebut dinyatakan hasan oleh Al Albani dalam ketiga kitab Sunan mereka 
yang dicetak Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


209 


Hilyatul Auliya'. 


Cjs- p $ £i>- -<mx 

— ^ 

0 l' a \ £ 'i i ' * ^ X . o^ f o '^° f ,0 i i 

Cf' fji Cf' ^ 

^ / 

/ Ifl/'jl ^ | . °, J , Z'J, ^ ^ f , /'i ^ / 

c^JjJj cOUl— ILjl>. c^l IIjJL>- cJujj 

/ # "> / 

J^j JU :JU c J ^ tp J J ? l£ ^ 

<0^*1 01 Ul*J U ijiJLOj aIIp iiji j^Lv? <0)1 

,kA\ vgp\i j tiigii oii! u 


9922. Abu Bakr Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Usaid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isham bin Yazid menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Budail, dari Az-Zuhri, dari Abbad bin Tamim, 
dari ayahnya, dia berkata, “Rasulullah f§> bersabda, ‘ Wahai yang 
mengumumkan kematian orang-orang yang mengaku bangsa 
Arab, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atas kalian 
adalah riya ' dan syahwat yang tersembunyi '” 94 

Budail adalah Ibnu Warqa Al Khuza’i. Hanya Isham bin 
Yazid Jabr yang meriwayatkan hadits tersebut dari Ats-Tsauri. 


94 Hadits tersebut merupakan hadits dha ’if. 

HR. Ibnu Adiy dalam AlKamil^J/213). Sanad hadits tersebut dha’if. 


210 



Hilyatul Auliya' 


:jli coli ^ ^ -W r 

Cii- £3 -4^' o? tJj- $ 

i}_ i£ ii‘j^ t^adJt ouii 

»< o i i . O'' s •>' lo'i-* 8 'l •,U* > o 'l 

jsf* ,y- j’ 1 ' ^ o* ‘ji-^ «y 1 c/- 

* ' * 

Al Ij :iii : jli c jdi I 5* t £L&Il 

^5l JlJLs t5> '.^llll jlls : jlS ?lL c-lT J-* 
H / 

uw f^Tj ^-4^ coy^S aIIp <&! Jb 

.-UjMj <£j$l 


9923. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada 
kami dia berkata: Abu Ali bin Ibrahim menceritakan kepadaku, 
Usaid bin Ashim menceritakan kepada kami, Sulaiman Asy- 
Syadzakuni menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Budail, dari 
Abdullah bin Syaqiq Al Uqaili, dari Maisarah Al Fakhr, dia 
berkata, “Aku berkata, ‘Ya Rasulullah, sejak kapan Anda 
ditetapkan sebagai Nabi?’ Mendengar pertanyaanku itu, orang- 
orang berkata (padaku), ‘Diamlah kau!’ Lalu Nabi f§- bersabda, 

‘Biarkan saja dia. Aku ditetapkan sebagai Nabi ketika Adam 
masih dalam proses antara ruh dan jasad. ” 


211 




Hilyatul Auliya' _ 

Budail ini adalah Budail bin Maisarah. Hadits tersebut 
hanya diriwayatkan oleh Asy-Syadzakuni. Hadits tersebut 
diriwayatkan orang-orang dari Abdurrahman dari Budail 
langsung. 

Di antara perawi yang haditsnya diriwayatkan oleh Ats- 
tsauri —saya tak mengetahui dia menyebutkan sanadnya dengan 
lengkap dari mereka— adalah Badr bin Utsman, Bisyr bin Harb, 
Bahr bin Katsir, Bahr bin Musa bin Maudud, Bisham Ash- 
Shairafi, Bakr bin Qais Abu Qais Al Hadhrami. Namun ada yang 
menyebutkan bahwa Ats-Tsauri meriwayatkan dengan sanad 
lengkap dari Bahr dan Badr. 


y •*** 


(.jMr JJLsZ- *j) Aill Jlp 

y 

o' ['A i ' > 9 ' 

C O wC fcijj w4^ 

j>i : jti djjji (jt C&ddl SjjJ 

^5- oli f J :jd^j Al jb» Al 

0 / / # f <" O « ( ^ ^ f 

uy^ p Crt J**®' ~ 


9924. Abdulah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ya’qub 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Manshur menceritakan 
kepada kami, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Taubah Al Anbari, dari 


212 


Hilyatul Auliya' 


Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah f|| 
bersabda, ‘ Darah domba -yakni yang berwarna putih— lebih 
baik daripada darah dua domba hitam ’.” 95 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Yazid seorang. 

(, y\ J iil JuP 

f’ 

c J /f UIjU- c oUllj! J Jdi § &\ J^p 

®1 / • i 'C o / Jj! (i ^ o d o \l / • i / 

^1 ^jp CA3 u ^*jP ^jP cOLjI^a» Uj03“ 

Al 44^- c^Lp 


9925. Abdullah bin Muhammad Abu Bakr menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin An-Nu’man 
menceritakan kepada kami, Abu Nu’aim menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Taubah Al Anbari, 
dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwa dia melaksanakan shalat di 
atas tikar, dan meletakkan keningnya di atasnya. 


95 Hadits tersebut merupakan hadits dha ’if. 

HR. Ahmad (U/417) dan Al Hakim (IV/227). 

Al Haitsami berkata dalam Majma ’ Az-Zawa 'id (IV/18), “Di dalam sanadnya 
terdapat Abu Tsufal yang dikomentari Al Bukhari dengan ucapannya: ‘Dia masih perlu 
diteliti lebih jauh’.” 


213 


Hilyatul Auliya' 


CwUji -LP \SjJS~ 4 jSvJ Jjl — ^ ^ Y “l 

o ^ x °^!l 0 ~ o x ’ l^****! ^ ^ >f 

^Jp Aj^J 40ui2-^ UjwL>- 4*-**-> 

C^j\j : ju 4 jllp ^ 4i)! wLP J^P CwUlA ^ 4^^p 

'tsy^ Lp llp J,Uj &i ^p 


9926. Abu Bakr menceritakan kepada kami, Abdullah 
menceritakan kepada kami, Abu Nu’aim menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Taubah Al Anbari, 
dari Ikrimah bin Khalid, dari Abdullah bin Ammar, dia berkata, 
“Aku melihat Umar shalat di atas tikar yang memiliki corak 
ukiran.” 


y. y!' a' 

^ - **/■ ^ 


l2j£- 4 ^pIp- J ^ 4ll ip \3i>- 4oSlp 

C fi ^ 6 l±- 4 ^ 4 ^ ^ ^ 

<4^ 4^ 4 !^ c 4>^ O* O* 


Jflt 


214 


Hilyatul Auliya' 




»1 ai Jjij £jy o^j SjUl ojg : jli 

•’-eljj il^ ‘pi-j 


9927. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada 
kami Abu Ja’far Muhammad bin Abi Ali mengabarkan 
kepadaku, Abu Thalib bin Sawadah menceritakan kepadaku, 
Abdullah bin Ibrahim bin Sama’ah menceritakan kepada kami, 
Khallad bin Yahya menceritakan kepada kami di Makkah, 
Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Tammam bin 
Nujaih, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik, dia 
berkata, “Aku menancapkan tongkat di hadapan Rasulullah fH, 
kemudian beliau shalat menghadap ke arahnya. Saat itu, keledai 
berada di belakang tongkat tersebut.” 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hanya Khallad yang meriwayatkan hadits tersebut. 


$ Ai jup i-<mA 


c^lJUUjI * JL, oj* ‘ l; ~Jl 

l f iy* j,. oyb‘ jilidi J cObii. UJjls- 

Jb» Al ^ ^ :Al ^ JVS :jlS J j® 

^ ^ J^lJl J .p lit 05-t ^ Al 


215 


Hilyatul Auliya' 


Jl L±\ bpi V > Jjk S :JUj ..jJ 

•J-r* CrJ 


9928. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, Mahmud bin Muhammad Al Wasithi menceritakan 
kepada kami, Al Qasim bin Sa’id bin Al Musayyib menceritakan 
kepada kami, Mush’ab bin Al Miqdam menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Al Miqdam 
Tsabit bin Hurmuz, dari Zaid bin Wahb, dia berkata: Abdullah 
berkata, “Rasulullah fH bersabda, ‘ Tak ada seorang pun yang 
lebih keras perlawanannya terhadap Dajjal melebihi Bani 
Tamim’. Beliau juga berkata, ‘Dajjal tidak akan keluar, hingga 
tak ada sesuatu pun yang lebih sangat disukai seorang mukmin 
untuk muncul keluar melebihi dirinya’.” 96 

Hanya Mush’ab seorang yang meriwayatkan hadits 
tersebut dari Ats-Tsauri. 


* **> 

cJj Je itsp^ j 

0 o£ o " \" o 't, o ' o 

r' O* ‘J oi O* Cf- 


96 Hadits tersebut merupakan hadits dha ’if. 

HR. Al Khathib dalam Tarikh-nya (XI1I/111). Sanad hadits tersebut dha’if. 


216 



Hilyatul Auliya 


3jI Jb iil ijL 

: < 3 ^ cC>3^' (? lf 

' Z' * 0 

•cf^ 5s^i c J^i 


9929. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Yusuf Al Qadhi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi 
Bakr menceritakan kepada kami, Ismail bin Manshur 
menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami dari Tsabit bin Ubaid, dari Adiy bin Dinar, dari 
Ummu Qais binti Mihshan, dia berkata, “Aku bertanya kepada 
Rasulullah f|| tentang darah haidh yang mengenai pakaian? 
Beliau kemudian bersabda, ‘ Cucilah dia dengan air dan daun 
bidara, dan kuceklah dia dengan kuat’." 91 


Demikianlah hadits tersebut diriwayatkan oleh Ismail bin 
Manshur dari Ats-Tsauri dari Tsabit bin Ubaid. Hanya dia yang 
meriwayatkannya. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh 
Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri, dan dia berkata, “Tsabit bin 
Hurmuz.” 


97 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, 363), dan Ibnu Majah (pembahasan: 
Bersuci, 628). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Sunan ini yang dicetak 
Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


217 




Hilyatul Auliya '____ 

tfis- «iJLJt p. J ajs. -^r. 

— ^ 

C ^J^ ! C/- J^P 

c4^ ‘ci^* ^ (ij ^ cOli- ^p c J 

Of 4^1 ^ : jlS ^ t ^'Vl ^ ^ ff 

6- i <<-£ yf\ f&fc JjVl Jl£Jb < jv& 
<J^ 4-t? ^>y^i 'S 4-4 <4£> 0^4*" ( • 

g? ^£3f yj ,4 £JS 0 <T^p7 

[UT-U. 


loliUJl] { 


9930. Abu Bakr Ath-ThaJhi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abdurrahim bin Duhaim menceritakan kepada kami, 
Amr Al Audi menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku dari Sufyan, dari Abu Hamzah Ats-Tsumali —di 
Rumah Ummu Shafiyyah—, dari Al Ashbagh, dari Ali, dia 
berkata, “Barang siapa yang ingin menakar dengan takaran 
yang sempurna, maka hendaklah dia membaca di akhir 
majelisnya atau ketika berdiri: ‘Maha Suci Tuhanmu yang 
mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan 
kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan segala puji bagi 
Allah Tuhan seru sekalian alam’. ”{Qs. Ash-Shaaffaat [37]- 180- 
182) 


218 


Hilyatul Auliya' 


tO§)l JJ^\ \1jJS- — 

i Zjs- i'& J\ J> j» j&j- & &\ \£js. 

*lJL>- ^jS> C»XjjJ £ji jJ-> \sjJS- 

* **/ 

ii Jb *3i 015" :cJu ^ <5tai5 j 

«*✓ / 

’LT^'i UJ-*^ (Sj^i ^-ip 


9931. Ahmad bin Al Qasim bin Ar-Rayyan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Sa’id bin Abi 
Maryam menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Tsaur bin 
Yazid menceritakan kepada kami dari Khalid bin Ma’dan, dari 
Aisyah, dia berkata, “Nabi ^ selalu berupaya berpuasa pada 
hari Senin dan Kamis.” 98 


Hanya Al Firyabi yang meriwayatkan hadits tersebut dari 
Ats-Tsauri. 

\jjJS- \sjJS~ 

J^)\ Alpj j? 

V T / 

c). 4^k- IsJjj- J> L5 ~~p *J> £fLcJ-i 


98 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 
HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 745). 


219 




Hilyatul Auliya' 


^jp c bJj£- c^ygall 

A-jip Aill (_5^ 3 ^ J^j Jli I<JtS C^gip c 5^ 

cji-SCiJl o % ^a}\ 

yy* 1 .? 


9932. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Al Abbas dan Abdurrahman bin Salm 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al Husain bin Isa 
bin Maisarah menceritakan kepada kami, Salamah bin Al Fadhl 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Tsuwair bin Abi Fakhitah, dari ayahnya, dari Ali, dia 
berkata, “Rasulullah H bersabda, ‘ Kunci diterimanya shalat 
adalah kesucian, dan yang mengharamkannya (dari segala 
perbuatan yang sebelumnya dihalalkan) adalah ucapan takbiratul 
ihram, sedangkan yang menghalalkannya adalah ucapan 
salam 


Hanya salamah yang meriwayatkan hadits tersebut dari 
Ats-Tsauri. 


Ada yang mengatakan, riwayat Ats-Tsauri dari Tsabit Al 
Bunani lebih shahih. Ats-Tsauri juga meriwayatkan dari Tsaur 


99 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, 3), Abu Daud (pembahasan: Bersuci, 61), 
Ibnu Majah (pembahasan: Bersuci, 275). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam sunan mereka masing- 
masing, yang dicetak Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


220 



- Hilyatul Auliya' 

bin Amr Al Hamdani Al Kufi, namun setahu saya, dia tidak 
menyebutkan sanadnya dengan lengkap. 


’j, ouli. 


‘ii'SjJ' ^ ^ a' J *«£. j ^ a 

**/ ' **/ / / 

« »^ i a S 4 

. x ^ x o ^ jt o il// o ^ 

c tlH Cj^ Cf- Cf' 

>■ ^ :j0^j aIp SjiI Al Jli : jli 

Jjll ^k£ °j. j* 5jUj 


9933. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Sa’id bin Abi Maryam 
menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Jabalah bin 
Suhaim, dari Ibnu Umar, dia berkata, “Rasulullah f|| bersabda, 
‘ Siapa saja yang memanjangkan kainnya karena sombong, 
niscaya Allah tidak akan meliriknya ' ” 100 


ijiJ-\ Ji ‘.j*-. iSi*- 

y t 

cSi±- js J> y Jdj- 

*J}\ 015" : jli c ji}Sr cof ^5 jiA5r 


100 HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan para sahabat Nabi, 3665, dan 
pembahasan: Pakaian, 5783 dan 5784), dan Muslim (pembahasan: Pakaian, 2085). 


221 



Hilyatul Auliya ' 


O t > 


>1 APlUl ISI »1 JL> 

.lj 


.4^ isil* 


9934. Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ghalib bin Qabishah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, dia berkata, 
“Apabila Nabi H menuturkan perihal Hari Kiamat, maka wajah 
beliau memerah dan kemarahannya memuncak.” 


y f 

l£U- J m lllls- ^ 


* 


-AJJJ jjp C 013^ /yi y***- cjUi— UjJb» c<W2**3 

# Aik *•&* a 5 i* «juAi J 
J' Sfj cfijp J' jki V & 0' :jlS jO^j 


9935. Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan dan Ahmad 
bin Al Qasim menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Qabishah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Ja’far bin Burqan, dari Yazid Al Asham, dari Abu Hurairah, 
dari Nabi g|, beliau bersabda, “ Sesungguhnya Allah tidak 


222 


- Hilyatul Auliya' 

melihat rupa kalian, dan tidak pula fisik kalian. Akan tetapi 
Allah melihat hati kalian ,” 101 


[yui- viSjls- -<\<\rn 


O < O / O 'T P Z ' • ' yy* >» 

J&*s>r C<JUAL*» U-)J3- c<WSU*$ UjJL>- c<V 

✓ ^ / 

3* C&J4IJ1 ouIp J ^ -JsuTSn £_&- co^ 

ol jjij A^p Jail £u!l 3^! :JU («j£i 3! 
.31; Ul <_>lS3l »SU V 

y ''' y Z - ^ 


9936. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Qabishah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Ja’far bin Maimun —penjual bantal-bantal kecil—, dari Abu 
Utsman An-Nahdi, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Nabi 
H memerintahkan aku untuk menyerukan, Tidak sah shalat 
kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab (surah Al Faatihah) 
atau lebih’.” 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dari Hafsh. 


101 HR. Muslim (pembahasan: Berbakti, membina hubungan silaturrahim dan etika, 
3564/33) dan Ahmad (11/285). 


223 



Hilyatul Auliya' 


it£ \ 15 js - cjc^i ^ oui- iIjjl>- -<\<\rv 

ce-^5^ jji 4l)i JiIp £3 

^ C Oli- 4^11-fc *jjl^ 

aIp Al Jb iil j^-j :jli 4u J Vp 

lf 

Sfj l-^ ^ c O>r? 

Jji Ll3 ce^P3 ;Jli aIaI y 2 ^- 3 . <s^*^ OI 3 cCLAlO’ 

•V / 

* *1 <" " '1 
•Oi 15 >$-* 


9937. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada 
kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Muawiyah bin 
Hisyam menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ja’far bin 
Imran, dari Anas, dia berkata, “Aku mengabdi kepada 
Rasulullah f|| selama sepuluh tahun. Namun selama itu beliau 
tak pernah mencelaku atas kekhilafan maupun keteledoranku. 
Kalau pun keluarga (istri) beliau menegurku, beliau bersabda, 
‘Biarkan dia, karena apa yang sudah ditetapkan pasti akan 
terjadi ’.” 102 

Demikianlah hadits tersebut diriwayatkan Muawiyah dari 
Sufyan, dari Ja’far bin Imran, dari Anas. Dan hanya Muawiyah 


102 HR. Al Bukhari (pembahasan: Etika, 6038) dan Muslim (pembahasan: Etika, 
2309) dengan redaksi yang ringkas, yakni awalnya saja. 


\ 


224 



- Hilyatul Auliya' 

yang meriwayatkan hadits tersebut darinya (dengan sanad 
tersebut). 

Namun terjadi perbedaan sanad dari Ats-Tsauri terkait 
hadits tersebut. Karena Al Hasan bin Hafsh meriwayatkan 
darinya dari Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Anas. 
Sedangkan Muhammad bin Katsir meriwayatkan darinya, dari 
Ja’far, dari seseorang, dari Anas. 

Adapun Abdurrazzaq meriwayatkan hadits tersebut 
darinya dengan jalur yang tidak sama dengan jalur periwayatan 
semua perawi lainnya. 


/f y\ -<nrA 



/•| 0 ^ I» 1 * 0 ^ ,.s' a . f .1 Z' 0 ‘•»1''*^ I 

o 1 - j***" O 1 - yy ^3 

dJji- : jlS <( j'f dU±- 

jJLj dp iil 

jli Ul 4 J_jp 3 : JlS J jlS tll «irf 



225 




Hilyatul Auliya ' ____ 

9938. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan hadits 
tersebut kepada kami, dia berkata: Abu Ali bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Haitsam Al 
Ukbari menceritakan kepada kami, Hamid bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku melihat pada kitab Sufyan bin Sa’id: 
Ja’far -yakni Ibnu Sulaiman Al Bashri- mengabarkan 
kepadaku dari Tsabit, dari Anas, dia berkata, “Aku mengabdi 
kepada Rasulullah & selama sepuluh tahun. Apabila salah 
seorang keluarga (istri) beliau menegurku, beliau bersabda, 
Biarkan dia, karena apa yang sudah ditakdirkan pasti terjadi’." 

Abdurrazzaq berkata, “Aku bertanya kepada Ja’far bin 
Sulaiman, dan dia telah menceritakan hadits tersebut kepada 
kami. Sufyan meriwayatkan dari Ja’far bin Hayyan Abi Al 
Ashyab Al Bashri, namun dia tidak meriwayatkannya dengan 
sanad yang lengkap.” 

Syaikh Abu Nu’aim -semoga Allah merahmatinya- 
berkata, “Dalam hal keluasan ilmu dan riwayatnya, Imam Abu 
Abdullah Sufyan bin Sa’id Ats-Tsauri -semoga Allah 
merahmatinya adalah sosok yang seperti lautan yang tak bertepi 
dan banjir yang tak terarahkan. Namun demikian, kami tidak 
menyebutkan semua gurunya, dan hanya menyebutkan sebagian 
dari haditsnya saja.” 


/ -J i o 'j/ 0 f i s y *. s', £ 

c cr^' <y. <y. 

^ oi ^ ^ £ ji* tik 

O* ‘J 03 J cf ji. odi, 


226 


Hilyatul Auliya' 


O % 

i"l «• * 


->> i . ", 




ULi li 4 *Sil Jjij b: JU : Jli <&\ 

itijj % c Su.yi j ly. : JlS SsfUlil J 
(6U.yi J «.L^l j 'i. 

4Jb° L ; 


9939. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan 
kepada kami, Khallad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Manshur, dari 
Abu Wa'il, dari Abdullah, dia berkata, “Seorang lelaki berkata, 
‘Ya Rasulullah, apakah kami akan dihukum karena sesuatu yang 
pernah kami lakukan pada masa jahiliyah?’ Beliau menjawab, 
1 Barang siapa berbuat baik di dalam Islam, maka dia tidak akan 
dihukum karena sesuatu yang telah dilakukannya pada masa 
jahiliyah. Namun barang siapa yang berbuat buruk di dalam 
Islam, maka dia akan dihukum karena dosa yang awal (pada 
masa jahiliyah) dan yang akhir (setelah masuk Islam)’.” 103 


^jp c jj*“- jjl Jllp 'v 

xj ^ ^p cjjij (jJ ^p c 


103 HR. Muslim (pembahasan: Iman, 120). 


227 





Hilyatul Auliya' 


jt Ji L>$ Zi\ jJLj Ai Jb. Ai 

•4$ 


9940. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Mansur, dari Abu Wa'il, dari Abdulllah, dia berkata, 
Rasulullah fH bersabda, ‘Surga itu lebih dekat pada salah 
seorang dari kalian, lebih dekat daripada tali sandalnya. 
Demikian pula dengan neraka ’.” 104 


d g-iS» d m &S- -wt\ 

/i jd* d d ^ tffc- 

Cjf' C <J^5 Cj* 0 c a 

-> * * 

aill 4X1 1 Jji-j I ju cojp^p (jl 

*/ y V 

UlS?* U 

"" y a 


104 HR. Al Bukhari (6488). 


228 



Hilyatul Auliya' 


ji1)1 lift DI cjL»J)l \i :jUS 

sjjjii Dd&lij 


9941. Ahmad bin Al Qasim Ar-Rayyan menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Isa Al Birti 
menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, 
dari Abu Wa'il, dari Qais bin Abi Ar’arah, dia berkata, 
“Rasulullah f|| mendatangi kami saat kami sedang berbisnis 
kecil-kecilan, dan kami menyebut diri kami sebagai simsar (calo). 
Beliau kemudian menamai kami dengan nama terbaik yang 
dapat kami sematkan pada diri kami. Beliau bersabda, 1 Wahai 
sekalian para pebisnis, sesungguhnya jual-beli ini mengandung 
perkataan sia-sia dan sumpah. Maka dari itu, bumbuilah dia 
dengan sedekah '” 105 


✓ x 

J\ £‘i>- <*Sidl AU y\ :Vli chuJ-l 

— **/' 

O'" > l/Ol O / O 'l «.1/°* ^ \ ^ Z' \ *" 

ylSj’l Ji! ^ jU. £U- :jll cill isJlIp 


105 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Abu Daud (pembahasan: Jual beli, 33/3326), An-Nasa'i (pembahasan: 
Sumpah dan nadzar, 3797 dan 3800), dan Ibnu Majah (pembahasan: Perniagaan, 
2145). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam sunan mereka masing- 
masing, yang dicetak Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 




Hilyatul Auliya 


01 u : «JUi (Oij -dp Jb> i)| jt 

^ V ■" ^ 

^ f <£^I J* t£j% c ( 4^i Jp >Aiij 

^ # 

^-LC-j a-Ip 4iil Ais! Jji-J c^fJLUJl 


^ <rr- *- ^ f *'< i"\ 1.« si j> • , < o *■ . 

ijf*~ !_J>J>-Jk® L«_j j . (J <-3 ^ 0 <JI*>JL> 

hv vj»] { 


9942. Habib bin Al Hasan dan Faruq Al Khaththabi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Muslim Al 
Kasysyi menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, 
dan Ibrahim, dari Ubaidah, dari Abdullah, dia berkata, 
“Seseorang dari kalangan Ahlul kitab menghadap Rasulullah H, 
kemudian berkata, Wahai Muhammad, benarkah sesungguhnya 
Allah meletakkan langit di atas jari(-Nya), gunung-gunung di atas 
jari(Nya), pepohonan di atas jari(Nya), serta air dan kekayaan di 
atas jari(Nya). Setelah itu, Allah % berfirman, ‘Akulah Sang 
Raja’?’ Mendengar perkataan itu, Rasulullah f§ tertawa hingga 
terlihat gigi-gigi gerahamnya. Lalu beliau bersabda, ‘Dan mereka 
tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan y&ng 


230 


— - - Hilyatul Auliya 

semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya 
pada hari kiamat... ’. ”{Qs. Az-Zumar [39]: 67) 106 


ii‘IU- « 4^1 j ouio \ 2 jj- -m r 

(c) ‘(J*" $ 4 j,yts\ oIp J 

jyj- jx£ \<&s. jjju t£Us 

' */ 


K''-*. ' 


c5l±- \£ js - c^ Ai£ l£I>- c5&- 
:jli caSjI l/- <-'t>SLJ Ji- ijjaii 

^iSl jy Sl :jdc.j Sl Jb» m\ j^j jll 

f ‘(*4-yk f ‘p-W* oi^ 1 f ‘■J/ 

^ (U*J0-'t ;s\*a fjjjf 

SSLgJkJtj 4 j 4^JI OjifOsj IJJlS” jll 

■fr* <0% 

9943. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Abu Nu’aim 
menceritakan kepada kami (ha j. 


106 HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4811), Muslim (pembahasan: Sifat 
kiamat, 2786), dan Ahmad (1/378). 


231 




Hilyatul Auliya' - 

Faruq Al Khaththabi juga menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Manshur, dari Ibrahim, dari Ubaidah, dari Abdullah, dia berkata, 
“Rasulullah f|| bersabda, ‘ Sun gg uh . sebaik-baik manusia adalah 
yang semasa denganku, kemudian generasi setelah mereka, 
kemudian generasi selanjutnya. Setelah itu, akan muncul 
beberapa kaum yang sumpahnya mendahului kesaksiannya, dan 
kesaksiannya mendahului sumpahnya '” 107 

Ibrahim berkata, “Dulu mereka melakukan perjanjian dan 
kesaksian saat kami masih kecil.” 


Hadits Ubaidah telah disepakati ke-shahih-annya. 
Demikian pula dengan hadits Abu Wa'il. 


' s W 

&ls- l j£ 

o' * 0 s o ' 'A'° > o' 4 \ * * \ i>' 

J* j* j* jip 

^ ^ 

4S1I Jji-j : jlS Jllp cl^alp 

Jjtj 4llp a\i1 


* . «f . .-1* 



107 HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan para sahabat Nabi, 3651) dan 
Muslim (pembahasan: Keutamaan sahabat, 2533/212). 


232 


- Hilyatul Auliya' 

9944. Sulaiman bin Ahmad bin Yazid As-Sijistani 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, Abbad bin Katsir Ar-Ramli 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari 
Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, “Rasulullah 
H bersabda, ‘Mencari rezeki yang halal itu merupakan 
kewajiban setelah kewajiban ’.” 108 


ILMi- J JiSr $ jbM jU- -Wo 

Ji jJt£ t), ^ lf-1 

t/ Oi O* C cT°^ Ji 

J <1^ ‘J&l 

z' / / ^ 

U co^S ^ Ujj &Tf Al VI aji v : ju 

■j&c). y-^3' (j Sl?5 ijJji 

9945. Ahmad bin Ja’far bin Ma’bad menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Mahdi menceritakan kepada kami, 


108 Hadits tersebut merupakan hadits dha ’if. 

HR. Ath-Thabrani dalam Al Mu'jam Al Kabir (9993), Al Baihaqi dalam Syu’ab A! 
Iman (8741) dengan redaksi: “Mencari rezeki yang halal...” 

Hadits tersebut dinyatakan dha i/oleh Al Albani dalam Dha 'if Al Jami’ (3620). 


233 




Hilyatul Auliya' 


Amr bin Khalid Al Mishri menceritakan kepada kami, Isa bin 
Yunus menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Sa’id, dari 
Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Al Aghar, dari Abu Hurairah, 
dia berkata, “Rasulullah f§| bersabda, ‘ Barang siapa yang 
mengucapkan laa ilaaha illallahu (tidak ada tuhan yang berhak 
disembah dengan sebenarnya kecuali Allah), maka kalimat 
tersebut akan menyelamatkannya dari petakanya, yang 
menderanya apa yang pasti menderanya sebelum itu ’.” 109 


Hanya Isa bin Yunus saja yang meriwayatkan hadits 
tersebut dari Sufyan, sedangkan hadits sebelumnya tentang 
mencari rezeki hanya diriwayatkan oleh Abbad bin Katsir saja. 




s 

o' * O o' * 0 s o ' f I/? ; . ,, Cl ' 

U* C L5^J {j* 4 

— s & w 

* 

:jUCj aIp Jc, i)l jll :JIS 

>t V « V OUj jb 
b i' ‘Jb- CrJ j' ^ 

> O >0^ o£t( t l'-® 1* i 

•c-**" £ v-> ‘^jj^ 1 9^ c; 


J> ,o p 


109 Hadits tersebut merupakan hadits dha ’if. 

HR. Al Baihaqi dalam Syu ’ab Ai Imari$& dan 99). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Shahih Al Jami’ (6434). 


234 




Hilyatul Auliya' 


9946. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abu Az-Zinba’ dan Ahmad bin Risydin menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Rauh bin Shalah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Mansur, dari Rib’i, 
dari Hudzaifah, dia berkata, “Rasulullah || bersabda, ‘Kelak, 
akan datang kepada kalian suatu masa dimana tidak ada sesuatu 
pun yang lebih berharga di dalamnya daripada tiga hal: saudara 
yang dirindukan, dirham yang halal, atau Sunnah yang 
diamalkan 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri yang hanya diriwayatkan oleh Rauh bin Shalah seorang. 

J slj- & ill -<mv 

^ z' 

& cOil^ j> 'sjA ^ IzJ- \2 js. 

co'jj 

Aill aill JcAjLj jj>- c^uj J^P 

j*-5Jj>-I j 15" 4_Jp 

.ioJj ^ Vj yir j> 


9947. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Ma’dan menceritakan 
kepada kami, Isham bin Rawwad menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri 
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Rib’i, dari 


235 





Hilyatul Auliya '_ 

Hudzaifah, dia berkata, “Rasulullah || bersabda, ‘ Seratus tahun 
nanti, salah seorang dari kalian akan memelihara anak anjing, 
tapi tidak mau mengurus anak’” 110 

Hanya Rawwad yang meriwayatkan hadits tersebut dari 
Ats-Tsauri. 


£1p \£j£- 4JL^-t tf' iuli, &JS -^ ^ 1A 

&JS- I &JS- cfej\p\ 

ouli. ^ ity&i.f Sji3 ^ ouii ^i /t 

o* u5' ^ 

/ ^ ^ ^ 

Ji ju; Ai ^/f : jiS jjij Ai 

4^» ^ tli 4!^ O 5 4L*i rpfeJl # ^ 
lujj 'Alp 0^3 C L5?4a4 4^1 ^ jjl 
i^iii gp2j~ Si \j cj^ji 41 ^ 4 - 

4LjJj cidp 


110 Hadits tersebut merupakan hadits dha’if. 

HR. Al Uqaili dalam Adh-Dhu ’afa ' (11/69), namun dalam sanadnya terdapat perawi 
yang dianggap dha '/oleh Ad-Daruquthni. 


236 


Hilyatul Auliya' 



9948. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Sa’id Ar-Razi menceritakan kepada kami, Yunus bin 
Abdil A’la menceritakan kepada kami, Abu Ar-Rabi’ Sulaiman 
bin Daud Al Iskandarani menceritakan kepada kami dari Sufyan 
Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari 
Nabi H, beliau bersabda, “Allah mewahyukan kepada Nabi 
Musa M, ‘Sesungguhnya engkau tidak akan pernah dapat 
mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku 
cintai daripada sikap ridha terhadap takdir-Ku. Dan engkau 
tidak akan pernah dapat melakukan suatu amalan yang sangat 
menghancurkan kebaikan-kebaikan daripada bersikap sombong. 
Wahai Musa, jangan merendahkan diri terhadap budak dunia 
karena akan mengakibatkan Aku murka padamu. Jangan 
berpaling dari agamamu ke dunia mereka, yang dapat 
mengakibatkan Aku menutup pintu rahmat-Ku atasmu. Wahai 
Musa, katakanlah kepada mereka yang berdosa tapi merasa 
menyesal, ‘Berbahagialah kalian Dan katakanlah kepada 
mereka yang beramal tapi merasa bangga atas diri sendiri, 
‘Merugilah kalian 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hanya Sulaiman yang meriwayatkan hadits tersebut, dan 
dari Sulaiman hadits tersebut diriwayatkan oleh Yunus. 


237 




Hilyatul Auliya' 


cy c?. \Sjjs- t ^ 

^ w* 

1''*^ ^ f O , ^ O , a -'i ^ O i,l *. O' 1 -'i "'J ^ 

UjJ->- 4>Cy« ^1 ^ yj yj 4jjl wCp UjJb*- 

’ **/- ,x x* 

nlli- t oii» dd- J isi 

<J>d Jli ijii 4J>ll -LP Jt- iJjlj (jl Jf- 

atjjl %J| 'v :jJLj dp Al Ji, Al 


.I4ii >l: s?dd~j>) 


9949. Ahmad bin Al Qasim bin Ar-Rayyan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Sa’id bin Abi 
Maryam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al 
Firyabi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami, Al A’masy menceritakan kepada kami dari Abu Wa'il, 
dari Abdullah, dia berkata, “Rasulullah bersabda, ‘Janganlah 
seorang wanita berada dalam selimut yang sama dengan wanita 
lainnya, sehingga wanita tersebut akan menceritakan aurat 
wanita temannya kepada suaminya, sehingga suaminya seolah 
melihat langsung aurat wanita yang diceritakan itu ’.” m 


isi dfU- j iii dl£- -<*<*<». 

s' 

t 6 di dd~ 4 ^ j\ di^- 40&3 i Jk^ j 




111 HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 52240 dan 5241), At-Tirmidzi 
(pembahasan: Etika, 2792), dan Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2149). 


238 


- Hilyatul Auliya ' 

JU :JlJ cawI ^ cJjIj j»! c ( J*JLs>Sl\ 

**J / / 

fjs t pJj. u jjl ijJLj dp ai iii 

.^UjJI (3 

9950. Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ja’far Al Qattat menceritakan kepada 
kami, Abu Nu’aim menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Al A’masy, dari Abu Wa'il, dari 
Abdullah, dia berkata, “Rasulullah |§- bersabda, ‘Hal pertama 
yang akan diputuskan di antara manusia pada hari kiamat kelak 
adalah yang berkenaan dengan darah (nyawa)’.” 112 

ji lii \juJS- o ^ 

**✓ 

cidi 0\ tj## HJ. tik. *6vSt. j ^ 

:jii J\ if- cjjij J\ °j> jc- 

rjlls jUi’J li) 


112 HR. Al Bukhari (pembahasan: Kelembutan, 6533, dan pembahasan: Diyat, 
6864) dan Muslim (pembahasan: Qasamah, 1678). 


239 





Hilyatul Auliya '. 


iil iiif 5j&j rjlls fiil J dJUS 

z' ^ ^ 

Jir- t) 5** &» 


9951. Faruq Al Khaththabi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan 
memberitahukan kepada kami dari Al A’masy, dari Abu Wa'il, 
dari Abu Musa, dia berkata, “Seorang lelaki menghadap 
Rasulullah fH, kemudian berkata, ‘Ada seorang lelaki yang 
berperang karena ingin menunjukan keberanian, ada yang 
berperang karena mempertahankan harga diri, dan ada yang 
berperang karena riya. Manakah di antara mereka yang 
berperang di jalan Allah?’ Beliau menjawab, ‘ Siapa saja yang 
berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka 
berarti dialah yang berperang di jalan Allah ” 113 


cjlJuj J> \jJJS- 

S* / / 

&JJ- ’J i 

J^ ‘Ji'j <3.' ly J* ‘Otii 

S jlip aJdl ,^<0 Alli I jl3 ca)1I 

£ 0 ^ ^ ® i* s/ . i'»? , t | / £t . 

•<JT* O* cT°J* O? 01 ^ 

X z'" 


113 HR. Al Bukhari (pembahasan: Dmu, 123, pembahaasn: Jihad, 2810), 
pembahasan: Tauhid, 7458) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1904). 


240 


- Hilyatul Auliya' 

9952. Abdullah bin Al Hasan bin Bundar menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ismail Ash-Sha'igh menceritakan 
kepada kami, Qabishah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Al A’masy, dari Abu Wa'il, dari 
Abdullah, dia berkata, “Rasulullah f|| bersabda, ‘ Tak 
sepantasnya seseorang mengatakan bahwa aku lebih baik 
daripada Yunus bin Matta ’.” 114 


^ /t to&il 

J 'J* cJj\j j,\ 

fils' bl .Op &l Jb iil 

viJJS 0l3 jlljl 


9953. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far Al Qattat 
menceritakan kepada kami, Abu Nu’aim menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A’masy, dari 
Abu Wa'il, dari Abdullah, dia berkata, “Rasulullah H bersabda, 

‘ Apabila kalian berjumlah tiga orang, maka janganlah dua orang 
mengobrol tanpa melibatkan temannya. Karena hal itu akan 
membuat sedih hatinya 


114 HR. Al Bukhari (pembahasan: Kisah para Nabi, 3413), Muslim (pembahasan: 
Keutamaan, 2377) dari hadits Ibnu Abbas 

HR. Al Bukhari (no. 3416) dan Muslim (no. 2376) dari hadits Abu Hurairah 4$>. 


241 




Hilyatul Auliya' 


Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari pada 
pembahasan meminta izin (6288 dan 6290) dan Muslim pada 
pembahasan salam (2184). 






" ^ * ° 
ui 






bjJS- -^oi 


&&& ©j*- cjijj J y li£ 

^ c6d^ tfi*. ^ ^ 

JjAj : ^ ^ ^ tjjij <jj 

tf > 

tjijj Vj #>|A» 134 =?! :j JLj dp & Jb i)i 

. l^J yjoJ 4j JlAl 


9954. Muhammad bin Isa Al Adib menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Imran menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Adh-Dhurais menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Al A’masy, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dia 
berkata, “Rasulullah bersabda, ‘ Penuhilah orang yang 
mengundang. Janganlah kalian menolak hadiah dan janganlah 
memukul orang-orang Islam V’ 115 


115 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ahmad (1/404), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (10444), dan Al Bazzar (1/269). 
Al Haitsami berkata dalam Majma’ Az-Zawa id, “Para periwayat Ahmad adalah 
orang-orang yang namanya tertera dalam Shahih.” 

Saya katakan, hadits tersebut juga dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Shahih 
Al Jami’ (158). 


242 




Hilyatul Auliya ' 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hanya Yahya bin Adh-Dhurais yang meriwayatkannya. 


**/ - ^ / 

i&^Sji odi, ci^ 

amI Jli cJ jIj ( 3 j 

A^rl tjll ['T • { zA~^ai {j* 

[wr —Jl] {-dii ly> ^y.j} 

irM j^> 55 ^3 j*J 

.UjjJl (3 


9955. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Hafsh Al Ausha'i 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
Ibnu Himyar menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri 
menceritakan kepada kami, Al A’masy menceritakan kepada 
kami dari Syaqiq Abu Wa'il, dari Abdullah, dia berkata, 
“Rasulullah §§■ membaca, ‘Agar Allah menyempurnakan kepada 
mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari 


243 




Hilyatul Auliya '_ 

karunia-Nya (Qs. Faathir [35]: 30) Beiiau bersabda, 1 Pahala 
bagi mereka adalah surga yang akan mereka masuki’, dan Allah 
akan menambahkan sebagian dari karunia-Nya (Qs. An-Nisaa 
[4]: 173), berupa syafaat bagi siapa saja yang harus masuk 
neraka, yaitu orang yang pernah melakukan kebaikan kepada 
mereka ketika di dunia ’.” 116 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hanya Ibnu Himyar yang meriwayatkannya dari Ats- 
Tsauri. Adapun para perawi lainnya meriwayatkannya dari 
Ismail bin Abdullah Al Kindi, dari Al Amasy, dengan redaksi 
serupa. 


<y. \joJS- 

ci' O* J* cOUli- \jjJS- c 

* ' ' ? 

$ Isrj pj y*j c~j.jp- : ju itsjcJh i 
; AjUJjJ (J^aj 0b>3 c,>UJl c (Jb* 0^3 

0 r * ' ' O S S * \ ' 1^.1. * ^ O / 


116 Hadits tersebut merupakan hadits dha’if. 

HR. Ibnu Abi Ashim dalam As-Surmah (846), dan Ath-Thabrani dalam Al Mu’jam 
Al Kabir (10462). 

Hadits tersebut juga dinyatakan dhaTf deh Al Albani dalam Zhilal Al Jannah, pada 
takhrijnya atas kitab Ibnu Abi Ashim. 


244 


Hilyatul Auliya' 


Jtlli :jlS cJLp jjU*£ ot iil <$!p IjjjUJS 

.sip jjl4l 5l ji-t d :2&l 


9956. Ahmad bin Ibrahim bin Yusuf menceritakan 
kepada kami, Imran bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, 
Al Husain bin Hafsh menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Al A’masy dari Abu Wa'il Al 
Anshari, dia berkata, “Seorang lelaki dihisab, namun tak 
ditemukan satu kebaikan pun pada dirinya. Akan tetapi, dia 
adalah seorang kaya raya yang biasa memberikan pinjaman 
kepada orang lain. Suatu hari, dia berkata kepada budaknya, 
‘Siapa saja yang kalian temukan berkecukupan, maka ambillah 
pembayaran utangnya. Namun siapa saja yang kalian temukan 
sedang dalam kesusahan, maka bebaskanlah dia dari utangnya. 
Semoga Allah akan membebaskan aku.” Abu Wail berkata, 
“Allah % kemudian berfirman, ‘Aku lebih berhak untuk 
membebaskannya’. ” 117 

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ats-Tsauri secara 
mauquf dari Al A’masy. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh 
Abu Muawiyah dari Al A’masy, tapi statusnya marfu’. Hadits 
tersebut merupakan hadits shahih dari hadits Rib’i, dari 
Hudzaifah dan Ibnu Mas’ud. 


117 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2077 dan 2078, pembahasan: Kisah 
para Nabi, 3451 dan 3480), dan Muslim (pembahasan: Pembagian hasil kebun, 1560 
dan 1562). 


245 




Hilyatul Auliya '- 

ULil llj JLr>- cA^LC-l 

^ cj^yi j* <.j^sh\ j* coii- 
4( Oij a& Al Jb> iit jy-j :oJli 4 jLL‘Ip 
• js?** <>; iltsi^ Aiji^d ipj? t>U 


9957. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, Yazid bin 
Harun menceritakan kepada kami, Sufyan memberitahukan 
kepada kami dari Al A’masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari 
Aisyah, dia berkata, “Ketika Rasulullah g| wafat, baju zirahnya 
digadaikan senilai tiga puluh sha’ gandum.” 118 

Hadits tersebut merupakan hadits shahih yang telah 
disepakati ke-s/»a/ufr-annya, dari hadits Al A’masy dan Ats- 
Tsauri. 


llJ- &JS- cjSa ^ OUJli- ^ ^ o A 

CjUaiJi JLjcC- c 

cr^ Cj* O* c jUAi- \juJS- 

S ' I * ✓ x 


118 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2916). 


246 


-Hilyatul Auliya' 


Ij i k —\ J U c4iLjj 

Ai Ai ^ 5u (i^iiijj ^iIji Lgif 
.Al iiSj A i^ljj : jjij jJLj aAp 

c 3J ^oij <j§ iiil iiiisj ( ji^jl rjlij 

.Ai ^iSi &\ 

o 

SjS *~Jj j 541 4 Al LJM :JUj 

•y^"<lr? J*- jj?-^ 0 “^' cft^ ii3 


9958. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Hasan bin Kaisan menceritakan kepada 
kami, Sa’id bin Sallam Al Aththar menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A’masy, dari Ibrahim, 
dari Abis bin Rabi’ah, dia berkata: Aku mendengar Umar bin Al 
Khaththab berkata, “Wahai sekalian manusia, bersikap rendah 
hatilah kalian, karena aku mendengar Rasulullah H bersabda, 
1 Barang siapa yang bersikap rendah hati karena Allah, maka 
Allah akan meninggikan (kebijaksanaan)nya Beliau juga 
bersabda, ‘ Bangkitlah, niscaya Allah akan mengangkatmu. Dia 
(orang yang rendah hati) memang kecil di dalam hatinya, namun 
di mata orang lain begitu besar. Barang siapa yang bersikap 
sombong, maka Allah akan merendahkannya'. Beliau juga 
bersabda, ‘ Tetaplah di tempatmu, niscaya Allah 


247 



Hilyatul Auliya' 


merendahkanmu. Dia (orang yang sombong) memang besar di 
dalam hatinya, namun di mata orang lain begitu kecil, hingga 
dia menjadi lebih hina daripada anjing V ’ 119 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hanya Sa’id bin Sallam yang meriwayatkan hadits 
tersebut. 


j ci- £‘jU- $ 6u±- \21i- -«tw 

^ J d d & A' 


(C) 




£ A a a 3 llj JL>- 

**/ V- **✓ x / 

U :jJLj dp & Jb iil jy-j jiS : jlS tojjji 

U c_jI caJL^p 

d~y. &* ai ot \ <.vjt % : ju 


119 Hadits tersebut merupakan hadits yang dha '//sekedi. 

HR. Ahmad, Ath-Thabrani dalam A/Ausath, dan AlBazzar. 

Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Majma Az-Zawa 'id (8218). Al Haitsami 
berkata, “Para periwayat Ahmad dan Al Bazzar adalah para periwayat hadits shahih. 
Pada sanad Ath-Thabrani terdapat Sa’id bin Salamah Al Athar, seorang perawi yang 
banyak berdusta.” 


248 


. Hilyatul Auliya' 


% b ij* -tP 1 *-) 

j^i .pHp 'i, Jpr'j* p 

«/ " “/ 

.dJ& 


9959. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Sa’id bin Abi Maryam 
menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan kepada 
kami [ha '); 

Hafsh bin Umar juga menceritakan kepada kami, 
Qabishah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Al A’masy, dari Abu Shalih, dari 
Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah H bersabda, ‘ Tak ada 
seorang pun dari kalian yang akan diselamatkan oleh amalnya 
Mendengar itu, para sahabat bertanya, Tidak pula Anda, ya 
Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘ Tidak pula aku, kecuali jika Allah 
mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku’.” 

Qabishah menambahkan, “Beliau meletakkan tangannya 
di atas kepalanya.” 

Al Firyabi menambahkan, “Seandainya Allah 
menghukumku karena kejahatan mereka, niscaya Dia akan 
membinasakan aku.” Beliau memberi isyarat dengan 
tangannya. 120 


120 HR. Muslim (pembahasan: Karakteristik kiamat, surga dan neraka (2816) dan 
Ahmad (n/3444 dan 519). 


249 


Hilyatul Auliya' ___ 

iil JLP UlIU- ^ JL?4 * 

c jllli- IIjJj?- (ji ^ ^ 

U* ‘‘ u -=^ i/ ‘V t* Ar~* j» ^ 

s * y x 

a-Ip a\j1 ajj! :jl3 c^U- ^ Cf^ 

^1 jts ce^£ <J-^ Jjj jlJl IJjLJl 



9960. Ahmad bin Al Qasim menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Abi Maryam menceritakan kepada 
kami, Al Firyabi menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Al A’masy, dari Amr bin 
Murrah, dari Khaitsamah, dari Adiy bin Hatim, dia berkata, 
“Rasulullah H bersabda, * Takutlah kalian kepada neraka, 
meskipun dengan menyedekahkan sebiji kurma. Jika tidak bisa, 
maka dengan mengucapkan perkataan yang baik." 

Hadits tersebut merupakan hadits shahih dari hadits 
Khaitsamah bin Adiy. Hanya dari jalur inilah kami mencatat 
hadits tersebut dengan sanad tinggi dari hadits Al A’masy dari 
Amr. 


* 's* * «f . 


J JuH £5 J&Z 

y 

(.CPy\ ^y> ^4-^ Cf. 


250 


Hilyatul Auliya' 


LtSy **-^ 

ouii. !*. cil^p c; ouli-j 

/ ^ 

? ^ ai^tt >o^ 9 ^,( . a' o ' C , < o s o ' 

I O* ‘i>*— cr- A 1 ' ^ o* <•**-?- U* 

-/S / 

Vj c a3j! .L?>gJi>o \jS-\ jjyj&yi 'y ; JlS jjJLC-j aJp- amI 

U Jp ^JJ Sfj ciil JiaJ Jp OJLji 

✓ 

,» idi iii tjjj ou <&i iijjJ “(i 

(‘iL’.lij Aijl j j. Lti-iP- Vj C (J^P“ 

' ' & f' 

C^i t) ^°'j ^Apj 

.Jajs^jlJlj tiJjLiJ! ^ oJSMj 


9961. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin Ishaq 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sahi bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, Khalid bin Yazid Al Umari 
menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri, Syarik, dan 
Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Sulaiman Al 
A’masy, dari Khaitsamah, dari Abdullah bin Mas’ud, dari Nabi 
H, beliau bersabda, “ Jangan sekali-kali menyenangkan 
seseorang dengan kemurkaan Allah, jangan sekali-kali terlalu 
memuji seseorang atas karunia Allah, dan jangan sekali-kali 
mencela seseorang atas sesuatu yang belum Allah karuniakan 


251 


Hilyatul Auliya '_ 

padamu. Sesungguhnya rezeki dari Allah itu tidak bisa 
didatangkan dengan ambisi seseorang yang berambisi, dan tidak 
bisa ditolak dengan kebencian seseorang yang benci. 
Sesungguhnya Allah, dengan keadilan-Nya, menjadikan 
kenyamanan dan kelapangan terdapat pada sikap ridha dan 
yakin. Dia juga menjadikan kesusahan dan kesedihan pada 
keraguan dan kemarahan ” 121 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dan Al A’masy. Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh 
Al Umari. 


d d ^ ^ -‘m r 

i /f \£5s- itsjiyjl'i 

.oijiJij c^lit ^p jJLj 4^p ai Jb» iit 


9962. Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim Al Ahwazi 
menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah Al Askari 
menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada 


121 Hadits tersebut merupakan hadits yang seingat dha’if, jika bukan hadits 
maudhu 

HR. Ath-Thabrani dalam Al Mu'jam Al Kabir (10514) dan Al Qudha’i dalam 
Musnad Asy-Syihab (947). 

Al Haitsami berkata dalam Majma’ Az-Zawa 'id (IV/71), “Di dalam sanadnya 
terdapat Kheilid bin Yazid Al Umari, yang dituding memalsukan hadits.” 


252 


Hilyatul Auliya' 


kami, Yahya menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Al A’masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari 
Aisyah, dia berkata, “Rasulullah melarang bejana yang 
terbuat dari tanaman sejenis labu dan bejana yang dilapisi 
dengan ter.” 122 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dari Al A’masy. 


ji j&t £3 lu isi*- -<mr 

<&- /t cdU±- J l yJ-\ % 

yy — 

!p t ^ ouli. ^ coji /t tfk- 

X y' 

c ji gj <1^ c <y 

Vj >4 Vj fr- & 

t 5L Sfl l&i V csiJl Olldl <1^ 

cJdSl-lj Jlj cfijlji 


9963. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hasan bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Abu Hamnah menceritakan kepada 


122 Takhrijhadits tersebut sudah dijelaskan pada uraian terdahulu. 


253 



Hilyatul Auliya '___ 

kami, Abu Qurrah menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats- 
Tsauri, dari Al A’masy, dari Sulaiman bin Mushir, dari 
Khurasyah bin Al Hurr, dari Abu Dzarr, dari Nabi $, beliau 
bersabda, “Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh 
Allah pada Hari Kiamat kelak, tidak akan dilirik dan tidak akan 
disucikan, dan bagi mereka siksaan yang pedih, yaitu: (1) orang 
yang suka mengungkit-ungkit kebaikan, yakni yang tidak pernah 
memberikan sesuatu melainkan dia mengungkit-ungkitnya, (2) 
yang memanjangkan kain melebihi mata kaki, dan (3) yang 
melariskan barang dagangannya dengan sumpah dosa." 123 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari hadits Al 
A’masy, namun merupakan hadits gharib dari hadits Abu 
Qurrah. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Yahya dan 
Abdurrahman dari Sufyan dengan redaksi senada. Hadits 
tersebut juga diriwayatkan oleh Syu’bah dan Al Mas’udi dari Al 
A’masy. Syu’bah juga memiliki riwayat lain terkait hadits 
tersebut. 


's 'l 


\ sj 3 s - ^ jbM -<mt 

cy «Sdi. £‘jU- /f A p u 

^ z' 

^ J>) J* O* 

p p$\ AAp : jti jiLj &l 

t s* 


123 HR. Muslim (pembahasan: Iman, 106/171). 


254 


Hilyatul Auliya' 


:Jl3 C4&I J y*j 


\j 

•• 


o 



:Uli ?.j# 

Iwi \jJJLS- 


9964. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Zakariya menceritakan kepada kami, Abu 
Hudzaifah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Al A’masy, dari Athiyah, dari Abu Sa id, 
bahwa Nabi # bersabda, “ Bagaimana aku merasa nyaman, 
sementara malaikat peniup sangkakala sudah menempelkan 
sangkakala di mulutnya, memasang pendengarannya, dan 
mengerutkan keningnya, menanti kapan dia diperintahkan 
(untuk meniup sangkakala)? 1 Para sahabat berkata, Ya 
Rasulullah, lalu apa yang Anda perintahkan kepada kami?” 
Beliau bersabda, “ Ucapkanlah: Hasbunallaahu wa ni’mal wakiil 
(cukuplah Allah sebagai Yang mencukupi kami, dan Dia adalah 
sebaik-baik Pelindung )." 124 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Kami tidak mengetahui hadits tersebut diriwayatkan oleh 
selain Abu Hudzaifah. 




J, jlS-I £5 LJ-ti- -Wo 

/ Z' 

M j4p y o5ij4p 'd p 


124 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ahmad (IH/7 dan 73), At-Tirmidzi (pembahasan: Karakteristik kiamat, 2431), 
Ibnul Mubarak dalam Az-Zuhd (1597), dan Ibnu Hibban (2569-Mawand). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Silsilah Al Ahaadits Ash- 
Shahiihah (1079). 


255 





Hilyatul Auliya' 


^ couli & tt 0\ t- ^ gfc 

4 y*j ^ *c^5 cj>' cJ^ 

•Cp^' (i 2 >' 4 ^i ‘£ 5 ^ : Jli &i HkJ 4 iil 


9965. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Makki bin Abdan menceritakan 
kepada kami, Ishaq bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Hafsh bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Sufyan, 
dari Al A’masy, dari Athiyah, dari Abu Sa’id: Dikatakan 
(kepada Rasulullah), Ya Rasulullah, berilah kami sesuatu!” 
Beliau kemudian bersabda, “Kalian meminta padaku, sementara 
Allah tidak menghendakiku bersikap bakhil." 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dan Al A’masy. Aku tidak mengetahui ada seseorang 
yang meriwayatkan hadits tersebut selain Hafsh. 


igk. cjku i « Mi tik. 
y 1 -&. to Js. j Jij.\ « 
couli- uJjU- aSdi o^jis ^ ulji- 

O? O* ‘iA* Cf- J* 

^ ^ z' Z' ~T 

^ ^ 4 >^J 4 ^ : 4 vS ^1 


256 


Hilyatul Auliya ' 



.Ui j\± 


9966. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Husain bin Hafsh 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Utsman Al Audi 
menceritakan kepada kami, Mahmud bin Maimun Al Bana 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Al A’masy, dari Al Minhal bin Amr, dari Sa’id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah fH bersabda, 1 Tidaklah 
Allah mengirimkan angin kepada kaum Ad, melainkan seukuran 
cincinku ini ’.” 125 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hadits terebut hanya diriwayatkan oleh Mahmud. 


$ oLpt £3 j&f 

JL Idf- 

Aill U I ^ t^3^" jJ ^ 


/f i 


125 Hadits tersebut merupeikan hadits dha ’if. 

HR. Al Hakim (H/455), dan Ath-Thabrani dalam Al Mu'jam Al Kabir (12416), 
namun di dalam sanadnya terdapat Muslim Al Mula'i, seorang perawi dha’if. 


257 




Hilyatul Aultya ' 


cilsl SlgiiI ol elu tfuL jjLj Jj)! 



9967. Abu Sa id Ahmad bin Anbah bin Syaiban 
menceritakan kepada kami, Ja’far bin Muhammad bin Harb Al 
Abbadani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir 
menceritakan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada 
kami dari Al A’masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia 
berkata, Rasulullah g§- tak pemah mencela makanan sekali 
pun. Jika beliau berselera terhadapnya, beliau memakannya. 
Tapi jika tidak menginginkannya, beliau meninggalkannya.” 126 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari hadits 
Ats-Tsauri dari Al A’masy. 


6? ‘tM-\ Jjja tffc. -<m A 

y 

Cf- o* •& cf ‘er ^ 1 

■.pL'j S&l jli ; JlS 

u njilS #{$ J/i o/io ^ 


126 Bukhari (Pembahasan: Makanan, 5409) dan Muslim (pembahasan 

Minuman, 2064). 


258 



_ Hilyatul Auliya' 

tsjJ! jit OjljJ :JU Yljjji; Ui M 

.i&S ,jj Jl il 5_jfu-5j 


9968. Faruq Al Khaththabi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan 
memberitahukan kepada kami dari Al A’masy, dari Zaid bin 
Wahb, dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata, “Rasulullah H 
bersabda, 1 Sungguh, nanti akan muncul keegoisan dan hal-hal 
yang tidak kalian sukai. Para sahabat bertanya, ‘Ya Rasulullah, 
lalu apa yang Anda perintahkan kepada kami!’ Beliau 
menjawab, ‘ Tunaikan kewajiban kalian, dan mintalah hak 
kalian'r 121 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari hadits 
Ats-Tsauri, dan merupakan hadits shahih dari hadits Al A’masy 
dari Zaid. 


5i ci^uf j,\ j,) J* A u- j* 

**X "z’ Z’ ^ ^ 

A-Xp a\1I ^ 


127 HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan, 3603) dan Muslim (pembahasan: 
Kepemimpinan, 1843). 


259 




Hilyatul Auliya ' 


: jiii cdy- Ojli tSaJij iijUtj cJfe- Al d 

Ji c«ii u VjJ toiuj o%.u~ oijJijjjj 

.iMri 


9969. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Zakariya menceritakan kepada kami, Abu 
Hudzaifah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Al A’masy, dari Salim bin Abi Al Ja’d, dari 
Abu Umamah, bahwa Rasulullah 0 melihat seorang wanita 
bersama beberapa orang anaknya. Dia menggendong salah 
satunya, sementara yang lainnya berjalan di sekelilingnya. Beliau 
0 kemudian bersabda, “ Ibu-ibu yang menggendong (anaknya) 
dengan penuh kasih sayang, seandainya bukan karena 
keingkaran mereka atas kebaikan suaminya, niscaya yang 
mengerjakan shalat di antara mereka akan masuk surga." 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Al 
A masy dan Salim. Kami tidak mencatat hadits tersebut dengan 
sanad tinggi dari hadits Ats-Tsauri kecuali dari jalur periwayatan 
ini. 


/f ^UJi \ls3s- -<\<w * 

C C^ ^ tX> : ^ 


, o z' ^ 

1 'u* 


260 



-Hilyatul Auliya' 


ji f' ‘lJ' 

fo" «"o 59 . U 0 -1 'i s- 0 o 'u o ^ -^'r- 

<3 f' t y. o* 

:j0^j dp il jy-j Jll :Jl5 c^SJjJi 

:(Jl-fl3 oJl^-I 4j ^ lili co^l^rlj JjliuJi 

<L>Jiii3 : jll ^ ^ 

•j« j#b ^ 


> ,>S* 


9970. Al Qadhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 
Ibrahim dan Sulaiman bin Ahmad serta Abu Muhammad bin 
Hayyan menceritakan kepada kami, mereka berkata: 
Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Rauh bin 
Isham menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A’masy, dari 
Syamr bin Athiyah, dari Syahr bin Hausyab, dari Ummu Ad- 
Darda, dia berkata, “Rasulullah f§ bersabda, ‘ Orang yang 
dibunuh akan duduk dengan penuh kesungguhan, kemudian 
ketika orang yang membunuhnya melewatinya, maka dia pun 
menarik pembunuhnya itu dan berkata, ‘Ya Tuhan, inilah orang 
yang telah memutus puasa dan shalatku Maka sang pembunuh 
dan orang yang memerintahnya pun kemudian disiksa ’.” 128 


128 Hadits tersebut merupakan hadits dha ’if. 

HR. Ath-Thabrani, sebagaimana yang disebutkan dalam Majma ’ Az-Zawa id 
(VH/300). Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya adalah Syahr bin Hausyab, perawi 
yang dianggap tskjah, namun sebenarnya dha ’ii 


261 




Hilyatul Auliya '_ 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ats- 
I sauri dengan redaksi yang senada. Hanya Isham yang 
meriwayatkan hadits tersebut dengan redaksi puasa dan shalat. 

iCr J-\ j, $ MJ. ujs. 

(c) & sH 

’c). Mi l2&- 

SjIS /f l£U- 

Al ^)l 5lf :jli i S £J*l ^ J 
^ 5jiT : JIS > ^ Jii lil jJLj dp 




9971. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan 
kepada kami, Abu Nu’aim menceritakan kepada kami (ha ’J; 

Ahmad bin Al Qasim juga menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, Abu Daud 
Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Bara, dia 
berkata, Apabila Nabi ^ kembali dari perjalanan, beliau 


262 



Hilyatul Auliya ' 


membaca: Aayibuuna taa 'ibuun lirabbinaa haamiduun (kami 
pulang dan kembali, kepada Tuhan kami memuji).” 129 

Hadits tersebut merupakan hadits shahih yang telah 
disepakati ke-shahih-annya. Hadits tersebut merupakan hadits 
masyhur dari hadits Ats-Tsauri. 


/t dli- /t -M 

.iiikdi jlp d «vji'V ^ :Jji: 


9972. Habib bin Al Hasan dan Faruq Al Khaththabi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Muslim Al 
Kasysyi menceritakan kepada kami. Abu Ashim An-Nabil 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Al 
Bara, dia berkata, “Aku mendengar Nabi fjj| bersabda, ‘ Aku 
adalah seorang Nabi, tidak berdusta. Aku adalah cucu Abdul 
Muththalib ” 130 

Hadits tersebut merupakan hadits shahih yang telah 
disepakati ke- shahih-annya . 


129 HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1345). 

130 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2864, 3930 dan 3042, dan pembahasan: 
Peperangan, 4315 dan 4316), dan Muslim (pembahasan: Jihad, 1776). 


263 




Hilyatul Auliya ' 


oli- t(r; vsii $ alli-li. _^vr 

‘(^T* J, iy 4j)t 

X **/" ^ / W ' 

:ju ( ^p <_$! HjJL>- 

dJ*^ 3 ^Jgh (ij ^ILp ^ ^4^5 

•* / 

^ L5^ c '-fei <>* 4jU«J^f 

5^ L^j <j-^ 4lip 

^ > 3 &» c) sui 

*v 


9973. Ahmad bin Al Qasim menceritakan kepada kcimi, 
Abdullah bin Muhammad bin Sa’id bin Abi Maryam 
menceritakan kepada kcimi, Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al 
Bara, dia berkata, “Sehelai kain sutera dihadiahkan kepada Nabi 
#, kemudian para sahabatnya menyentuh kain tersebut dan 
mereka kagum akan kelembutannya. Melihat hal itu, Nabi 
bersabda, ‘ Apakah kalian kagum akan kelembutannya? 
Sungguh, sapu tangan Sa’d bin Mu’adz di surga lebih baik dan 
lebih lembut daripada kain /h/'.” 131 

Hadits tersebut merupakan hadits tsabit dan shahih serta 
Masyhur dari hadits Ats-Tsauri. 


131 HR Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan kaum Anshar, 3804) dan Muslim 
(pembahasan: Sahabat, 3468). 


264 



. Hilyatul Auliya ' 




j^p d?4 ^ 6u±- i2i>- -^vt 

<£/• <J^ U? <y. <jt . 

«> * ■*✓ ^ / 

IV.3 '* r/, i'p' cf ‘3^1 (3' ^ *&#• »2fc. 

jij cjOiS-l pj* jUOj ^ A' j&> ^Jll cjf} rjll 

aii> % Vj as.j&i u Ai SijJ A15: j^Sj 
j >5 Ji 01 M fiaSY' 9^3 aiip slfo ^j/u 

.U51 fc» ijSijf bi alip 15S5 i* 


9974. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Maryam 
menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al 
Bara bin Azib, dia berkata, "Aku melihat Nabi f§- berkata pada 
hari perang Khandaq: ‘Demi Allah, seandainya bukan karena 
(engkau), niscaya kami tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak 
akan bersedekah dan tidak akan melaksanakan shalat. Maka 
turunkanlah ketenangan kepada kami, dan teguhkanlah telapak 
kaki kami ketika bertemu (musuh), Sesungguhnya kelompok 
yang pertama (musyrikin) telah menentang kami, ketika mereka 
hendak menimbulkan fitnah yang tidak kami inginkan " 


265 




Hilyatul Auliya ' 


Hadits tersebut merupakan hadits yang telah disepakati 
ke-s/?a/»Z6-annya dari hadits Ats-Tsauri dari Abu Ishaq. 132 

'J O s o . jS ^ f o i i ^ a/ i ^ 

c^ Vjj amI Xp 1_L jl>- — ^ ^ y o 

& ✓ 

&S- ‘OlaJU J « ali tiJjLs- 

* y X* 

i2fc- /f uJjU. 

*(_/’W p CO^-i ji ^CiiU ^ ^jJrJ $.Ur 

aSlI Jji-J JUi clJt^ <ull£ j* tjjf ^jUl 

V? 

.g/'viJUG: Al iijfif jJJ ijJLj aIIp 


9975. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Ma'dan menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada 
kami. Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Bara 
atau lainnya, dia berkata, "Seorang lelaki Anshar datang dengan 
membawa Al Abbas, dia telah menawannya. Abbas kemudian 
berkata, 'Ya Rasulullah, bukan orang ini yang telah menawanku. 


132 HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, 4104 dan pembahasan: Takdir, 
6620), dan Muslim (pembahasan: Jihad, 1803). 


266 


Hilyatul Auliya' 


Yang menawanku adalah seorang pria dari suatu kaum yang aku 
cabut wibawanya seperti ini.' Rasulullah f|| kemudian bersabda, 
'Sungguh, Allah telah menguatkanmu dengan malaikat yang 
mulia 133 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hanya Az-Zubairi seorang yang meriwayatkannya (dari 
Sufyan). 



y 

(c) C c^~ > c l o* 


3UJ-I J ^p cildi- l2i>. :VlS 

: J U _^Ip j c Ajjj ^ a\i1 *a!p 




^ "(1 jjbj ^ iii ur 

aIJlp a&I ^ 


o^ 


133 Hadits tersebut merupakan hadits dha ’if. 

HR. Ibnu Sa’d dalam Aih-Thabaqat (IV/31) dan Ibnu Asakir dalam Mukhtashar 
Tarikh Dimasyq (XI/328), serta Adz-dzahabi dalam Siyar A ’lam An-Nubala ' (IU/401). 
Karena di dalam sanadnya terdapat Abu Ishaq yang meriwayatkan hadits tersebut 
secara an ’anah. 


267 




Hilyatul Auliya' 


9976. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan 
kepada kami. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami {ha '); 

Sulaiman bin Ahmad juga menceritakan kepada kami, 
Ishaq bin Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq 
Abdullah bin Yazid, Al Bara —seorang yang bukan pendusta— 
menceritakan kepada kami, dia berkata, "Apabila kami shalat 
bersama Nabi f||-, maka tak ada seorang pun dari kami yang 
mencondongkan punggungnya sebelum Nabi || meletakkan 
keningnya (di tempat sujud)." 134 


Hadits tersebut merupakan hadits shahih dari hadits Ats- 
Tsauri dari Abu Ishaq, dan telah disepakati ke-s/?a/?/ft-annya. 

Cf- Cj>. — ^VV 

(C) ^ 

^ -y. & ^ 111^3 

j & cCidtL ^ /f rSlli 

jli :Jy£| oji* 'J> 


134 HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 690 dan 811) dan Muslim (pembahasan- 
Shalat, 474). 


268 


Hilyatul Auliya 


jdLj <1* 2il Jb> iil 

> .O / . a sO S 

\ • ♦* 


9977. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan 
kepada kami {ha ’); 

Sulaiman bin Ahmad juga menceritakan kepada kami, Ali 
bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar 
Sulaiman bin Shurad berkata, "Rasulullah fH bersabda pada 
perang Ahzab, 'Sekarang kita memerangi mereka, dan mereka 
tidak akan dapat memerangi kita lagi 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari hadits 
Ats-Tsauri, sekaligus merupakan hadits tsabit dan shahih . 135 


J $ &\ Jlp —<\<\VA 

^ Z' 

^ ^ > 

Jup 5* J a i ^ 

✓ ** > ^ "y 


135 Takhrij hadits tersebut sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. 


269 





Hilyatul Auliya 


:j0^5 dp 3il iil jpj jli : Jll til 

oTjlil ijililllj. 


9978. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Al Qasim bin Yahya bin Nashr menceritakan 
kepada kami, Abu Abdurrahman Al Azrami menceritakan 
kepada kami, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al 
Ahwash, dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah g§> bersabda, 
'Berobatlah kalian dengan dua penawar, yaitu Al Qur'an dan 
madu’” 136 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari Ats-Tsauri. 
Hanya Zaid bin Al Hubab yang meriwayatkan dari Sufyan. 

$ yj- /f \2jj- 

d c5u±. j jjU £ 

" V -■ 

JjP llj 

(3j c<JL?x^4 (3j (j^ tCfj&M 


136 Hadits tersebut merupakan hadits dha ’if, dan yang shahih berstatus mauquf. 

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Pengobatan, 3452) dan Al Hakim (IV/300 dan 
403). 

Hadits tersebut dinyatakan dha’if oleh Al Albani secara marfu\ dan dia hanya 
menshahitkan yang berstatus mauquf dalam Sunan Ibni Majah cetakan Maktabah Al 
Ma’arif, Riyadh. 


270 


Hilyatul Auliya' 


.s* a 


fil JU» *jDl c4)il u£ 5 * 

o! i~l> iiJ : jus 4iiil ^ Uji Sl 

/ 

.jtfJ* cJjSt Jk <3>tl JU Su-j 


9979. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Mahmud bin Ar-Rabi' bin Al Hakam menceritakan 
kepada kami, Al Harits bin Manshur menceritakan kepada kami, 
Bahr menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari 
Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, dari Nabi |||, 
bahwa beliau menerima berita ada sekelompok orang yang tidak 
melakukan shalat Jum'at, kemudian beliau bersabda, " Sungguh , 
tadinya aku ingin menunjuk seseorang untuk mengimami shalat 
orang-orang, kemudian aku membakar rumah mereka (yang 
tidak menunaikan shalat Jum'at)”^ 1 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hanya Bahr yang meriwayatkan hadits tersebut (dari 
Sufyan), kemudian dari Bahr diriwayatkan oleh Al Harits. 






137 HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat-tempat shalat, 652) dan Al 
Bukhari (pembahasan: Etika, 657) dari hadits Abu Hurairah jffc. 


271 





Hilyatul Auliya ' 


ii i ,}< i , 

f ^ 


c%p ^ ^ cili ^P «fei 

^ / 

:Jl3 jU^-j aIIp &! CwL*I- <j\ jP 

jlS iU l£p ^JP U sHrl AU 

d Ijl :ojJl 0y~ 

0 0 is s* 1 

o s\i ♦. »° !#^ll *» •#.(»• '"*• . « ^ o i 

c^JI (J ‘j? 31 cJ y£*2J Ij^ f c 

U ^lp cilli*- I(JlJL$ Col*-«^e3 4\)l JJ*U 

J d\±, S\j && Ji ^ cl&{£ : jlii i ^ 

.lil2 ^jii 01^3 : JlS :o^ 


9980. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahhab bin Rawahah Ar-Ramhrmuzi menceritakan 
kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Muawiyah 
bin Hisyam menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abdullah dan Syaiban, dari 
Firas dan dari Athiyah, dari Abu Sa'id, dari Nabi fH, beliau 
bersabda, " Ada seorang pria yang masuk surga tanpa 
melakukan satu kebaikan pun. Pria itu berkata kepada 
keluarganya saat dia akan meninggal dunia, 'Jika aku meninggal 
dunia, maka bakarlah jasadku sampai menjadi abu. Setelah itu, 
tebarkanlah sebagian dari abuku di daratan, dan sebagian 
lainnya di lautan ’. Allah kemudian memerintahkan daratan dan 


272 


- Hilyatul Auliya' 

lautan untuk menyatukan abunya, lalu daratan dan lautan pun 
menyatukan abunya. Allah kemudian bertanya kepada orang itu, 
'Apa yang mendorongmu untuk melakukan perbuatan yang 
telah kau lakukan?' Orang itu menjawab, 'Karena takut pada- 
Mu. 'Maka Allah pun mengampuninya karena rasa takutnya itu." 

Sufyan menambahkan dalam haditsnya, "Orang itu 
adalah seorang penggali kubur ." 138 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dari Abu Ishaq. Hanya Muawiyah yang meriwayatkan 
hadits tersebut (dari Sufyan). 


% s* s ^0 f 


Q jdSi l£U- 

J \2js- :ljJU jpl3- j 

j& t£U- t S£y J yj. ^ OJjU- 

✓ ✓ 

c^ 

^ "z' z' 

awI Jji-J JU : j\J ca\i1 wLp 
< 1 ^ ^ ^ 



138 HR. Al Bukhari (pembahasan: Kisah para Nabi, 3478), Muslim (pembahasan: 
Tobat, 2757) dan Ahmad (XHI/13 dan 17) dari jalur periwayatan lain. 


273 





Hilyatul Auliya '____ 

9981. Al Qadhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad 
menceritakan kepada kami dalam jamaah, mereka berkata: 
Muhammad bin Yahya bin Mandah menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Umar bin Rustah menceritakan kepada kami 
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, 
dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah || bersabda, 'Orangyang 
lebih dahulu mulai mengucapkan salam itu bebas' maksudnya 
bebas dari ketidaksopanan.” 139 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib. Hanya 
Abdurrahman bin Mahdi yang meriwayatkan hadits tersebut dari 
Ats-Tsauri. 

Ulli- $ pj /t dli- -\\K\ 

( c ) cliu-l J D iglil 

itjilSj D yh & D 

^ j* «odi G&- cjJji t?. & ^ 

15 :£d'i : jll t *J ^ J & I 

X X **v ^ 


139 Hadits tersebut merupakan hadits cfta ’if. Hadits tersebut dinyatakan dha ’if oleh 
Al Albani dalam Dha’if Al Jami ’(2364 dan 2365). 


274 



Hilyatul Auliya' 


*£ \i J'J* Jy-3 

S # H : jli cj. 


9982. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada 
kami, Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami 
{ha ’); 


Abu Bakar Ath-Thalhi juga menceritakan kepada kami, 
Al Hadhrami Muhammad bin Abdullah, Abu Hushain dan Khalaf 
bin Umar menceritakan kepada kami, mereka berkata: Ahmad 
bin Yunus menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari ayahnya, 
dia berkata, "Ya Rasulullah, aku menemui seorang pria yang tak 
mau menjamuku dan tidak pula menghormatiku, maka 
perintahkanlah padaku (sesuatu) agar aku dapat membalasnya.” 
Beliau bersabda, 1 Tidak, akan tetapi kamu hams tetap 
menghormatinya ” 140 


Hanya Ats-Tsauri yang meriwayatkan hadits ini dari Abu 

Ishaq. 

Si ’d S ^ -^Ar 


\21s- iijli i?■ 




140 Hadits tersebut merupakan hadits dha ’if. 

HR. Ahmad (IV/137 dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir (XK/276, 277, 278 dan 
279) (no. 606, 608, 610 dan 613). Sanad hadits tersebut dha’if. 


275 






Hilyatul Auliya' - 


:JL» CcSjUiiS/l C>y\ Jt ^ 5^ 

Js-t Al ji ^ ijO^j aIp Al J^ Al jlS 

.oT^aJi cJU <J*x*j 


9983. Abu Ishaq bin Hamzah dan Abu Muhammad bin 
Hayyan menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Yahya bin Mandah menceritakan kepada kami, 
Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan 
kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, 
dari Abu Ayyub Al Anshari, dia berkata, "Rasulullah H 
bersabda, ' Qulhuwallaahu ahad (surah Al Ikhlaas) itu sebanding 
dengan sepertiga Al Qur 'an 141 

Abu Ishaq berkata, "Hanya Abu Kuraib yang 
meriwayatkan hadits ini dari Waki'." 


cJii* j j* j i>i j uas- 

z’ — ✓ 

(£) J) C)umj£ 

j JL tl yJ -1 j j lAl^-j 

, o^-* i'** ^ " * 


141 HR. Al Bukhari (pembahasan: Tauhid, 7374, dari Abu Sa’id), dan Muslim 
(pembahasan: Shalat kaum musafir, 811, dari Abu Ad-Darda dan pada no. 813 dari 
Abu Hurairah). 


276 


Hilyatul Auliya' 




cc3U^i jft C 01^- l2I>- :Sfl5 c(ij3jii 

4± &l jb> iil jy-; 5lf : jli t »Ip ^ 4j^i 

.^■IjVl ^iiil (3 4l»t Jiiji jJL-j 


9984. Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Makhlad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf bin Ath- 
Thabba' menceritakan kepada kami (ha '); 

Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan juga menceritakan 
kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami (ha 'h 

Sulaiman juga menceritakan kepada kami, Ishaq 
menceritakan kepada kami dari Abdurrazzaq, keduanya berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu 
Hubairah, dari Ali, dia berkata, "Rasulullah H biasa 
membangunkan keluarganya (istrinya) pada sepuluh hari terakhir 
bulan Ramadhan." 142 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari Ats- 

Tsauri. 


142 HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan Lailatul Qadar, 2024) dan Muslim 
(pembahasan: l’tikaf, 1174) dari hadits Aisyah 


277 





Hilyatul Auliya ' 


-J> jZj y\ [£jJ- -^^Ao 
«OIjI *J> (_jl ijlil 


(C) 


i? ji< ^ «Oid-I J J^i 


> » 

Oi 


ali \£jj-i 


(C> ‘^r 


^ it 2 t jJ£ ^5 j&t U 4*2 UlaA-j 
llSls- t( v^J /t :Vli t^djl J «liijJ 
(j? oi 1 -® O* (_^t JjP cOldi 

dp Jh 2gSi Jp jiip osbi : ju 

■cJkdl yi]b ; : jiii jjij 


9985. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada 
kami, Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
Abdul Aziz bin Aban menceritakan kepada kami (ha '); 

Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan juga menceritakan 
kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, (ha ’); 

Muhammad bin Ahmad bin Makhlad juga menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yusuf bin Ath-Thabba’ 


278 


--- Hilyatul Auliya' 

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Nu’aim 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Abu Ishaq, dari Hani bin Hani dari Ali, dia berkata, “Umar 
meminta izin kepada Nabi kemudian beliau bersabda, 
‘Selamat datang ahli pengobatan yang baik’.” 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari hadits 
Ats-Tsauri. 143 


(c) < 1 h AftzA d} c/- 

^ /f isli- (jjju 

J ^ «Stdi, :Vli « Ali dli- 

**✓ ^ ^ ^ 

4ill J-P d—: Ju Cy ti>r- yj s—(1^ 

aSi< :JIa 3 cJ^ 

/ ^ ^ ✓ 

jl ‘J>^j aILp aIi! 

A o s / Ji 

y* 


143 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Keutamaan, 3798), dan Ibnu Majah dalam 
Mukaddimah (146). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Sunan tersebut yang 
dicetak Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


279 






Hilyatul Auliya '- 

9986. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada 
kami, Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Harun menceritakan kepada kami (ha ') 


Faruq Al Khaththabi menceritakan kepada kami, Abu 
Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Katsir menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Wahb bin Jarir, 
dia berkata: Aku duduk bersama Abdullah bin Amr di Baitul 
Maqdis, kemudian dia berkata: Aku mendengar Rasulullah !§■ 
bersabda, “ Cukuplah sesorang berdosa bila dia menyia-nyiakan 
orang yang harus dinafkahinya ,” 144 


i), ^ili J\ $ 

fjS' cOjlSU i j£' c jUii- \jjJJ~ 

— ^ X ^ 

:jUi y,j jiLj dz Jh isi J 

JUj cjiji Ojddju 4jL« C-jo 

14^ cjljl ojJup j £j\ 5 " :J£-T 

14 ^ vLiJL^2l3 cj<J\ j3 SjJup j :J£-T JUj 

•*/' 


144 Takhry liadits tersebut telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya. 


280 


Hilyatul Auliya' 


Ip JLC-J aJLp Aiil Aiii JjAj c 




9987. Abu Bakr bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz bin Aban menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, dia berkata, 
“Seorang lelaki datang menghadap Rasulullah !§•, kemudian 
berkata, ‘Aku mempunyai seratus uqiyah, kemudian aku 
menyedekahkan sepuluh di antaranya’. Pria lainnya berkata, 
‘Aku mempunyai sepuluh uqiyah, kemudian aku 
menyedekahkan satu uqiyah di antaranya’. Pria lainnya lagi 
berkata, ‘Aku mempunyai sepuluh dinar, kemudian aku 
menyedekahkan satu dinar darinya’. Rasulullah H lantas 
bersabda, ‘ Kalian mendapatkan pahala yang sama ’.” 145 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Abu 
Ishaq. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dan Israil 
serta lainnya. 


145 Hadits tersebut merupakan dha ’if. 

HR. Ahmad (1/96), dan Al Bazzar sebagaimana yang disebutkan dalam Majma’ Az- 
Zawa 'id (III/l 11). Di dalam sanad hadits tersebut terdapat Al Harits, seorang perawi 
yang dipersoalkan. 

Saya katakan, di dalam sanadnya terdapat Al Harits Al Aghwar, seorang perawi 
dha’if, sebagaimana yang dikatakan dalam At-Tahdzib. 


281 




Hilyatul Auliya' 


c j jdJ. £5 At -<\<ua 

jji \j1jS- 4/*-v^Lp' 3 I UJJ^- cc-4^5”* y>\ 

3I c£so£iJl IjjJ_>- ^ Ij^jI c 

Al jji-j JlS :jlS <*1 p cojlii 

aw! 3 i y* I*-L 0 J a-Xp lili ^L /5 

.AjilgJl fjj 4jlj^ j Ajj3j liljjj cAiip 015" 


9988. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 
Ashim menceritakan kepada kami, Abu Mas’ud menceritakan 
kepada kami, Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, Ats- 
Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Harits, 
dari Ali, dia berkata, “Rasulullah H bersabda, ‘ Barang siapa 
yang mendermakan seekor kuda di jalan Allah, maka makanan, 
air seni dan kotorannya akan berada dalam timbangan (amaljnya 
pada Hari Kiamat kelak’." 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Ada yang mengatakan, Hanya Abu Mas’ud yang 
meriwayatkan hadits tersebut dari Abdurrazzaq. 


JC?4 iLUi- cJL?4 ^ 0U±- \jSJS- 


£ 


'1S? 


o 

/2 


M ojf -j. ^ 



282 


Hilyatul Auliya' 


a' f **, ' • t ° A |i > o i ^ 

O* 4 <3. c c/'- O* 3? ‘^^ £ ’ 

"V 5 * X ' 

(3^ 4 3jJ-*^ OLjj^ 

<d* Ai Ji, Ai tjii ^ 

o X X 1 51 X „ 8 . *\ 0 \'.' . . L~ o X 1 i/ 

JAJ 44j^ (^-l) '> ^ .J^AJ 

CA^j cljlJlj C^j^-AJ (_flJl 43^i>r C-JL^ol iT 1^3$“" 

* 0 s \ 


•s> s i ‘5f 5^^ 




9989. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Harun Al Barda’i menceritakan kepada kami, Amr 
bin Ayyub Al Himshi menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, 
dari Al Harits, dari Ali, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
0 bersabda, 'Barang siapa yang membaca surah Yaasiin, maka 
itu sebanding dengan sepuluh kali melakukan ibadah haji. Dan 
barang siapa yang membacanya (pada air) kemudian 
meminumnya, berarti dia telah memasukan seribu keyakinan 
dan seribu rahmat ke dalam perutnya, dan akan dicabut dari 
setiap dengki dan penyakit ’.” 146 


146 Takhrijbadtts tersebut sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. 


283 



Hilyatul Auliya 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hanya Muhammad bin Ismail yang meriwayatkan hadits 
tersebut dari ayahnya. 

c jj! ^ ^ ^ * 

:ijJu j c jL#-f ^UJij C( ji nJlj-j 

^ & tk&l ^ uU-S $ &s. 

u5 <1^ c ^3^“ d>) O* <‘33 ju* \jjJ3- c^U«Jl 

S/ :JlS c^JL^ 

a 3^1 -^V 1 ^ u A </t Jgj 


9990. Abu Bakr bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, Abu 
Nu’aim menceritakan kepada kami (ha ’); 

Ayahku dan Al Qadhi Ahmad menceritakan kepada kami 
dalam jamaah, mereka berkata: Muhammad bin Nushair 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Amr Al Bajali 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Abu Hazim, dari Sahi bin Sa’d, dia berkata, “Rasulullah §f| 


284 


- Hilyatul Auliya' 

bersabda, ‘ Umatku akan selalu berada dalam kebaikan, selama 
mereka masih menyegerakan berbuka ’.” 147 


Ismail menambahkan dalam riwayatnya, “Dan mereka 
tidak mengakhirkan shalat Maghrib sampai bermunculannya 
bintang-bintang.” Hanya Ismail yang meriwayatkan redaksi 
tambahannya itu. 


( c ) ykir j jcj~\ 


A 


-» ° ° ^ -M 


^ Jdi /t ^Ojt 

<J^ 

•» *•/ 

O* c ^3^“ i* ouli- c^UJi ^ 

CAill j^ 

m * * *■ 

: JVS c^yiSjt t&l ii;A |j| Lip Ip 


147 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ahmad (IV/147, 5/174, 422) dari hadits Abu Dzarr. 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Shahih Al Jami’ (7284). 


285 


Hilyatul Auliya' 


s&s ^4 $ u-» iijij di?4 tilii j jj>j\ 



9991. Abu Bakr Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Husain bin Ja’far Al Qattat menceritakan kepada kami, 
Minjab menceritakan kepada kami {ha '). 

Al Qadhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad juga 
menceritakan kepada kami, Ibnul Walid menceritakan kepada 
kami, Mutawakil bin Abi Surah Al Mishishi menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Khalid bin Amr Al Qurasyi —salah 
seorang putera Sa’id bin Al Ash— menceritakan kepada kami, 
Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Hazim, 
dari Sahi bin Sa’d, dia berkata, “Seorang pria berkata, ‘Ya 
Rasulullah, tunjukkan aku kepada amalan yang jika aku kerjakan 
maka Allah akan mencintaiku dan orang-orang juga 
menyukaiku!’ Beliau bersabda, * Bersikaplah zuhud di dunia, 
niscaya Allah akan mencintaimu. Dan bersikaplah zuhud atas 
apa yang ada di tangan orang lain, niscaya orang-orang akan 
menyayangimu ” 148 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dari Abu Hazim secara marfu’. Hanya Ats-Tsauri yang 
meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Hazim. 


148 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Zuhud, 4102), dan hadits tersebut dinyatakan 
shahih oleh Al Aibani dalam Sunan Ibni Majah, cetakan Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


286 


. Hilyatul Auliya ' 


cJkU J,. 1-&- -<mx 

i? 'J* J. */& ^ 

t ^jj*)l oidi, lL‘ls- cJLJjJl ^ jdf- 1%P 


J J*-* <j' (Ir^ ‘<j^' ^ i? 

yy ' y * y y 

01 :JlS Jij # *J)I jp cJliO 

,f£Ji A^Jri ;i§3 Jtfj 


9992. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Ali Ath-Thusi menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Al Walid menceritakan kepada kami, Sufyan Ats- 
Tsauri dan Abdullah bin Abdurrahman menceritakan kepada 
kami dari Abu Hazim, dari Sahi bin Sa’d, dari Nabi 0, beliau 
bersabda, “ Sungguh, segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakat 
tubuh adalah puasa .” 149 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hanya Hammad bin Al Walid yang meriwayatkan hadits 
tersebut dari Ats-Tsauri. 


149 Hadits tersebut merupakan hadits dha 'if. 

HR. Ibnu Adiy dalam Al Kami! (11/240) dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir (5973). 

Al Haitsami berkata dalam Majma ’ Az-Zawa 'id (ID/182), “Di dalam sanadnya 
terdapat Hammad bin Al Walid, seorang perawi yang dha 'if ” 


287 


Hilyatul Auliya' 


yuts>r JJL£- Lj Jj>- ^ ^ V' 

"•. I ^ ✓ i / — 1 ^ ^ * f j ^ 1 1 . £ ^ > o j| < o x 

cOUjJ-^ Uj JJ»- < 4 -S 9 "* UjJL>- C^jLygJi JJL>- j£xs>r 

! jll 4^P Jjl ^ C^lJ JJ Al 

y 

3*^ JJi 4^ iLj dp Al *£\ 'J\ 
/ • «•/ 

IpL> Jl c^ IpIv? c J-p jl c^>- cji*^3 c 

^ & y & 

*> ® »*A * i tf ti V." < °s * 

u* ui*H cV Ui c y 




9993. Muhammad bin Ja’far Al Haitsam menceritakan 
kepada kami, Ja’far bin Muhammad Ash-Sha'igh menceritakan 
kepada kami, Qabishah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi’, 
dari Ibnu Umar, dia berkata, “Nabi H memerintahkan agar 
mengeluarkan zakat fitrah untuk setiap orang, baik anak kecil 
ataupun dewasa, budak ataupun hamba sahaya, yaitu sebanyak 
satu sha’ gandum atau satu sha’ kurma, kemudian orang-orang 
beralih dengan mengeluarkan dua mudd bur.” 150 

Hadits tersebut merupakan hadits shahih dan tsabit dari 
hadits Ats-Tsauri. 


150 HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 1503, 1504, 1507, 1511 dan 1512) dan 
Muslim (pembahasan: Zakat, 984). 


288 


■ Hilyatul Auliya' 


^ z' 

\£jS- ^ l2is- c & jl* &JJ~ 

:jl3 tjX-P jjjl Lfijfc ^P ^~P j& <.j\l£U* 

" ' V 

fiSj ot jJLj dp Al jb iii jy-j ^ 

.1^3:3 l^LiJ jSCij cj^-T ( >U4i A~ife ja 


9994. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan 
kepada kami, Khallad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi’, 
dari Ibnu Umar, dia berkata, “Rasulullah g| melarang seseorang 
dibangkitkan dari tempat duduknya, kemudian tempatnya 
diduduki oleh orang lain. Akan tetapi, hendaklah kalian saling 
memberi kelapangan dan keleluasaan.” 151 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari hadits 
Ats-Tsauri. 


s 

J 'y*J cjX-P t jp C*il5 ^jIp 

s s ^ 


151 HR. Al Bukhari (pembahasan: Meminta izin, 6270). 


289 




Hilyatul Auliya' 


iii iut i^ii' V ijJLsj dp &i Jiii 



9995. Sulaiman bin Ahmad bin Daud Al Makki 
menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Atha' menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Ubaidullah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dia berkata, “Rasulullah 
# bersabda, ‘ Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba 
Allah yang perempuan untuk mendatangi masjid-masjid 
Allah '” 152 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hanya Muawiyah yang meriwayatkan hadits tersebut dari 
Sufyan Ats-Tsauri. 


«jlgll J, ^ \&i. 


u* u* Cf- , u* c jua-* 

5* '' 

a-1p amI ^L/5 a))I Jl3 iju 

y 

jjji\ JJ>! ^jip 6*2 


152 HR- Al Bukhari (pembahasan: Jum’at, 600) dan Muslim (pembahasan: Shalat, 
442/136). 


290 





Hilyatul Auliya' 


9996. Ahmad bin Al Qasim bin Ar-Rayyan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yunus menceritakan kepada 
kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi’, 
dari Ibnu Umar, dia berkata, “Rasulullah |§- bersabda, ‘ Tak ada 
sehari pun melainkan akan diperlihatkan kepada penghuni 
kubur tempat mereka, baik di surga maupun di neraka ’” 153 


Hadits tersebut merupakan hadits yang luar biasa di 
hadits Ats-tsauri. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Utsman bin 
Abi Syaibah dari Abdullah. Hadits tersebut diriwayatkan oleh 
Qabishah dari Sufyan, dan dia menambahkan, “Selama dunia.” 
Tambahan ini hanya diriwayatkan oleh Sufyan. Hadits tersebut 
juga diriwayatkan oleh Abu Zur’ah. 


c 0&- £ 



y\ -<mV 


* y 

— / / 

o* j* ^ 

✓ ^ V' / ^ 

‘J& ois" :JtS dLj & Al Jb *J& J- cjsi 

\ y 


153 Hadits tersebut merupakan hadits yang sangat lemah, jika bukan hadits 
maudhu’. Hadits tersebut dicantumkan Al Hindi dalam Kanzul Ummal (42547) dari 
Ibnu Umar. 

HR. Ad-Dailami (5204) dari Ibnu Abbas, namun di dalam sanadnya terdapat 
Muhammad bin Yunus Al Kudaimi, seorang perawi yang dituding memalsukan hadits. 


291 




Hilyatul Auliya' 




& & M 


9997. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Al Hasan Al Utharidi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abdurrahman bin Ghazwan menceritakan 
kepada kami, Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari Sufyan 
Ats-Tsauri, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, 
dari Nabi fH, beliau bersabda, "Orang-orang menjenguk Nabi 
Daud menduganya sakit, padahal tak ada apa pun pada 
dirinya kecuali perasaan takut kepada Allah dan malu. nVEA 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hanya Al Asyja'i yang meriwayatkan hadits tersebut dari 
Ats-Tsauri. 


* * 


" * O 

& 


C aili ilp \jJJS - <\ <\ <\ A 

J* cd\±* cSp /t 

s* 

o 

° ' , t* * tt ° I - O C. ', °^U " . . o i> < 

U* JJ (.(jyt jpi 

x s' 

1S1 : jli ^ Jb & «s^i J 

> •• T. 


154 Hadits tersebut merupakan hadits yang sangat dha% jika bukan hadits 
maudhu’. 

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Tamam dalam Al Fawa 'id (D/‘49), dan dari jalur 
periwayatannya diriwayatkan lagi oleh Ibnu Asakir (XIV/338/2). 

Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Ghazwan, yang dikomentari oleh Adz-Dzahabi 
dengan ungkapan: “Ibnu Hibban berkata, ‘Dia sering memalsukan hadis’. 

Ibnu Adiy berkata, ‘Dia dituduh memalsukan hadits’.” 


292 



.Hilyatul Auliya' 


✓ , O 


p> ou djjyU b|3 jSUi 

•b$& !}•**» (*^s^ 


9998. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari UbaiduUah bin Umar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al 
Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi beliau bersabda, 
"Apabila kalian melihat hilal (Ramadhan), maka berpuasalah. 
Dan apabila kalian melihat hilal (Syawal), maka berbukalah. Jika 
pandangan kalian tertutup awan, maka hitunglah tiga puluh 
hari. 9 155 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dan Ubaidullah. Hanya dia yang meriwayatkannya dari 
Abu Umayyah, berdasarkan riwayat Sulaiman darinya. 


(C) c (j) Zj> 


jIp ^ ^Lp O^XlLi* 

llj jl>- c^* 4*-* icjjjiil 

cJlS :cJ6 cllJlp ^p 45J ^P c53> J 


155 HR. Muslim (pembahasan: Puasa, 1089). 


293 





Hilyatul Auliya ' 


Ol-JL»' L)! lM 4\il ! 4ojl_*_i j»l JUA 

:<fc ?5~ ^ ^ li-T ot £&&& ‘&A 

■ 44i& ^ 4_jij oj! csii 


9999. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada 
kami, Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami 
(ha y, 

Sulaiman bin Ahmad juga menceritakan kepada kami, Ali 
bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, 
dia berkata, "Hindun Ummu Muawiyah berkata, 'Ya Rasulullah, 
Abu Sufyan adalah orang yang sungguh kikir. Apakah aku 
berdosa jika mengambil hartanya secara sembunyi-sembunyi?' 
Beliau menjawab, 'Ambillah olehmu dan puteramu apa yang 
mencukupi keperluanmu dengan cara yang makruf’.”^ 


* ^0 '<r . xis< 


4 4 4 4 


d <^-> d OldUj 

Jfc &} : JlS 

*Ul 01 d’ ‘■td d* d 


156 HR. Al Bukhari (pembahasan: Nafkah, 5364) dan Muslim (pembahasan: 

Putusan, 1714). 


294 


_ Hilyatul Auliya' 

^gLy2J jJ&J I(J^3 ^1 p awI 

/t t 4-Jj j£ jiajt cSji v & t*Ag Ji fiil 

?d j*jj 

10000. Ahmad bin Al Qasim bin Ar-Rayyan dan 
Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Kami membacakan di hadapan Abdurrazzaq: Ats-Tsauri 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari 
ayahnya, dari Aisyah, bahwa Rasulullah «H bersabda, "Apabila 
salah seorang dari kalian mengantuk ketika sedang shalat, maka 
hendaklah dia tidur terlebih dahulu di atas pembaringannya. 
Karena dia tidak akan sadar apakah dia mendoakan keburukan 
atas dirinya atau kebaikan.” 157 


Jtlp \1jJS~ ^ ^ 

&JS- cjc °J* J) J> 

**/ * **✓ ✓ ✓ 

O y T O * ® I ^ o x I ✓ ^ > i ^ ** *! z' 

co 3> O* 

jJLj dp iil ili jy-j :cJl3 cllJlp 


J „o f 


157 HR. Al Bukhari (pembahasan: Wudhu, 212) dan Muslim (pembahasan: Shalat 
kaum musafir, 786). 


295 




Hilyatul Auliya ' ____ _ 

10001. Ahmad bin Al Qasim menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Maryam 
menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah f§ 
mencium salah seorang istrinya ketika beliau sedang 
berpuasa." 158 


— 'i ... y 


g!? J, olsi iy 

^ ^ ^ Z’ 

o* Cf- c 1 ^ Cf IsJi»- 

:cJli cSJijlp 



10002. Sulaiman bin Ahmad menceritcikan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Maryam 
menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah & 
bersabda, Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi 
keluarganya. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian 
terhadap keluargaku ” 15 ^ 


158 HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1927 dan 1928) dan Muslim 
(pembahasan: Puasa, 1106). 

159 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Keutamaan, 3895). 


296 


_ Hilyatul Auliya' 

Hanya Al Firyabi yang meriwayatkan hadits tersebut dan 
hadits sebelumnya dari Ats-Tsauri. 

I ^ < 0 X >0 i I \ X » yv 

ujJL>- c jA*s>t 4&1 Jjp Uj^ * * * V 

Sdi, cSjis /f 

Ip ca^I ^p caj^p ^ 

S jliaS ^P JjiJ ^4/5 C-JlS"" !cJU 

JjlU colljp ^ 0153 H\ 

{i>$' ly& &Ah j* 'AA ?} A'" 

[^i 


10003. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami 
dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Orang-orang Quraisy 
pernah mengatakan tentang penduduk di sekitar Ka'bah: 'Kami 
hanya akan bertolak dari Mina.' Sementara orang-orang bertolak 
dari Arafah. Maka turunlah firman Allah %, 'Kemudian 
bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah }.” 
(Qs. Al Baqarah [2]: 199) 

Ada yang mengatakan bahwa hanya Abu Daud yang 
meriwayatkan hadits tersebut dari Ats-Tsauri. Padahal hadits 


297 





Hilyatul Auliya '. 


tersebut juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Daud As- 
Sijistani dan para ulama besar lainnya dari Yunus bin Habib. 

c J ***■ U? i? -) » * * i 

t' s ' x 

^ ili GlU- :'Vl3 tOlgll ^ J jjJj 

\£li- Jf-j ]l -Cp jJLp- lljis- cJ-Jjj 

*• / 

ol 4<Liolp 44 -jI ^L3L& ( jP tOUi-!*' 

J*P iSi 4^P Al Ju* *i)l 

/ajJj < J 2 p aU! b|3 4^-lj 


10004. Ahmad bin Ibrahim bin Ja’far dan Ahmad bin Al 
Qasim Ar-Rayyan menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, 
Khalid bin Abdurrahman Al Makhzumi menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa apabila Nabi H 
masuk kamar kecil maka beliau menutup kepalanya, dan apabila 
beliau mendatangi istrinya maka beliau juga menutup 
kepalanya. 160 

Hanya Khalid dan Ali bin Hayyan Al Makhzumi yang 
meriwayatkan hadits tersebut dari Ats-Tsauri. 


160 Hadits tersebut merupakan hadits maudhu’. Di dalam sanadnya terdapat 
Muhammad bin Yunus Al Kudaimi, seorang yang terduga memalsukan hadits. 


298 



Hilyatul Auliya ' 


s 'W* 1 ' > ° ,S<C> t X 4 _ 

UjJl>- uJu> —)»*»© 

(C) O? cr-^ 1 

^ tjkdl ^ oli dfU-j 

^ tfis- ^\j $ y&\ :SlS c^l 

J C LL» ^p idi, ^jjil od- ^ 

Jb <ujl Od :oJU tldlp ^p cjJ ^p Jjjp 

•*/ 

lSl3 jaP iUt Jl BI jJLj dp Al 

.1J5 Jd !%£di 


10005. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Ali Ath-Thusi menceritakan kepada 
kami {ha '); 

Muhammad bin Al Muzhaffar juga menceritakan kepada 
kami, Al Qasim bin Ismail menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Ibrahim bin Rasyid menceritakan kepada kami, Ali bin 
Hayyan Al Jazari menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari 
ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Apabila Nabi g| mendatangi 
istrinya maka beliau menutupi kepalanya, dan apabila beliau 
memasuki tempat wudhu, maka beliau juga menutupi 
kepalanya." 


299 





Hilyatul Auliya ' 


. »/J o j, \y t o \ 6 s* | ^^ 

fji ^ — \ * * * 1 

iL‘l^ ^>jii j j-.oji ,y i£-t 

bjA>> cjJlsJ Jjl^wvO C4jij Jl LjJI?- C/il 

cllolp tA-df jP 46jji J> cjuli- 

IpS \ 1 \ jJLj aIIp & Jb il 6lf icJIj 

3^4^' 5*1^ >~4j oOO ji-jj 

L a^IKj ^IpjJ! J ojuWl 01 :jjijj 

.OllgLsJJ 


1 * o 

AjU 


10006. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Al Qasim bin Musawir Al Jauhari 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
Abu Hudzaifah Ishaq bin Bisyr menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari 
ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Apabila Nabi j| berdoa, 
maka beliau berdoa dengan tangan kanan terbuka dan memberi 
isyarat dengan jari telunjuk (tangan kananjnya. Beliau bersabda, 
'Sesungguhnya isyarat dengan telunjuk (tangan kanan) ketika 
berdoa itu dapat membungkam syetan ” 161 

161 Hadits tersebut merupakan hadits maudhu\ karena di dalam sanadnya terdapat 
Inshaq bin Bisyr, yang dikomentari oleh Adz-Dzahabi, “Haditsnya ditinggalkan (tidak 
boleh diriwayatkan).” 


300 



Hilyatul Auliya' 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dan Hisyam. Hanya Abu Hudzaifah yang meriwayatkan 
hadits tersebut dari Sufyan. 


4 Jkiii \£jj- - s ... v 

✓ ^ 

[£jS- Ode J> iljj AiJl 

X / 

‘»i£ o? d-L» <1^ tui»- ^ jJLS- 

dp Al jb 015" :oJli dlili ‘J' 

olijidb U*i a3ju ^ ySl S$1 iSl jjbj 


“5 x 0 ^ l x x ^ i 


10007. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ziyad bin Khalid menceritakan 
kepada kami, Yaman bin Sa’id menceritakan kepada kami, 
Khalid bin Yazid menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari 
ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, “Apabila Nabi H hendak 
tidur, beliau merapatkan kedua tangannya kemudian 
meludahinya setelah membaca surah Al Mu’awwidzaat, 
kemudian mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya.” 162 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari Ats-Tsauri. 
Hanya Yaman yang meriwayatkan hadits tersebut dari Khalid. 


162 HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan Al Qur'an (5017) dengan redaksi 
yang senada. 


301 




Hihfatul Auliya' 


t 'c^ z. (l)La>JL^»i Uj Jl>- — \ * * * A 

^ jj?-t vi5is- o? o? 

J, ^oll ^ iil ^ ^ J 

J C UL*> ^P t&yJiJl 0Uli £!U- J^p 

<3p 3ll Jb> Sf tiijlp ^p i*J ^p cSjjp 

oT^aJl : ju 


10008. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Utsman bin Shalih bin Muslim menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Sa’id bin Habasyiyyah Al Himshi 
menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Al Qasim bin Umar 
Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari 
ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi fH bersabda, “ Perindahlah Al 
Qur 'an dengan suara kalian ,” 163 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari Ats-Tsauri 
dan Hisyam. Hanya Abdullah (mungkin yang tepat: Ubaidullah) 
yang meriwayatkan hadits tersebut (dari Ats-Tsauri). 


163 Hadts tersebut merupakan hadits shahih. 

HR_ Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1468), An-Nasa' i dalam Muqadimah (1015, 
101Q, bu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 1342), dan Ibnu Hibban (346- 

JlEad- 

Hacfits tersebut dinyalakan shahih oleh Al Albani dalam sunan yang tiga, yang 

rtcebk Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


302 



Hilyatul Auliya' 




f 


uJJ l>- ^ * * * \ 

^ ' y /* 

ilii UjJL>- ^ J-sio UjJ»>- cO^ji-^*' 

o / -/o^ o «'V o ^ v j/* ^ t '*’ ^ “J x • °/ >° 

<j* t0 J?’ U* c 1 ^ Ji 

di- iil Jb» iil j^j JU :cJU tUJlS- t*J 

‘4^ Jf& ^ ^ ^ : j^j 

. 44 ^ 


10009. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Bisyr bin 
Hilal menceritakan kepada kami, Mu’adz bin Saif menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Hisyam 
bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah 
H bersabda, ‘ Wahai Aisyah, janganlah engkau menghitung- 
hitung nikmat Allah, sehingga Dia akan membuat hitung- 
hitungan terhadap dirimu. Berinfaklah, niscaya engkau akan 
diberi infak’” ieA 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hanya Mu’adz yang meriwayatkan hadits tersebut (dari 
Ats-Tsauri). 


164 Hadits tersebut merupakan hadits shahih lighairih. HR. Al Harits dalam 
Musnadnya, sebagaimana dinyatakan dalam A! Mathaalib Al Aliyah (888). Hadits 
tersebut memiliki syahid (penguat) yang diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: 
Zakat, 1433) dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1029). 


303 





Hilyatul Auliya ' 


I" J- ^ ji o ,Si^ v v 

vJJJL>- cJll>- ^jI — ) * » ) 


i?' l!\U- cc^IiJ! 4^ jS { J^s : j> 

CA-jl Cojj^P ^J> ^P cO^i* - UjJli- cOt^~>* 

JL.j *3 p iii Jb ^ii iisu- :cJ6 ciisip ^p 

■ *•/ 

:jL«S , :5;-..« «Isu- oli- llls 

•V 

.(iJilj oJlA cI^jIp 


10010. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Isa bin Abi Ayyub Al Anbari 
menceritakan kepada kami, Ibnu Hasan menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, “Aku berlomba 
dengan Nabi dan aku berhasil mengalahkan beliau. Setelah 
aku gemuk, aku kembali berlomba dengan beliau, dan kali ini 
beliau mengalahkan aku. Beliau lantas bersabda, ‘ Wahai Aisyah, 
kemenangan sekarang ini untuk menebus kekalahan waktu 
itu ” 165 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hanya Yahya bin Hasan yang meriwayatkannya (dari 
Ats-Tsauri). 


165 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR_ Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2578), dan Ahmad (Vl/264). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Sunan Abu Daud, cetakan 
Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


304 



Hilyatul Auliya' 


Ji ]>* y) -)*>)) 

/ ^ 

<y. ^y\ ‘ls^ t)- C <J4^ 

y\ \sJJS- i&jAji-\ 

cIIjIp jJ> (.<1 j* tdjjp J> j* c&jjill 

jip bl rjJLj d* &i Jb i>l jiS :cJli 

c^JLC- AiLiJirl c..*» i*'* bl* cAif-Ji c--w«JlI>» jL^2J«j 

✓ / / / jy yy -J 



10011. Abu Bakar bin Muhammad bin Humaid bin Sahi 
menceritakan kepada kami, Harun bin Ali menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Sa’id Al Jauhari menceritakan kepada kami, 
Abu Khalid Al Qurasyi menceritakan kepada kami dari Sufyan 
Ats-Tsauri, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, 
dia berkata, “Rasulullah H bersabda, ‘ Apabila selamat bulan 
Ramadhan, maka selamatlah tahun itu. Dan apabila selamat hari 
Jum’at, maka selamatlah hari-hari (lainnya)’."^ 

Hanya Ibrahim yang meriwayatkan hadits tersebut dari 
Abu Khalid Al Qurasyi. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh 
Yahya bin Sa’id dari Ats-Tsauri. 

166 Hadits tersebut merupakan hadits maudhu’. 

HR. Ibnu Adiy dalam Al Kamil (V/288), dan dia berkata, “Hadits dari Ats-Tsauri ini 
batil, karena tidak ada dasarnya.” 

Al Albani berkata dalam Dha’if AlJamj’ (549), “Hadits ini maudhu’.” 


305 





Hilyatul Auliya '- 

t Jkdl $ Al2 \jSjS- - ^. u 
^ j&t uli^ t 5^3i oi>u ^ ^&ji 

** ••/ •* ^ 

‘*i£ o? <1^ <1£ d 

^L^ 3 Aill C-aP - IC-Jli cA^olp ^P CA-jl J^P 

o_4^ liiil c-i-Li lil (U^j ^Ip Al 

V5 V3 ‘J4^ ii Uj <l*fr flfr 

** ^ ^ 

{# ^ 


10012. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Imran Al Ghazzi Al Kufi 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Jumhur Al Qarqasani 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Madini menceritakan 
kepada kami dari Yahya bin Sa’id, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari 
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah f§> bersabda, 1 Apabila selamat hari 
Jumat’ maka selamatlah hari-hari lainnya, semuanya. Tidak ada 
dataran, pegunungan atau apa pun, melainkan semuanya 
memohon perlindungan kepada Allah terkait hari Jum ’a t ” 167 

167 Hadits tersebut merupakan hadits maudhu'. 

HR. Al Baihaqi dalam Syu’ab Al Iman (3708) dan Asy-Syaukani dalam Al Fawa ld 
Al Majmu'ah (halaman 93). 


306 


HilyatulAuliya' 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Kami mencatatnya hanya dari hadits Ahmad bin 
Jumhur. 


1_JJL>- j^j jj! \1jJS- — N * * ^ V* 

0* A-P <jP Cdjjp cJUa^ 

✓ s y' 

:jJLj a!p & Jb iil J jli : jli ccJ^p 
:cii :JVS ?>il j 


10013. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada 
kami, Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
Abu Nu’aim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari Abdurrahman bin 
Auf, dia berkata, “Rasulullah fH bertanya padaku, ‘ Bagaimana 
perbuatanmu ketika mengusap Hajar Aswad? Aku menjawab, 
‘Aku mengusapnya dan meninggalkannya’. Beliau bersabda, 
'Engkau sudah tepat’” 168 


Al Albani berkata dalam Silsilah A! Ahadits Adh-Dha ’if ah (2565), “Hadits tersebut 
maudhu’.” 

168 Hadits tersebut merupakan hadits dha ’if. 

HR. Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf {8932) dan Ibnu Hajar dalam Al Mathalib Al 
AJiyah( 1149). 

Dia menisbatkan hadits tersebut kepada Al Harits bin Abi Usamah. Sanad hadits 
tersebut dha ’if. 


307 






Hilyatul Auliya' 


Hadits tersebut hanya diketahui bersumber dari hadits 
Hisyam bin Urwah. Darinya, hadits tersebut diriwayatkan oleh 
para perawi lainnya yang jumlahnya lebih dari satu orang. 





10014. Umar bin Ahmad bin Umar Al Qadhi 
menceritakan kepada kami, Jubair bin Muhammad Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Zakariya bin Yahya bin Musa Al 
Akfani menceritakan kepada kami, Qabishah menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Hisyam bin 
Urwah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Az-Zubair 
bin Al Awwam, dia berkata, “Rasulullah §§• bersabda, ‘ Salah 
seorang dari kalian sengaja mendatangi puterinya dan 
menikahkannya dengan pria yang jelek dan tercela. Sungguh, 


308 


Hilyatul Auliya' 


sebenarnya mereka dapat menolak apa yang kalian inginkan 
itu '.” 169 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Kami hanya mencatat hadits tersebut dari jalur Jubair. 
Demikianlah yang dijelaskan Abu Al Hasan Ad-Daruquthni 
padaku terkait dengannya. 


*1p \2jS- & £u±- 

(c) c ^Ip 


J\ \£js- S^\j> \2j6-5 

Jll :ju ^p t*J j 


10015. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Abu Nu’aim 
menceritakan kepada kami {ha '); 

Faruq Al Khaththabi juga menceritakan kepada kami, 
Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Muhammad 


169 Hadits tersebut merupakan hadits dha’if. 

HR. Ad-Dailami dalam Firdaus Al Akhbar (8378), dan sanadnya dha’if. 


309 



Hilyatul Auliya '___ 

bin Katsir menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah 
bersabda, ‘ Apabila kalian bertemu dengan orang-orang musyrik 
di tengah jalan, maka janganlah kalian lebih dahulu 
mengucapkan salam kepada mereka ” 170 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari hadits 
Ats-Tsauri. 


clM J JmU X &\ JLP ♦ n 

✓ * 

& J d Oli- tffc. 

Sl : j U 4*33 ji VJ illpt V j^l Jjp c 4 -uf 

Apl-Ul 


10016. Abdullah bin Ja’far bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, Ismail bin Abdullah menceritakan kepada kami, Al 
Husain bin Ja’far menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-tsauri 
menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah — sepengetahuanku dia 
meriwayatkannya secara marfu —, beliau bersabda, “ Kiamat 


170 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ahmad (11/525), Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf (9868), Ibnu As-Suni 
dalam Amal Al Yaum wa AiLailah (2410, dan Muslim (pembahasan: Salam, 2167) 
dengan redaksi yang senada. 


310 


Hilyatul Auliya' 


tidak akan terjadi sebelum jazirah Arab menjadi hamparan 
ladang dan sungai-sungai.” 171 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits 
Suhail. Hadits tersebut diriwayatkan dari Ats-Tsauri oleh lebih 
dari satu orang perawi. 


o? CH ^ >v 

tf. &S- & ’J,. \&S- 

J & & ‘JUi <!^ ^ 

:JvS iiij a Sll iilpl S 

5^<lr? <!}^ Ojfcliii : cs-*i J* Jy? 

oljjj AjcLj AjLo 


10017. Ahmad bin Ibrahim bin Yusuf menceritakan 
kepada kami, Imran bin Abdirrahim menceritakan kepada kami, 
Al Husain bin Hafsh menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah —sepengetahuanku dia meriwayatkannya secara 
martir—, beliau bersabda, “ Sungai Eufrat akan menyingkapkan 
gunung emas. ” Beliau melanjutkan, “Mereka akan berperang di 


171 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ahmad (11/370 dan 417), Al Hakim (IV/477). 

Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam As-Silsihh Al Ahadits Ash- 
Shahihah (6). 


311 





Hilyatul Auliya' _ 

dekatnya, sehingga dari setiap seratus orang kafir, sembilan 
puluh sembilan di antaranya akan terbunuh.” 112 


Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Husain. Hadits 
tersebut juga diriwayatkan oleh Qabishah dan Abu Hudzaifah 
dari Ats-Tsauri secara marfd tanpa ada keraguan. 


c \sjJS- — ^ ^ A 


As ~ " \^ \[ 0 s s* * o > - ^ 

JJIJ C4 ‘* a -? 3 LuJO- ^ jaS* 

( C ) c Oli- :Sfli c 


ci' C J^ O* tOli- liU- * 

JU !il :jjLj Alp 3 iI JO iil jpj JU : J13 




10018. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Hafsh bin Umar bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, 
Qabishah dan Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami (ha '); 


172 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. Ahmad (11/261, 306 dan 332). Sanad hadits tersebut shahih. 


312 



Hilyatul Auliya ' 


Ahmad bin Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada kami, 
Imran bin Abdirrahim menceritakan kepada kami, Al Husain bin 
Hafsh menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah fH bersabda, “Jika seseorang berkata, ‘Celakalah 
orang-orang, ’ maka dialah yang paling celaka di antara 
mereka ’.” 173 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muammal dan yang 
lainnya dari Ats-Tsauri dengan redaksi senada. 


c L* ^ \ ^ 

t jSu]i j idJ JS'i l)i yJ. j 

J' Cf’ '•‘J' U U 

iSl il 01 :dl0j d* J ^ ju 

01 j -'Uit jli 

• / J'' »r, ^ U"^V/ • 

01 j csSU joC\ b|3 t ^U ajoSi 

10019. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Al Qasim bin Muhammad Ad-Dallal menceritakan kepada kami, 
Quthbah bin Al Ala menceritakan kepada kami, Sufyan 


173 HR. Muslim {pembahasan: Berbakti, membina hubungan silaturrahim dan etika, 
2623) dan Abu Daud (pembahasan: Etika, 4983). 


313 




Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: Rasulullah H bersabda, “ Apabila Allah 
menyukai seorang hamba, Dia berfirman kepada malaikat Jibril, 
‘Serukanlah di langit, ‘Sesungguhnya Allah menyukai si fulan, 
maka sukailah dia oleh kalian’. Dan apabila Allah membenci 
seseorang, maka malaikat Jibril menyerukan di langit, 
Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia oleh 
kalian ’.” 174 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari hadits 
Suhail bin Abi Abu Shalih, namun asing dari hadits Ats-Tsauri. 
Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Qutbah (dari Ats- 
Tsauri). Selanjutnya, dari Quthbah, hadits tersebut diriwayatkan 
oleh Abu Hatim Ar-Razi dan teman-teman sejawatnya. 


jup ’J 0U±. l£U- . Y • 


U J. J. ’J j^ 

•V s' s s '' 

O* J) <y- d>)3 CJ* 

/ " s s ' “s 

jll Cdji;ji <3! °Js> c(jt 

“> ' V- *; T 

t y t. ja^iIii d» &i Jb» iii jji/j 

^ 'f I «♦ fl y// / 

.iU-K Lfej 04 SlSC' V 


174 HR. Al Bukhari (pembahasan: Tauhid, 7485) dan Muslim (pembahasan: 
Berbakti, membina hubungan silatunrahim dan etika, 2637). 


314 




Hilyatul Auliya' 


10020. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdul Aziz bin Al Hasan bin Bakr bin Asy-Syarud menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari kakekku, dari 
Sufyan dan Abi Bakr bin Abi Sabrah, dari Suhail bin Abi Shalih, 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah fH 
bersabda, ‘ Manusia itu tak ubahnya seratus ekor unta, namun 
engkau nyaris tak menemukan yang dapat dijadikan tunggangan 
di antara mereka '’.” 175 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari Ats-Tsauri 
dan Suhail. Hanya Bakr bin Asy-Syarud Ash-Shan’ani yang 
meriwayatkan hadits tersebut. 


j iii j&> p, y\ ^ 

**/ ^ 

^ &S. Jjjjl J &S- 

o'' f O x I»' J> O <, Vl' • ^ ^ t'” ^ ° 

^*jp CA-J» ^*jP CCjjj ) « i<g 

ijOij dp ai iil jlS :JU J 
u ^III Ccl jjlll iil 


175 HR. Al Bukhari (pembahasan: Lemah lembut, 6498), Muslim (pembahasan: 
Sahabat, 2548), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Orang-orang teladan, 2872) dari hadits 
Ibnu Umar 


315 






Hilyatul Aultya' 



: jlS ? ( ! r J cAt J/.J 


P 



10021. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad dan Abu 
Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Abu Bakar bin Abi Ashim menceritakan kepada kami, 
Abbas bin Al Walid An-Narsi menceritakan kepada kami, Bisyr 
bin Manshur menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia 
berkata, “Rasulullah ^ bersabda, ‘ Agama itu hanyalah nasihat, 
agama itu hanyalah nasihat. Para sahabat bertanya, ‘Ya 
Rasulullah, nasihat bagi siapa?’ Beliau menjawab, ‘ Bagi Allah, 
Rasul-Nya, kitab-Nya, dan pemimpin kaum muslimin berikut 
kalangan awamnya ’ ” 176 

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur dari Suhail, 
dari ayahnya, dari Tamim, namun merupakan hadits gharib dari 
hadits Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Hanya Bisyr bin 
Manshur As-Sulaiini yang meriwayatkan hadits tersebut dari Ats- 
Tsauri. 


GjU- J, jii $ J&t- HJjlS- .. y y 

ht H 6 ^ <y- c)- 

63 ‘tsjOh 63 


176 HR. Muslim (pembahasan; Iman, 55), Abu Daud (pembahasan: Etika, 4944) 
dan Ahmad (IV/102) dari hadits Tamim Ad-Dari 


316 



. Hilyatul Auliya' 


ju :JlS J,\ cJ jS> 

-> / # 

gjtfaJl ^ jfdjl ^tLll :^Lj 4* & & 

.o-Aiiit 


10022. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Sa’id bin Utsman bin Ali An-Nashibi menceritakan 
kepada kami dari kitabnya, Ishaq Al Anbari menceritakan 
kepada kami, Ya’la bin Ubaid menceritakan kepada kami dari 
Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, 
“Rasulullah |§- bersabda, 1 Orang yang makan tapi bersyukur 
(kepada Allah) itu seperti orang yang berpuasa tapi diam ’” 177 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hanya Ishaq yang meriwayatkannya dari Ya’la. 


jSa c -\ . * rr 


l/l C/ C/ 

jlS :jli «Sjgi J -4 cJ ^ ^ 


177 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Kiamat, 2486) dan Ibnu Megah (pembahasan: 
Puasa, 1764) 

Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam As-Sunan tersebut, cetakan Maktabah 
Al Ma’arif, Riyadh. 


317 







Hilyatul Auliya'. 


SjA-l j*Jj\ ijUi a!p Ai jb> Ai 

/ ** * y\ ♦. f . | ° 

.A3jP j! Jl3 


10023. Muhammad bin Umar menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Al Hasan bin Ismail As-Sakuni di Kufah 
menceritakan kepada kami dari kitabnya, Ahmad bin Budail 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Aban menceritakan 
kepada kami dari Sufyan, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah, dia berkata, “Rasulullah % bersabda, ‘Bayarlah upah 
pekerja sebelum keringatnya mengering ’” 178 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dan Suhail. Kami hanya mencatat hadits tersebut dari 
jalur ini. 


$ AiA \2jj- - ^ • r i 


lltli- ^jAjI iy <jUU»l \ 2 j£- <.L5 uli ^ 

y * ** / 

^ ’Jc. ulis- 4^1)1 yl%Jl iA- 

^ ** 

Ai Ai jy,j <3iS :jii cS^i a't ^ 

**✓ ^ 


178 Hadits tersebut merupakan hadits shahih lighairih. 

HR. Abu Ya’la (6652). 

Al Haitsami berkata dalam Majma ’ Az-Zawa 'id (IV/97), “Pada sanad hadits 
tersebut terdapat AbduDah bin Ja’far Ibnu Nujaih, orang tua Ali bin Al Madini, seorang 
perawi yang dha ’if” 

Namun demikian, hadits tersebut diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah dalam pembahasan gadai (2443) dari hadits Ibnu Umar. Hadits tersebut 
dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam Sunan Ibni Majah. 


318 



Hilyatul Auliya' 


j, illji Iji-t ^ ^ 

.oljiJi 


10024. Muhammad bin Umar menceritakan kepada 
kami, Sa’id bin Utsman An-Nashibi menceritakan kepada kami, 
Ishaq bin Al Anbari menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab 
Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia 
berkata, “Rasulullah H bersabda, 1 Barang siapa yang menerima 
upah dari (membaca/mengajarkan) Al Qur'an, maka itulah 
keberuntungannya dari Al Qur 'a/?’” 179 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hanya Ishaq yang meriwayatkan hadits tersebut dari 
Abdul Wahhab. 


u \Zjs- c6u±- ^ 

^ ✓ 

o/ * © 

o* 

c?' ly i!y ly 


lljJ l>- c aNI J-P 

J! -? . ° 


179 Hadits tersebut merupakan hadits yang sangat lemah, jika bukan maudhu’. 
Lihat Dha ’if Ad Jami’ karya Al Albani (5365). 


319 





Hilyatul Auliya' 





10025. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al 
Jahbadzi menceritakan kepada kami, Syu’aib bin Harb 
menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia 
berkata, “Rasulullah bersabda, ‘ Semoga Allah merahmati 
mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan semoga 
Allah merahmati mata yang tak tidur karena berjaga-jaga ketika 
berjihad di jalan Allah’” 180 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Kami hanya mencatat hadits tersebut dari jalur Al 
Jahbadzi. 


UjjU- cJlli ill Alp &JS- - \ . T1 


o * r O > \ I . o j O * si -'i 


* 

^ O / 


<J>) O* O* ‘S&* O* ib&M \jJJS- 


180 Hadits tersebut merupakan hadits dha'if. Hadits tersebut dinyatakan dha’if o\eh 
Al Aibani daiam Dha'ifAl Jami (3113). 


320 


Hilyatul Auliya' 


✓ < x 


i) iu-sil (4^ j* JUs^l ,>4 

,usC‘ 


10026. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Muhammad bin Abdullah menceritakan 
kepada kami, Syu’aib bin Harb menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, 
dari Abu Hurairah, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah || 
bersabda, ‘ Celaka orang yang mengulur-ulur pembayaran 
terhadap seorang muslim, dengan mengurangi hak si muslim 
tersebut. Celakalah dia’. Beliau mengatakan itu tiga kali.” 181 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari Ats-Tsauri. 
Hanya Syu’aib dan Bisyr bin Ibrahim Al Anshari yang 
meriwayatkan hadits tersebut. 


£i>- 




TV 


IjjJL>- \zaJS~ cJjSM 

& 65 

JS " 

lili Aiii <JjA5 tj>) 


181 Hadits tersebut merupakan hadits dha’if. 

HR. Ibnu Adiy (Vi/430) dan Ad-Dailami dalam Firdaus Al Akhbar (7363). 
Hadits tersebut dinyatakan dha’if oleh Al Albani dalam Dha’if Al Jami ( 6145). 


321 





Hilyatul Auliya ' 


(Ui jf codi d* 5 ; Ijjij 4ip 

.Sit iJjJj uT6if iSji ^ 


10027. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan 
kepada kami, Ishaq bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Shalih bin Mismar menceritakan kepada kami, Hisyam bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepadaku, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia 
berkata, “Rasulullah !§• bersabda, ‘ Siapa saja yang menunaikan 
ibadah haji atau umrah ke rumah ini, kemudian dia tidak 
berbuat fasik dan tidak pula berkata cabul, maka kondisinya 
seperti baru dilahirkan oleh ibunya ''” 182 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri dari Suhail. Hanya Hisyam seorang yang meriwayatkan 
hadits tersebut, dan dia menambahkan redaksi: atau umrah. 


Yang masyhur adalah riwayat Ats-Tsauri dari Abu 
Manshur, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah. 




O’, fe&l ^ ‘Oli. £ yl\ 


• ■ y'i.* 


182 Hadits tersebut merupakan hadits shahih. 

HR An-Nasa'i (pembahasan: Manasik, 2627), Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, 
2889), Ahmad (D/410), Abu Ya’la (6170), dan Al Baihaqi dalam Al Kubra (9168), tapi 
bukan redaksi redaksi yang dapat dijadikan pegangan. Hadits tersebut dinyatakan 
shahih oleh Al Albani dalam sunan An-Nasa'i dan Ibnu Megah yang dicetak Maktabah 
/U Ma’arif, Riyadh. 


322 



. Hilyatul Auliya' 


o* j* c^^Sl\ IsJjS- 

f3 ffi HUj L.p iiJtf :Jli cs^i j & 

£& 01 :j0^i «& &l Jb. Al dsjS *S2g 

jlS JJ JjI ut :JllS ,S25 fl: fll 

u ji ^ liJlSl Al oUiS^. Sjpt : L? c-it 0^ 

.^2J y>p 4paJ U 


10028. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Ismail 
bin Bahram Al Kufi menceritakan kepada kami, Al Asyja’i 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Suhail, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Seekor kalajengking 
menyengat seorang pria, sehingga pria tersebut tak bisa tidur 
pada malam harinya. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan 
kepada Rasulullah H, ‘Sungguh, ada seorang pria yang disengat 
kalajengking sehingga dia tak bisa tidur pada malam harinya’. 
Mendengar berita tersebut, beliau bersabda, ‘ Sungguh , jika dia 
membaca pada sore hari ; “Aku berlindung dengan kalimat- 
kalimat Allah yang sempurna dari keburukan sesuatu yang 
diciptakan-Nya, ” niscaya sengatan kalajengking itu takkan 
membahayakannya, hingga pagi hari. ” 183 


183 HR. Muslim (pembahasan: Dzikir dan doa, 2709). 


323 




Hilyatul Auliya 


Hanya Al Asyja’i seorang yang meriwayatkan hadits 
tersebut dari Ats-Tsauri. 


/f \£js. ♦ y<\ 

\juJS~ cjIJSLp' \sjJS~ c 

O* J* 

«S ^ 

3 4iii J_^-j JI 3 : jlS Ct'Ji iji jJ ^ ca-jI 

.1^ Sfl ailiJl 'M :jdij 4^ 


10029. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Hisyam 
bin Ammr menceritakan kepada kami, Syihab bin Khirasy 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, 
“Rasulullah bersabda, 'Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada 
siang hari ’” 184 

Hanya Syihab seorang yang meriwayatkan hadits tersebut 
dari Ats-Tsauri. 


184 Hadits tersebut merupakan dha ’if. 

HR. Ibnu Asakir dalam Tarikh Diimtsyq (VI/334) dan Ad-Dailami dalam Firdaus Al 
Akhbar (7697), namun di dalam sanadnya terdapat syihab bin Khirasy, seorang perawi 
yang jujur namun kadang keliru. Demikianlah yang dinyatakan dalam At-Taqrib 


324 



Hilyatul Auliya' 


i ^i *® x ^ o , , * > o \ I ^ “'j ^ k yw 

UjJl>- C/yJLv U_>Jj>- ~ ' * * V* 

5^5- y\ \ZjA?~ c^a**J' 0_jjl» ^3 C?. 

&jr J X 4 ^' tj > &*- ‘fW< o? ££ 

^ **/ ** 

io/ ji o^ ^'.o/i >0 s y, & o^h i C*" - » x 

C cM^ CdfcX ^ O* e5^J c ^j3^’ 

4^3 <#> Ai jjSi & «s&i J ^ ^ 

ci-j t i)l Jl £3 ly. 'cjj&ZA 01 :jti 

oif 015 ssc 3 jUJji 'i ^ ^ 

,a!it JAi: £ «ili'Oli'Olj <lS*U* 


10030. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Isa bin Harun Al Ijli menceritakan 
kepada kami, Abu Hajabah Ali bin Barham menceritakan 
kepada kami, Abdul Malik bin Abi Karimah menceritakan 
kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri dan Musa bin Ubaidah 
menperitakan kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi H, beliau bersabda, “ Sungguh, sebaik-baik 
mereka yang jujur adalah orang yang menyeru ke jalan Allah 
dan membuat hamba-hamba-Nya mencintai-Nya. Dan seburuk- 
buruk orang durhaka adalah yang banyak bersumpah, meskipun 
dia benar. Tapi jika dia berdusta, niscaya dia tidak akan masuk 
surga.” 


325 



Hilyatul Auliya ' 


Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tauri. Hanya Abdul Malik yang meriwayatkan hadits tersebut 
dari Sufyan Ats-Tsauri. 


y jj! ^ * * Y'S 

&JS. ^ ** m :VlS ^ 

jlIp ^ OUllll \£j±. c O&jS £3 

ci' c cJ^^ c &j3^ 

ijjil ^ :jOij dp Al Jb iil j_^j <ju : jli 

ciVpt JLA3 AJlLjj jl ^jl3 <*S^ 




/J o 


a* 


JfJ 


10031. Al Qadhi Abu Ahmad dan Abu Muhammad bin 
Hayyan menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin 
Yusuf menceritakan kepada kami, An-Nu’man bin Abdussalam 
menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia 
berkata, “Rasulullah bersabda, ‘ Siapa saja yang menemukan 
satu rakaat shalat Shubuh sebelum terbit matahari, berarti dia 
telah menemukan (shalat Shubuh). Dan barang siapa yang 


326 



___ Hilyatul Auliya' 

menemukan satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari 
terbenam, berarti dia telah menemukan (shalat Ashar)’.” 

Hanya An-Nu’man yang meriwayatkan hadits tersebut 
dari Ats-Tsauri. 


toigli j tdU- - \. . r\ 

c l> /t J ^ 

ji ^ odi dii- 

cij c er~*- p '^ 

-> w -s'' y 

<jj <1^ d'* jddj ■&£■ 2il <jd ^11 .y' 

% ^Ju % SjU*fc 


10032. Ahmad bin Al Qasim bin Ar-Rayyan 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ghalib bin Harb 
menceritakan kepada kami, Abu Hammam Ad-Dallal 
menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih, dari Al A’masy, dari 
Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi ||, beliau bersabda, 
“ Barang siapa yang tidur dengan tangan berbau amis, kemudian 
terjadi sesuatu pada dirinya, maka jangan salahkan selain diri 
sendiri.” 

Hadits tersebut merupakan hadits gharib dari hadits Ats- 
Tsauri. Hanya Abu Hammam yang meriwayatkan hadits 
tersebut darinya. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abdan 


327 




Hilyatul Auliya' ___ 

dari Muhammad bin Ghalib: Hadits tersebut diceritakan kepada 
kami oleh Abu Muhammad bin Hayyan, Abdan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada 
kami, dengan redaksi tersebut. 



Hilyatul Auliya' 


388. Syu’bah bin Al Hajjaj 


Syaikh Abu Nu’aim berkata: Diantara mereka adalah, 
seorang imam yang masyhur, seseorang yang banyak disebut 
dalam berbagai biografi. Dia hidup dalam keadaan sengsara, dan 
banyak beribadah. Dia meneliti berbagai kabar (dari Rasulullah !§•) 
dengan sangat ketat. Dia merupakan Amirul Mukminin dalam 
riwayat dan hadits, perhiasan para ahli hadits, baik ahli hadits yang 
terdahulu maupun ahli hadits masa kini. Perhatiannya lebih banyak 
dia arahkan dalam pentashihan atsar, dan dia membebaskan diri 
dari memikul berbagai dosa, seorang yang menetapkan (riwayat) 
dan yang suka memeriksa (penyakitnya), Abu Bistham Syu’bah bin 
Al Hajjaj. Dia adalah seseorang yang merangkul kefakiran dan 
amat percaya terhadap jaminan Allah ||. 

Ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu adalah merasa 
puas dengan rezeki yang sedikit dan menghiasi diri dengan sikap 
iffah. 


^ p. /i &S. -\• -rr 

olS- J, J&f *J1 Jjj- /f \2jJ- 

cJj U :JU p /t ^ 


329 







Hilyatul Auliya' 


J* iiLf tjir & & ai JJJ t Sii ^ 4! jiil 

s' 

.p- ujiL: 


10033. Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, Abu Bisyr Muhammad bin Ahmad bin Hammad 
menceritakan kepada kami, Amr bin Ali menceritakan kepada 
karru. Abu Bakar Al Bakrawi menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Aku tidak melihat seseorang yang lebih menghambakan 
din kepada Allah daripada Syu’bah, karena dia menyembah Allah 
hingga kulitnya mengering di atas tulangnya, dan diantara 
keduanya tidak terdapat daging.” 


J. c?. -w-rt 

OtSji JyL> cAlii - - 


. jt- u 


10034. Ibrahim bin Abdullah bin Ishaq menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishaq Ats-Tsaqafi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Manshur menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Hamzah bin Ziyad berkata: 


330 


Hilyatul Auliya' 


Aku mendengar Syu’bah berkata dengan gagap dan kulitnya 
mengering di atas tulangnya karena banyak ibadah, dia berkata, 
“Seandainya aku menceritakan suatu hadits kepada kalian dari 
seorang yang tsiqah, maka aku tidak akan menceritakannya 
kepada kalian dari tiga orang.” 


tpjLC** jAjSt \1jJS- — ^ * * V* 0 

oLci-i $ i&s- c j$i \2S*. 

di b\? ^ 

^}Sl ouli. 0153 cdp c# 'V iis' >JJI fji-i 

.dp i£J 


10035. Ahmad bin Ja’far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Ali bin 
Al Husain Al Hami Al Balkhi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Umar bin Harun berkata, “Syu’bah berpuasa selama satu 
tahun penuh yang mana kamu tidak melihatnya melakukan itu, 
sementara Sufyan Ats-Tsauri berpuasa tiga hari dalam setiap bulan 
dan kamu melihatnya melakukan itu.” 


dis- dsi aj- 5? -\. 

JOP rjlS i^\j $ is&- 

* 

<j di jli tcj cdl tl 


.01 




331 




Hilyatul Auliya ' 





O 

€- 


<_r!5 J~~! 


iJLS- :JjZj 


10036. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Rafi’ menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Outaibah berkata: Syu’bah kerap kali berkata tentang hadits 
kepada para ahK hadits, “Ketahuilah wahai kaum, bahwa setiap 
kalian mengalami kemajuan dalam hadits, maka kalian akan 
mengalami kemunduran dalam Al Qur'an.” 

Dia kerap kali memukul kepalanya dengan kedua 
tangannya sambil berkata, “Khaak busr Syu’bah." Maksudnya, 
“Tanah (debu) di atas kepala Syu’bah.” 


* 


* o '. 


4»i & c *1p j . rv 

‘c* $ ‘J j 

<ii vL^ i s» ^[1 Jfi3 cJlj U : jlS IjI 

' w ' ^ 

aS 4sf oisfc ^1 isS % jS 



332 


___ Hilyatul Auliya 

10037. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada 
kami, Ibnu Mani menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku 
mendengar Abu Qathan berkata, “Aku tidak melihat Syu’bah ruku 
sama sekali melainkan aku mengira bahwa dia telah lupa, dan 
tidak melihat dia duduk antara dua sujud melainkan aku mengira 
bahwa dia telah lupa.” 


&\ \2js- ^ - >. • r a 

o i'. o / /“ f t o i i * o' i'* f o 

cf- ^ ^ ^ C/ 

IjI d**#* i<JU 

y» Ajll \J> 

w ^ “*■ 

.13 A)l 


10038. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Ahmad bin Syabbuwaih menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku 
mendengar Abu Al Walid berkata: Aku mendengar Syu’bah 
berkata, “Jika aku telah memiliki gandum dan tumbuhan yang 
bernas, maka aku tidak peduli terhadap segala sesuatu dari 
(perhiasan) dunia yang telah meninggalkanku.” 


^ -r<\ 

Slji &JS- ^ ‘tsy4\ 


333 




Hilyatul Auliya' 


I Jlii Ug^ft cZIaJ* (^\j '. J15 jj! 

<* 

UI : JvS £Ui ; :iill ?lii cJjiil 

c4_^il 'Vt 52Uij ?dil <JiL- 

;0-i5 t di! 1^*5^ Old" AjujVi . ~. ? .A S? T « cAijjU Ijga^S 

JlJ tid 5L3 Vil /»IU.°..i (31 |3 



10039. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami. Abu Al Qasim Al Baghawi menceritakan kepada kami, 
Abbas bin Muhammad menceritakan kepada kami, Qurad Abu 
Nuh menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu’bah melihat 
pakaianku, lalu dia berkata, “Berapa harga pakaian yang telah 
kamu beli ini?” Lalu aku berkata, “Aku membelinya seharga 
delapan dirham.” Lantas dia berkata, “Celaka kamu! Apakah 
kamu tidak bertakwa kepada Allah? Kamu membeli pakaian 
dengan harga delapan dirham? Tidakkah kamu membeli pakaian 
yang harganya empat dirham, lalu kamu menyedekahkan empat 
dirham, dan itu lebih baik bagimu?” Aku pun berkata, “Wahai Abu 
Bistham, sesun gg uhnya kita ini bersama suatu kaum, yang mana 
kita memperelok diri kita untuk mereka.” Maka Syu’bah berkata, 
“Untuk apa kita memperelok diri kita untuk mereka?” 


334 



Hilyatul Auliya ' 


/f c^l^l £3 Ai£ - W * 1 * 

C-Ji-C** iJU tjL&j ,*j \juJS- 

^ ^ ^ ** x l/' 

01^ i? ci^ J J'j :J j% <■{£*' 'c). 

>^xl jrtfji ^ > tcj Oli' t(/ .i3i 5jt ^ &i 

.&S\ u *JJdi i& 

s* s - -• 

10040. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Abu Al Qasim Al Baghawi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Zuhair menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Yahya bin Ma’in berkata: Yahya bin Sa’id berkata 
kepadaku, “Syu’bah adalah termasuk orang yang paling lembut 
(hatinya), kerap kali dia berpapasan dengan orang yang meminta 
sesuatu padanya, lalu dia mengajak orang tersebut masuk ke 
dalam rumahnya, lalu dia memberikannya segala sesuatu yang 
dapat dia berikan.” 

lioJ l>- caiii *XIp \1jJS- * * t \ 

^ $ iii 

^ ** 

\^jSSt lxi5^ O^a 'JS' JjJLj C&J* cJLc’*' : Jll c jlip 


335 





Hilyatul Auliya 


C-Jlij c c 


'u 4 g^-4 - V$ 

. s l/Ol «j^Jr jLj <!>t ’^)y~ 


10041. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ali bin Sahi 
menceritakan kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Syu’bah berkata berkali-kali setiap dia 
duduk, “Seandainya aku tidak memiliki kebutuhan pada kalian 
maka aku tidak akan duduk bersama kalian.” Diantara 
kebutuhannya adalah meminta bantuan kepada mereka untuk 
tetangganya yang fakir. 


M & # \2js- —n • • i y 

yy** 

— ^ 

/ <_/ i4 1 y- J** $ '■ j^ 

% t S£i % i/t dJs' :Jli 

: j/u n/, diii ^ : J j/4 <£/ ^ i/j 

U : j/4 tP / f ‘4^> /"4 ‘/J 


10042. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: 


336 


_ Hilyatul Auliya' 

Aku mendengar Ibnu Amr Al Bahili berkata: Abu Bakar bin 
Khallad menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa’id, dia 
berkata: Aku pernah berada di tempat Syu’bah, lalu datanglah 
seorang peminta, namun tidak ada sesuatu yang dia miliki saat itu, 
maka dia berkata kepadaku, “Yahya, apakah kamu memiliki 
sesuatu?” Aku menjawab, “Ya.” 

Lalu aku memberikan sesuatu padanya, lantas dia 
memberikannya kepada peminta tersebut. Kemudian dia 
mengembalikan sesuatu itu kepadaku, maka aku berkata, “Wahai 
Abu Bistham, apa ini?” Lalu dia berkata, “Ambillah!” 


jli &JS- c^ip £3 ili tfis- -N •. t r 


x y. o ,o' i'**,* > 0 * ' 

«y 

d}S 14J3J Sii 4.15 olS' : ju to y /i 


10043. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abu Bisyr Muhammad bin Ahmad bin Hammad menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar Al A’yan menceritakan kepada kami, 
Ya’qub bin Syaibah menceritakan kepadaku, Yahya bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, Abu Qathan menceritakan kepada 
kami, dia berkata, “Warna pakaian Syu’bah seperti wama tanah 


337 






Hilyatul Auliya '- 

(debu). Dia banyak menunaikan shalat, banyak berpuasa dan dia 
seorang yang murah hati.” 


LljJL>- jj! \1jJS- — \ •> * i 1 


4^ 



10044. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Muhammad At-Tamimi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz 
bin Daud menceritakan kepada kami, dia berkata, “Jika Syu’bah 
menggaruk kulitnya maka bertebaranlah debu darinya.” 


ll‘is- t'jlp ’J isi l&U- 
S& ‘J jZ. £*jU- ’J ili 


dilis- isf :JlS 

jiSS t 4pi cSji^sJi ^ ouis SiS cJJ !;>> 

cii Jjj f cjUi-l lis iust s iilj SJ 


/ 



338 


_ Hilyatul Auliya' 

10045. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abu Bisyr Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abu Humaid Abdullah bin Muhammad Al Mishshishi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Hajjaj berkata, 
“Syu’bah menunggangi keledainya, lalu Sulaiman bin Al Mughirah 
menemuinya, lantas dia mengeluhkan permasalahannya, maka 
Syu’bah berkata padanya, ‘Demi Allah, aku tidak memiliki sesuatu 
kecuali keledai ini’. Lalu Syu’bah pun turun dari keledainya dan 
memberikan keledai tersebut kepada Sulaiman.” 


JuP c^ * * i "l 

«y ^ j- s ^ 

* ^ 

(c) ^ 


ut cJ^ :jlS ^ tffc- caS-t <J> aiii 

0U±- iUJ oIp iS" : Sjli 

4 U U SJ JUS ty <5 £ 

J* i4»Sj oU 

«• ^ 


339 





Hilyatul Auliya ' 


Uvllp ^iLUl U 4ij|j tj^lj.5 : Jli cjoUi 

tjOlS 2SC‘ Lfe» lili dlL' oli cfStt t 

.411- Sj <iji>r t<§ /ii: J1S3 di 


10046. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Ma’in menceritakan kepada kami, Syababah bin 
Sawwar menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Al 
Mughirah mendatangi Syubah, lalu berkata, “Wahai Abu Bistham.” 
(ha ) ■, 

Muhammad bin AH menceritakan kepada kami —dengan 
redaksinya—. Abu Bisyr Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abu Daud Ath-Thayalisi berkata: Aku pernah 
berada di tempat Syu bah, lalu datanglah Sulaiman bin Al 
Mughirah dalam keadaan menangis, maka Syu bah berkata 
padanya, “Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Sa’id?” 
Sulaiman menjawab, “Keledaiku telah mati, sehingga telah hilang 
shalat Jum’at dariku dan kebutuhan-kebutuhanku pun tidak 
terpenuhi.” Syu’bah berkata, “Dengan berapa dinar kamu 
mengambil keledai itu?” Sulaiman menjawab, “Dengan tiga dinar.” 
Syu’bah berkata, “Aku memiliki tiga dinar. Demi Allah, aku tidak 
memiliki selain tiga dinar ini. Wahai pemuda berikanlah dompet 
itu.” Ternyata di dalamnya terdapat tiga dinar, lalu Syu’bah 


340 



__ Hilyatul Auliya' 

memberikan tiga dinar itu kepada Sulaiman, dan dia berkata, 
“Belilah sebuah keledai dengannya, dan janganlah menangis.” 


1&\ £s> J < • iV 

«iSji» 65 ^ ^ 65 ^ 

OlS”* : cI IjI : Jl3 

•*/ / / 

■rps? cf- lsM 


10047. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku 
mendengar Abu An-Nadhr berkata, “Jika Syu’bah duduk di 
sampan, maka dia memberikan tempat duduknya untuk seluruh 
penumpangnya. ” 


y &\ jup i2 A*- • i a 

f ✓ o ^ ip jSIi . >f ^ , CS 

‘<J' tl/* u-O 3 ' ^ 

j^jt djlj U :<Jti 6? ^ 

461 > 1 ; ji>; V 'H < 6 : 


» ^ o - 

o* 



341 




Hilyatul Auliya' - 

10048. Ibrahim menceritakan kepada kami, Abduliah bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Abdurrahman bin 
Syabbuwaih menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan 
kepadaku, An-Nadhr bin Syumail menceritakan kepadaku, dia 
berkata, “Aku tidak melihat seorang yang lebih menyayangi orang 
miskin daripada Syu’bah. Jika dia melihat orang miskin, maka dia 
terus melihatnya hingga orang miskin itu hilang dari hadapannya.” 


\2js- -). * t <\ 

o .i'. o '1 I °' ' i 2 * 0 ^,1 

<y- ^ l u 3 - ^ 

/ ✓ »/ 

tll C&S ^ &JS- 

lijj flli J*- djlsi ^ i) 

.&■ :jli U rjoi ^ f 

■&ji c). O-^r' 




10049. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Abduliah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu 
Abdurrahman bin Syabbuwaih menceritakan kepadaku, Muslim bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Adapun Syu’bah, 
Jika ada seorang peminta yang berdiam di majelis, maka dia tidak 
akan berbicara sampai dia memberi sesuatu kepada si peminta 
tersebut. Pada suatu hari, seorang peminta pernah berdiri 
kemudian duduk kembali, lalu Syu’bah bertanya, “Ada apa 


342 


___ Hilyatul Auliya' 

dengannya?” Seseorang menjawab, “Abdurrahman bin Mahdi 
memberikan jaminan untuk memberinya satu dirham.” 


c5uip ^ DlJ^P £31 JjS- M 

4jLa/ 2J c4^r^C*»J C! Jll C A-J1 


10050. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Abdullah menceritakan kepada kami, Ibnu Syabbuwaih 
menceritakan kepadaku, Abdan bin Utsman menceritakan kepada 
kami dari ayahnya, dia berkata, “Kami menaksir keledai Syu’bah, 
pelananya, dan tali kekangnya berharga sepuluh dirham lebih.” 


JLP LjJ£. cJLsM £3 \ * * O \ 


i f . ^ ^ J# | } o/ I ^ > i yO . O'*. f | O ^ | 

\1jJS- c<dil JLP uj Ji>- c ^ 4\l! 

s* ^ 

I i ^ i ^ i “'j ^ o . ;J < ji o 

.4j CUlJ-*P C 


10051. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
AbduDah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syabbuwaih 
menceritakan kepada kami, Abdan menceritakan kepada kami 
dengan hadits tersebut. 


343 





Hilyatul Auliya' 


LjJl>- 4Aill JIp * * O Y 

: Jli jJ* i£- c^x-£* : Jli ct3l^«-!*4 ^ 

caIIjlJ c-Ac’*' 

ili-H AitkSlj cL^-^a 3 tliJl 

^ >s* 

.14^3 AJ d...^ lili JL£ jtfj o^lalil ^JLfli 


10052. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Muhammad bin Urwah berkata: Aku mendengar 
sahabat-sahabat kami berkata, “Al Mahdi memberi tiga puluh 
dirham untuk Syu’bah, namun Syu’bah membagikannya. Dan Al 
Mahdi memberikannya seribu ladang (sawah), lalu Syu’bah 
mendatangi Bashrah, namun dia tidak mendapati kebaikan untuk 
dirinya, hingga dia pun menin gg alkan ladang-ladang tersebut.” 


iJLC. J ykU J &£■ -\..or 

J j fe&i &S. j* J tffc- 
**✓ ^ — 

:Jjii uJjjU J Ojjj :Jl3 iXe^~ 

OlI'Lcl 5 * ^ :Jyb 

W o5!3 t). 


344 


___ Hilyatul Auliya' 

10053. Ahmad bin Ja’far bin Saim menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Ismail 
bin Abu Karimah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Yazid bin Harun berkata: Syu’bah pernah berkata, 
“Janganlah kamu menulis dari seorang yang fakir —padahal dia 
seorang yang fakir—, bahwa dia berada dalam tanggungjawab atas 
nafkah keluarga dari pihak istrinya dan keponakannya.” 


tfjs. cAl JUP ^ \1jJS- .o£ 

$ l <£ m \2 j6- c). 

b\t : ju c&ji^ ^ jS $\ c^\ J 

(j ju*\ ‘£*j* :J jAj 


10054. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ali menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Al Aswad menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Syu’bah merupakan 
Amirul Mukminin dalam hadits.” 


Ju* y. •oo 

p' 


345 



Hilyatul Auliya'. 


, o ^ ti ' I* 0 ' . ^ "rt - 0 i > 0 * tos 

jSij £C" J» 

ijlS :<3ui &i Jj]p 


10055. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad Al Baghawi menceritakan kepada 
kami, Al Fadhl bin Sahi menceritakan kepada kami, Ya’qub bin 
Ishaq menceritakan kepada kami, orang yang mendengar Ats- 
Tsauri menyebutkan tentang Syu’bah menceritakan kepadaku, dia 
berkata, “Dia (Syu’bah) adalah Amirul Mukminin kecil.” 


O’- c£~^ yS ^ • > o 'l 

AS2 ^ «££j» Ji 

— ✓ S S s 


* O 


Jli 


°< -I > . 

^ J 


tfi. Sn ciL. 


% o 


X f 


u 


'J “S 


\Ljs- 


10056. Abu Al Husain Isa bin Hamid bin Bisyr bin Isa Az- 
Zanji menceritakan kepada kami, kakekku menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Hassan menceritakan kepada kami, Syu’aib 
bin Harb menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Syu’bah berkata, “Aku mendatangi Amr bin Dinar sebanyak lima 


346 


.Hilyatul Auliya 


ratus kali. Aku juga tidak mendengar darinya kecuali seratus hadits, 
di setiap lima kali majelis satu hadits.” 

ulIU- cibt • • ©v 

UI :jli c(JL>«^-l 

U :&S jli oi o ^ 11 3 * 

y 

& 4\ i-23-l M ^ ^ Jij 05 

.CUiii & u ^ o 

* * S S * O' X* 


> p 


10057. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abu Qudamah berkata: Aku mendengar 
Abdurrahman bin Mahdi berkata: Syu’bah berkata, “Aku tidak 
mendengar sejumlah hadits kecuali aku berulang-ulang mendatangi 
orang yang menceritakannya lebih banyak daripada jumlah hadits 
yang aku dengar darinya.” 


&JS- J ll Jup J ^\'y\ &JS- -\ . • o A 
u! JL^ J iil oS oli- :jlS cjU^.1 J ili 
oli, : jli tJLJjjl /t : jlS c^lji 


347 



Hilyatul Auliya' 



i<, il&U- ^ m\j : JULs 




10058. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abdullah bin Sa’id Abu Qudamah berkata: Abu Al 
Walid menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku bertanya kepada 
Syu’bah tentang sebuah hadits, lalu dia menjawab, “Demi Allah, 
aku tidak akan menceritakannya padamu, karena aku tidak 
mendengarnya kecuali satu kali.” 


5uip J> UjIU- -) ..o<\ 

s 

olfp UjJL^- y\ 

jJ, J a'Jji 

x x *v ^ 

L f^ /y. wbjl ; JULs /jjl icJULs 

W - W X s ^ 

.JLdlllvl 

••v > ♦* v 


10059. Abdullah bin Muhammad bin Utsman Al Wasithi 
menceritakan kepada kami. Abu Ya’la menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abbad menceritakan kepada kami, Sufyan bin 
Uyainah menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku bertemu 
dengan Syu’bah di salah satu jalan Makkah, lalu aku bertanya, 
‘Mau kemana?’ Dia menjawab, ‘Aku ingin menemui Al Aswad bin 
Qais, untuk mendapatkan sebuah hadits’.” 


348 


. Hilyatul Auliya' 


cjlSSlI fji J> JUA- $ o>l -M . . n . 

— Z' ^ 

;Jli (,££JuJ+Q-\ LijJ j>- «—-»V-4->» jjI 

pj c3 :<J^aj caIIIp Jjl 

jt iJ^f :jll V^}\ J! :5J iiil cjqt jl> 

iiju-t. Hlli- lli ^ ^ ip'Sii 

.fUJl l $&£ 


10060. Ahmad bin Ja’far bin Ali Al Abbar menceritakan 
kepada kami. Abu Syihab Al Bajdani menceritakan kepada kami, 
Al Humaidi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Ibnu Uyainah berkata: Suatu hari, aku bertemu 
Syu’bah saat hujan yang tengah berada di atas keledai betinanya, 
lalu aku bertanya padanya, “Mau kemana?” Dia menjawab, “Aku 
ingin pergi kepada Al Aswad bin Qais, dia telah menceritakan 
kepada kami tahun ini dengan beberapa hadits yang mana aku 
berfikir untuk menghapainya pada tahun ini.” 


\£j±- 

(.aJ>\jS IjI c—: J\S c £y. 

iii Jli :J jk c&JLi^ cft' & 


349 






Hilyatul Auliya' 


«LllU tjlk*- ^ 4»t alp ^ 1(3^ jyT .s?pj)l 

y 

i'ij J* : jlls :iiii jj *»l i!p 

«Sf £ :iia c<|ljk o? SUj «|!& J 


'i»/ O 0 'j. O . \t - 1 

‘ oi ^ ^ • cM* 


10061. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abu Qudamah berkata: Aku mendengar 
Abdurraiiman bin Mahdi berkata: Syu’bah berkata: Aku berkata 
kepada Abu Ishaq, “Hadits Uqbah bin Amir, ‘Kami bergantian 
men gg embala (menjaga) unta’ dari siapa kamu mendengarnya?” 
Dia menjawab, “Dari Abdullah bin Atha.” Maka aku pun 
mendatangi Abdullah bin Atha, lalu aku berkata, “Dari siapa kamu 
mendengar hadits tersebut?” Dia menjawab, “Dari Ziyad bin 
Mikhraq.” Lantas aku mendatangi Ziyad bin Mikhraq, lalu aku 
berkata padanya, “Dari siapa kamu mendengar hadits tersebut?” 
Dia menjawab, “Dari Syahr bin Hausyab.” 


j- c?- ^ 

s — 

j c jidi j jJa \2j£- 


350 




- Hilyatul Auliya' 

^p J\ & $$rp\ l> ^ 

4*3'^ ^ : J^ ‘o? ^ ‘f^ap u? Al 

# / / 

& J> At j>j ji ^ cj,^ %j 

OuI«J 41* C^jjji C aJ^>- 4jL>«_vS>I tj^JLwj 4 _JLp 

j^Ip JJ^-S J? L>JJ 

/li £j :iiil .JS ^ {J& U Si &l 

«* * 

aI>-Ij (j cJ^lii cAl*i ^^igli :Jll 

^ *V *v 

iIh' ^ J'-** ^ ^ - J'-** ‘i^v' 

C^jlpl ^p iJ4 U jkjl :&S JUS caJi 6U 
djiJi- ,V :ju^l oli tft YjU^I J ,°i 

t jiLp «5 Al te Jjj~ : JUi ?^ji-i lisj 

“z' 

o I't ^ > o i I -* o^ ^ ''. > ?£< i^° -* 

— 4_^AP C ^UaP Ai)! wLIp «J?* * t - -1 ^ 3 c 4_*_AP 

<3sb: |UaP ^ Al :_J^; jtiS -^U- 

0>JS^I c Jjl °ij C4^JT *^ljl < - lO^» 


351 






Hilyatul Auliya 


jlz. :jlSS cooji-l p J iit &■ Jjki 

S 

i? 6? 

3S* “■'''' 

cLJtc^i caLjl^JI cJ^>-ji t^Uil 0^ ^ aL^uJIj 
JljH 4 f-^f <lr? :JLa3 cLX*^- AIP 

[£ ?vlooil li* 4? 

•ff 

iS-u; ji^ i>! 4 liii ji> si t i&i ju* it t!^s 
^ : jlll ccjljk 5? Slij cJLi »^Jl i4& 
dr! ^ ‘ 11$'i ^ ^$1-' 

5p 4 ?j^j a ! 51 4^^ ^3 j4i JSt. :Jiii 

**/ ^ •*/ 

I i X oU*'' f I “ (jj o < li'I’* l'' » ■i'*'* 

Ijjb Jp IcJb Yj^ uJLs c^*I p ^j> 

^ jl iilj : 5 ^i jlS :p- J >J JlS .^.jJ-I 
JjjI iit j* lli J 
4 ^t ^ JUJ ^t ^ ‘Jl <1^1 OlT 

X **X — ** 

JL>- :JllS ^ JjpLiJ c^j^- 1 l*x£ ojStil 


352 


. Hilyatul Auliya' 


:« s® fcjtss ^ cjiiui # 

■j 


oSCLdi 55 Hi. 


10062. Muhammad bin Ali bin Salm Al Uqaili 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Al Mutsanna 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa’id menceritakan 
kepada kami, Nashr bin Hammad Al Bajali, dia berkata: Syu’bah 
mendengar sebuah hadits dariku yang aku ceritakan dari Israil, dari 
Abu Ishaq, dari Abdullah bin Atha, dari Uqbah bin Amir, dia 
berkata: Kami saling bergantian menggembala (menjaga) unta, lalu 
aku berwudhu, kemudian aku mendatangi Rasulullah |§- sementara 
para sahabatnya berada di sekelilingnya, lalu aku mendekati beliau, 
dan aku mendengar beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
berwudhu, kemudian masuk ke dalam masjid, lalu menunaikan 
shalat dua rakaat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang 
terdahulu. ” Maka aku berkata, u Bakh, bakh (bagus; kata pujian).” 
Lalu dia menyebutkan kelanjutan haditsnya. 

Dia (Nashr bin Hammad Al Bajali) berkata: Maka Syu’bah 
pun menamparku, sehingga aku menyingkir kepada suatu tempat 
untuk menangis. Kemudian Syu’bah berkata, “Kenapa dia 
menangis?” Lantas Ibnu Idris berkata padanya, “Sesungguhnya 
kamu telah berbuat buruk padanya.” Syu’bah berkata, “Lihatlah 
apa yang telah dia ceritakan dari Israil, dari Abu Ishaq. Aku 
bertanya kepada Abu Ishaq, ‘Siapa yang menceritakan hadits ini 
kepadamu?’ Dia menjawab, ‘Abdullah bin Atha menceritakan 
kepadaku dari Uqbah’. Lalu aku berkata, ‘Abdullah bin Atha 
mendengar dari Uqbah sementara Mis’ar masih ada?’ Mis’ar 
berkata, ‘Abdullah bin Atha berada di Makkah’. Lalu aku pun 


353 






Hilyatul Auliya ' -—____ 

mendatanginya di Makkah, aku kesana tidak dengan tujuan naik 
haji, akan tetapi aku kesana untuk sebuah hadits. Lalu aku 
bertanya kepada Abdullah bin Atha' berkenaan hadits tersebut. 
Dia berkata, ‘Saad bin Ibrahim menceritakan kepadaku’. Lalu 
Malik bin Anas berkata, ‘Saad berada di Madinah, dan dia tidak 
menunaikan ibadah haji pada tahun ini.’ Maka aku pun 
mendatanginya ke Madinah, lalu aku bertanya berkaitan hadits 
tersebut kepada Saad. Dia menjawab, ‘Hadits yang ada padamu 
adalah hadits yang diceritakan oleh Ziyad bin Mikhraq kepadaku’. 
Lalu aku berkata, ‘Hadits macam apa ini? Ketika dia diriwayatkan 
di Kufah, ternyata dia diriwayatkan oleh orang Makkah, ternyata 
dia diriwayatkan orang Madinah, dan ternyata dia diriwayatkan 
oleh orang Bashrah’.Lalu aku pun mendatangi Bashrah, aku 
bertanya kepada Ziyad bin Mikhraq, lantas dia menjawab, ‘Hadits 
tersebut bukanlah bagian dari kategorimu’. Laki aku berkata, 
‘Kamu harus mengabarkanku berkaitan hadits tersebut’. Dia 
berkata, ‘Syahr bin Hausyab menceritakan kepadaku, dari Abu 
Raihanah, dari Uqbah bin Amir’. Ketika dia menyebut nama 
Syahr, aku berkata, ‘Binasakan hadits ini’.” 

Nashr bin Hammad berkata: Syu’bah berkata, “Demi Allah, 
jika hadits ini shahih untukku dari Rasulullah f||, maka dia lebih 
aku sukai daripada keluargaku, hartaku dan dari seluruh manusia.” 

Lalu aku memaparkan cerita ini kepada kepada Mutsanna 
bin Muadz, dan dia berkata: Bisyr bin Mufadhdhal menceritakan 
kepadaku, dari Syu’bah bin Al Hajjaj, dengan kisah ini. Dan dia 
menambahkan di dalamnya (yaitu dalam sanadnya): Muhammad 
bin Al Munkadir. 


354 


.Hilyatul Auliya' 


o .«-i i 


j, ^ &\ j?! isi*. -\ — nr 


SjIS £1^- c^U^LP juM i3j^- cjl^ai jg% 
5T jj £-*$* 'J^ 

y 

^ c ji* ( ‘(^J^)3 (^*“) *tg cT^ 


, O 

* 


10063. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al 
Qashshar menceritakan kepada kami, Ahmad bin Isham 
menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Syu’bah bin Al Hajjaj 
berkata, “Setiap hadits yang di dalamnya tidak terdapat, 
‘menceritakan kepada kami’ dan ‘mengabarkan kepada kami’ 
maka dia seperti cuka dan sayuran. ” 

jZ aj pl Jvii ^ > • "1 £ 


&S& iJLP : JlS ojlj /t l&S- c5l>t jjjf J 

** / ' ^ Z' 

c 54-* (i^) j 4^^ <3 'H 




355 





Hilyatul Auliya ' 


o x 




10064. Nashr bin Abu Nashr Ath-Thusi menceritakan 
kepada kami, Abu Ali bin Said Al Harrani menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yahya bin Katsir Al Harrani menceritakan 
kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Syu’bah berkata, “Apabila dalam sebuah hadits 
disebutkan ‘Diceritakan kepadaku’ dan ‘Aku telah mendengar’ 
maka dia (derajatnya seperti) satu majelis dengan sebuah majelis. 
Jika di dalamnya tidak terdapat ‘Aku telah mendengar’ dan 
‘Mengabarkan kepadaku’ maka dia seperti cuka dan sayuran.” 




l<4)1 & $ ^£1 hJ-ii- -\ • .v> 


<J4^ ■}. ^ «Fjr-Jl C?- 

t?- ^ 1 

aJ ^41 5^ : Sjk && 


•d%5 c 5^ ‘5^* 


10065. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq As-Sarraj menceritakan kepada kami, Al 
Fadhl bin Sahi dan Abbas menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Abdurrahman bin Ghazwan Abu Nuh menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Syu’bah berkata, 


356 


_ Hilyatul Auliya' 

“Setiap perkataan yang di dalamnya tidak terdapat, ‘Aku telah 
mendengar’ maka dia seperti cuka dan sayuran.” 




a! :j Iji 5? iif cjiiit i? 

•• 

cOlialil (1^ i-***' 

% oalp ^ &<$ &J? Ui ^ 5^ 
.pj J G £Js"u jsM i^u-t 


10066. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muadz bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Ali Al Madini berkata: Aku mendengar Yahya bin 
Said Al Qaththan berkata-. Aku senantiasa menemani Syu’bah 
selama dua puluh tahun, dan aku tidak pulang dari tempatnya 
kecuali dengan membawa tiga belas hadits, dan itu jumlah hadits 
yang paling banyak yang aku dengar darinya pada setiap harinya. 


< , < O" 

c 


*s° f .'fc* 


^ jtu&T \1 jJS- — \ * * IV 


i*. f I.:, o \'°A >0 *•* 

•v */ # / 

Jl iUr : jvl lidi. ^ ilS- cOlip 

: JU hj ijJ-p i.Ci' 

^ ^ ^ • i*’*-' ^ “ 


357 



p 


Hilyatul Auliya'. 


- SjuJ H °J\ - ? j£ jlli :jli : jll 

L' 5533 t -jl > &i- oS :jlS c-iaS 31 S lili 

.<Op Si^f d\ C^Ip 


3>XmO 


10067. Ahmad bin Ja’far bin Hamdan menceritakan 
kepada kami, AbduDah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku, Affan menceritakan 
kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Syu’bah mendatangi Humaid, lalu dia bertanya 
padanya tentang sebuah hadits, maka dia pun menceritakan 
sebuah hadits kepadanya, dan Syu’bah berkata, “Apakah kamu 
telah mendengarnya?” Dia menjawab, “Aku mengiranya.” Lalu 
Syu’bah berkata padanya dengan demikian —maksudnya, ‘Aku 
tidak mau seperti itu’—, lalu ketika dia berdiri dan pergi, dia 
berkata, “Aku telah mendengarnya dari Anas, tetapi dia 
menekanku (bersikap ketat padaku), lalu aku pun suka untuk 
menekannya.” 


J, Jiz? $ — \ . • T A 

’Jt cjlfSll ^ i?4 \2jJ- 

JjJj cuAp - 

0 -"'i- S! 11 x 0 4 "o'! - i, 1 #= 

^ ^ <y. cgr* ^ 


358 


.Hilyatul Auliya' 


Jlii cAlAJt]S $\jj ^ O-~0 01^" AjI ^\]a3-\ 

isr) l/\ f oi ssju* ojfUJt j 

• _/*P (_s^ '-r’ 4^4 CIt* 


10068. Ahmad bin Ja’far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ismail Al Wasithi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Yazid bin Harun berkata: Suatu hari 
Syu’bah menceritakan hadits yang diriwayatkan dari Syarqi bin 
Qathami, dari Umar bin Al Khaththab bahwa dia pernah 
bermalam di belakang Aqabah, lalu Syu’bah berkata, “Keledaiku 
dan sungai-sungaiku yang ada pada orang-orang miskin adalah 
sedekah jika aku tidak melihat Syarqi berdusta atas Umar bin Al 
Khaththab.” 


Ca-LC** X?*-! \SjJS- — \ » * ^ 

s' 

j >^\ &S*. < j&l j* j tffc- 
j tiS 'g :Jv5 t *xJl J 

* V y ^ 

:Jl3 lot U jjf :aJ cjil 

.(dojdp 


359 



Hilyatul Auliya '- 

10069. Ahmad bin Ja’far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Sa’id menceritakan kepada kami, Khadhir bin Al Yasa’ 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu’bah terlihat 
mengenakan cadar pada hari yang amat panas, lalu ada yang 
berkata padanya, “Wahai Abu Bistham, mau kemana kamu?” 
Syu’bah menjawab, “Aku ingin melabrak seseorang yang telah 
berdusta terhadap Rasulullah f^-.” 


j/i l5j£. 

: ju cIjJj J? ^ cy>- ^ ouli- 

•v ^ T x 

di o? ^ Ji 6?' 

/ # "/z’ ^ / 

didp iliLfcl 3I4 :a 5 ilii ciljiSi til» 

f :$&• jli &!& :<3li <^1 -&• 

3! L - : J <3& <i$ & tirfJ 

«• z' ^ Z’ «*x t*/ 

^ liliS ^ oj& 

10070. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Ibnu Kasib 


360 




_ Hilyatul Auliya' 

menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan 
kepada kami dari Hammad bin Yazid, dia berkata: Syu’bah bin Al 
Hajjaj menemuiku dengan membawa sepotong tanah liat, lalu aku 
berkata, “Wahai Abu Bistham, mau kemana kamu?” Dia berkata, 
“Aku ingin mendatangi Abban bin Abu Ayyasy, untuk 
memanggilnya mendatangi sang hakim, karena dia telah 
berdusta.” Maka aku berkata padanya, “Aku takut Abdul Qais 
berbuat buruk pada dirimu.” Aku berbicara dengannya, lalu dia 
pun pergi. 

Hammad berkata: Setelah itu Syu’bah menemuiku, lalu dia 
berkata padaku, “Wahai Abu Ismail, aku pun berpikir seperti itu, 
namun aku tidak dapat diam.” 


tet \£jj- <, Jkdi $ idJ- \2 js- -s .. v \ 


$ tjj tiis. \ >j CH Al & CH 




:Jli &£. 

^ / - 

<jJ (jj OIjI (j luiS^ 

“s y y 

4jU ijlll c4jlp olUtC-j c^lip 

^ / s? 

d : SlS- JU :jli aJ Of ii 

Jl b| c(3 <3 


54 :JtSS cS&rU V?T 15 :jl5& 


361 



Hilyatul Auliya' 


U y\ :£Jjj c5V?T Jp ^S\ b 

.^SuS c^i V C^f H : jus ?Jlp aJ 01 


10071. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abdullah bin Zahr Al Muqri menceritakan 
kepada kami, Zakariya bin Abban Al Wasithi menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Qa’nab menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Hammad bin Zaid berkata: Syu’bah berbicara 
kepada kami tentang (keburukan) Abban bin Abu Ayyasy dan kami 
memintanya untuk berhenti melakukan itu, namun dia tetap 
berkata, “Sesungguhnya dia, sesungguhnya dia.” Maka kami pun 
berkata, “Kami ingin kamu menahan diri berbicara tentang 
dirinya.” Dia berkata, “Baiklah.” 


Hammad berkata: Ketika aku berada dalam rumah saat 
hujan, ternyata Syu’bah menceburkan dirinya ke dalam air —kami 
mendengar ceburannya—, lalu dia memanggilku, “Wahai Abu 
Ismail.” Maka aku pun menjawabnya. Lalu dia berkata, “Aku ini 
akan pergi melabrak Abban.” Aku pun berkata, “Bukankah kamu 
telah menjamin pada kami untuk menahan diri dari berbuat itu?” 
Maka dia menjawab, “Aku tidak sabar, aku tidak sabar.” Lalu dia 
pun berlalu. 



IjjJliL 





l '** 6 


UJS -^ * * VY 





362 


.Hilyatul Auliya' 


Jjj\ J|\JLa ^U °^J \jl \j ^Ji\ (J,j. C-Ai3 C4J^ 

dis Uf Jlp ot 

. 31I1U £u*- (s% :&Mi 


10072. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Abu Arubah menceritakan kepada kami, Hilal bin Al Ala' 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Hammad bin Zaid berkata: Aku 
melihat Syu’bah berjalan terburu-buru dengan menggenggam 
lumpur di tangannya, lalu aku berkata, “Hendak kemana wahai 
Abu Bistham?” Dia pun menjawab, “Aku ingin melabrak 
seseorang, karena dia telah menceritakan sebuah hadits demikian 
dan demikian.” Aku berkata, “Kepadaku Ayyub menceritakan.” 
Maka dia melemparkan lumpur tersebut, lalu pergi. 


/f \23j- y jdJ- >vr 

a 0 > 0 'A » 

<i’ a*' u* u* 

*•/ / ^ 

(J,! icJLld d-olj ljl5 

Jp CfjJ&'l d\ Juj! : J\J l$t 15 


363 



Hilyatul Auliya' - 

10073. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Abu Bisyr Muhammad bin Ahmad bin Hammad 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Barrah menceritakan kepada 
kami, Al Juddi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
melihat Syu’bah berjalan bergegas-gegas, maka aku berkata, “Mau 
kemana wahai Abu Bistham?” Dia menjawab, “Aku ingin 
melabrak Ja’far bin Az-Zubair, karena dia telah berdusta atas 
Rasulullah fH.” 


c<uj! jIp ^ \2jS- — N * * V1 

$ j£p \ji 'Lkr* : Jl3 j 

c cj ^ :J yj 

s 

/f -i&J jIp cJ^'i ot j 54 s VsJ cin15 

,U£> lUS" 


10074. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abu Qudamah Ubaidullah bin Sa’id berkata: Aku 
mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata: Aku berjalan 
bersama Syu’bah dengan seorang lelaki —yang menceritakan 
sebuah hadits—, lalu Syu’bah berkata, “Dia telah berdusta. Demi 
Allah, seandainya tidak ada larangan untukku berdiam dari hal itu, 


364 



Hilyatul Auliya' 


maka aku akan diam.” —atau dia mengucapkan kalimat yang 
semakna dengan itu—. 


C4)>l jlp £3 - \ -vo 

ti.' ^ •&£- 

i ji 

*. * O t is < M' s* \ 

:Jjij cjjjU Ajjj :J^j 

.Oli'i jpcsp t ot o/i aV : j>: 


10075. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Al Hasan bin Abu Ar-Rabi’ berkata: Aku 
mendengar Yazid bin Harun berkata: Aku mendengar Syu’bah 
berkata, “Berzina lebih aku sukai daripada aku meriwayatkan 
sebuah hadits dari Abban.” 


c^Ip £3 iii \Zjs- -w *vn 


c jJ ^ \15 jS- l 'SjA j> 

*• **✓ 

? t'? .d,»4 "i.c .'t,* *<» , o. a 

3j1 jy JU :Jvj c<-v~ ry s-**-* 

.& <5^ JU : j/t o'i ^ 


10076. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Abu Ar-Raja' Al Mishshishi menceritakan kepada kami, 


365 



Hilyatul Auliya '- 

Syu’aib bin Harb menceritakan kepada kami, dia berkata: Syubah 
berkata, “Berzina lebih aku sukai daripada aku berkata, ‘Si fulan 
telah berkata’ padahal aku tidak mendengar darinya.” 


^ c?. & ^ -'••w 

X m * J&fl a* 6? fa## cjj l 


> O 


5-UjlJl < J-* O S/ (Jli LytS' 

JU : jjjt 01 Ija Jji 4->»t lyi $ 

lit JlS jlS c^l 

4 j> ^ J 


10077. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya Az-Zakki dan 
Ibrahim bin Abdul Ala menceritakan kepada kami, kedua berkata: 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Ad-Darimi berkata: Aku mendengar Bisyr bin 
Amr dan Wahab berkata: Syu’bah berkata, “Jatuh dari langit atau 
dari atas gedung lebih aku sukai daripada aku berkata, ‘Al Hakam 
mengatakan sesuatu’ padahal aku tidak mendengar darinya.” 

Bisyr berkata: Syu’bah berkata, “Aku dalam hal ini orang 
yang sangat panas.” 


366 


Hilyatul Auliya' 


&IU- M & £3 ^£1 -VA 

cJt^ : JI 3 o? l 5^ j5 

i?t &S cJA-j & bit- djk 4 

* 

. a < S^S' j ^ aIjaJ^ :J\jj 


> 


10078. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ali bin Muslim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Daud berkata: Syu’bah pemah menceritakan tentang seorang 
lelaki, lalu menjelaskan keadaanya, dan dia berkata, “Aku akan 
melemparkannya dari leherku dan menjadikannya berada di leher 
kalian.” 


[lili. 4' ^ S. * «v** 

Jlj5 H -Jjk : jli ^ Ali 

Jk f u a 


10079. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Syu’bah berkata, “Seseorang masih berada dalam 
kelonggaran (keluasan) dari agamanya selama dia tidak mencari 
sanad.” 


367 



Hilyatul Auliya 


&JS- M jl!p $ ^£1 l 2 jU- *A* 
i(Jjij 4 4^«l jl 5 tJl c*^ 1 i^JlS jlX-^- 

°i jlS :J^ 5 j ji. j£-p\ 

jll 1 0SI3 jlS JlS IJla (j VI ^aISI 


cJup caIIp laSjj jjJ-cJS 

.C-jJ^I ^JlP *X~wjLj jl cV 


JlS JU- li.*^- Jgrj ^ ^ 


. IJb>-lj \JjJJ>- VI C4JL^® AZjdZ* ’. 43^3 jJJ 


10080. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abu Qudamah berkata: Aku mendengar 
Abdurrahman bin Mahdi berkata: Syu’bah berkata, “Aku tidak 
mencari muka kecuali dalam hadits ini.” 

Syu’bah berkata: Qatadah berkata: Anas berkata, 
“Luruskanlah barisan-barisan kalian, dan janganlah bimbang, aku 
telah mendengar atau tidak, aku tidak suka bagusnya hadits itu 
rusak atas diriku.” 


368 


_ Hilyatul Auliya' 

Syu’bah berkata, “Aku tidak mendengar sebuah hadits dari 
seorang lelaki hingga dia berkata kepada orang yang diatasnya: 
Aku mendengar darinya melainkan satu hadits.” 


Cjb J ju&r ^ ISA 

tjJLfc juM dis- ^ 52 ju?4 £‘IU- 

J ..J Oli"jjt ji- tfcui HIjU- 

. jtjl ii*j <3 ‘ 

*v ^ 


10081. Ahmad bin Ja’far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Khalid menceritakan kepada kami, Syababah menceritakan 
kepada kami dari Syu’bah bahwa dia mencela Al Khashib bin 
Jahdar, dia berkata, “Aku melihatnya di kamar mandi tanpa 
sarung.” 


A£f l £ U - c Jku $ iJA &JS- - \ * * AY 

/t i? jty & ^ & X 

' \ s S •• 

oli' : j jii j! tp 

6i>u 15 Juj 52 6i>u jl; t&i 

. C-J Jui-I < cApLC- (3 


t 


369 



Hilyatul Auliya '- 

10082. Ahmad bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Abdurrahman 
bin Hazim Abu Muhammad Al Balkhi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Makki bin Ibrahim berkata: Syu’bah 
pernah mendatangi Imran bin Judair, lalu berkata, “Kesini wahai 
Imran, marilah kita berghibah di jalan Allah sesaat dengan 
menyebutkan kejelekan-kejelekan ahli hadits.” 


^.. Ar 

UIjlS- Ja y\ JlJ- ^ 

^ * 

iJi : jl3 jA*^r JJ 

6i &lj :Ijfr J ^ cJfi i 

s' X **/< ' 

.iiS-S tOtjJi j 0154 


10083. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad Al Baghawi menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar Al A’yan menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ja’far Al Madayini menceritakan kepada kami dari 
Warqa, dia berkata: Aku berkata kepada Syu’bah, “Mengapa 
kamu meninggalkan hadits Abu Az-Zubair?” Dia berkata, “Aku 
pernah melihatnya menimbang sesuatu dengan sebuah timbangan, 
lalu dia memberatkan (melebihi) yang lainnya dalam timbangan, 
maka aku pun meninggalkan (riwayat)nya.” 


370 


Hilyatul Auliya' 


iil dls- c'lp ^ —> . . A t 

‘(►rftj?! lllli- cjJjdl c}- lf- 

f 'j> 4jjIjL£J cJLs ijli \joJS- CijiS jjI 

/ ^ 

: ja YdJlji- ^ :5J olil -iSjjtf- /ij- Sji 

?&i 13 iljij ^ ci-^l c5^ «Jii- 


10084. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku pemah berkata kepada Muawiyah bin Qurrah 
yang mana dia telah menyebutkan sebuah hadits, “Siapa yang 
menceritakan hadits tersebut padamu?” Dia berkata, “Si Fulan 
yang telah menceritakannya kepadaku, apakah kamu telah merasa 
lega dari ketidaktahuanmu itu wahai Syu’bah?” 


ff x j ii£ -)* .A* 


jj) ujo ^ <y. 





371 






Hilyatul Auliya'. 


4CUj^L>-I 4j*JjI Cii\ji 

.J jl5 p- :jl5 ULJil U 


10085. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Abu Arubah menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami. Mahbub bin Abdul Jabbar 
menceritakan kepada kami dari Isa bin Yunus, dia berkata: 
Syu’bah pernah berkata padaku, “Kakekmu tidak mendengar dari 
Al Harits kecuali empat hadits.” Aku pun berkata padanya, “Siapa 
yang memberitahumu?” Syu’bah menjawab, “Dia yang 
mengatakannya padaku.” 


/\ ^ &JS- ..Al 

c C LljJL>“ C 

^ i oi ( 3 ^ 3 ^ ’ 3 ^ 

. JjI Jli 




o •• 
A-wJ 


10086. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Abu Arubah menceritakan kepada kami. Bundar 
menceritakan kepada kami, Umayyah bin Khalid menceritakan 
kepada kami dari Syu’bah, dia berkata: Seseorang berkata kepada 
Abu Ishaq, “Sesungguhnya Syu’bah mengatakan bahwa kamu 
belum mendengar riwayat apapun dari Alqamah.” Abu Ishaq 
menjawab, “Dia benar.” 


372 


Hilyatul Auliya' 


— ^ » * AV 

c-A-jcCj <0^1 J-*P C~~*- C* !<JlS C(3^=-^ 

Jll :J>«j c). ^ 

•u^^“ Jj( 3 tij dr? jj' £-^4 ^ 


10087. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abdullah bin Sa’id berkata: Aku mendengar 
Abdurrahman bin Mahdi berkta: Syu’bah berkata, “Abu Ishaq tidak 
mendengar dari Abu Wa'il kecuali dua hadits.” 


\ 15 jS- cil Jup £3 ^Vy\ \£j±- ~ \ * * AA 

cJtli ^ Al Jup JjS- j? ili 

es* jij*- u~i;H <y- 

JUiVl y fjlil J cjj :3lS ^U- 

. jU-jil J jjaJlt : JlS lii oaij 


10088. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad menceritakan kepadaku, Khalid bin Khidasy 
menceritakan kepada kami, Idris keponakan Jarir bin Hazim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku melihat Syu’bah 


373 




Hilyatul Auliya' - 

dalam tidur, lalu aku berkata, “Amalan apa yang kamu anggap 
berat untukmu?” Dia berkata, “Merasa puas (cukup) terhadap para 
periwayat (hadits).” 


ii2 \ 2 j £. cJLiSa ^ \£ j £. * a <\ 

cijl3 cJjUJO 

JLO :J^aj t o tip 

o* e J) 4 ^-' J' ^ !)V :< 3 is 

. 01 


10089. Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Muhammad bin Manshur berkata: Aku 
mendengar Affan berkata: Seseorang pernah bertanya kepada 
Syu’bah tentang sebuah huruf, lalu Syu’bah menjawab, “Jatuh dari 
langit ke bumi lebih aku sukai daripada aku berbuat tadlis.” 


C J&U J Jlii £5 4*1 JLP ^ . <\ * 

rUi-t ^ ii' ^ /f £jJ- 

: j\J c^ IaL*- c^ 


374 


Hilyatul Auliya' 


cX>-\ j! jjj ^y, 

X X 

.iiiiJ ^jp "g 


10090. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, Abu Ja’far Al Akhram menceritakan kepada kami, 
Ubaidillah bin Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, 
Al Minhal bin Bahr menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Syu’bah berkata, “Kebanyakan riwayat diriwayatkan 
dari mereka, yaitu Ibnu Auf, Al Aswad bin Syaiban dan Sulaiman 
bin Al Mughirah. Seandainya aku mampu mengambil riwayat- 
riwayat dari Ibnu Auf setiap hari menggunakan unta, maka pasti 
akan aku lakukan.” 


\2js- ^ ^ 

<y s*** y. 

:jl3 

I (.Oy&J CUa-C" 

XXX 

c/i & y ^ ^ u*!5 


375 



Hilyatul Auliya' 


10091. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ya’qub Al Khathib menceritakan kepada 
kami, Ma’mar bin Ibrahim bin Ar-Rabi’ bin Al Musayyab 
menceritakan kepada kami, Al Minhal bin Bahr menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Syu’bah berkata, 
“Lihatlah dari siapa kalian menulis (hadits). Tulislah (hadits) dari 
Qurrah bin Khalid, Sulaiman bin Al Mughirah, Al Aswad bin 
Syaiban, dan Ibnu Aun. Dan aku ingin mengambil riwayat-riwayat 
Ibnu Aun setiap hari meng g unakan unta.” 


:JU c 

\ts± \a aIp jli 

y 

^ ili & 4JL; fo iy. jijji 



10092. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ya’qub bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin 
Mahdi berkata: Aku mendengar Syu’bah berkata, “Dulu seseorang 
meninggal dan belum pernah mencari sedikit pun dari ini, maka 
aku ingin sepertinya.” Maksudnya adalah hadits. 


376 


.Hilyatul Auliya' 


\£jJ- cll jip ^ frJ&l - \ . . <\r 

tJjj ^3 ad?- c_Lr“ :Jli t(JUU4 jj -UJi 
&& b£i oi Vj cfi-li- J yj&i ^ Jl/t U 

£±J| jt; 5lf c4-,aib liii ou 

iUL; \'jJ> u-^ji .aIp 


10093. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Hammad bin Zaid berkata, “Aku tidak peduli 
kepada orang yang menyelisihiku dalam sebuah hadits kecuali jika 
dia adalah Syu’bah, karena dia pemerhati (pakar) hadits, dia 
mendatangi seorang syaikh agar dia mengulangi (riwayat) 
untuknya.” Atau perkataan yang semakna dengan ini. 


c c). ■}. ^ -\"U 

£5 ili tfk- cAl ^ 

u! cJl :Jyb oii- : Jll 

jfi bl ojjidl ^3 5Uli. 51" : t 


377 



Hilyatul Auliya 


^5*3 lil <.aIjlJj £)\Sjj 4(^uJi>s-Lil jlICj :Jli 


* a 


.*gS3l : jll 


10094. Ibrahim bin Muhammd bin Yahya dan Ibrahim bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Ishaq Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Ad-Darimi berkata: Aku mendengar Abu 
An-Nadhr berkata: Jika Sulaiman bin Al Mughirah menyebut 
Syu’bah, maka dia berkata, “Dia adalah tuannya para ahli hadits.” 
Sementara Syu’bah jika menyebut Sulaiman, maka dia berkata, 
“Dia adalah tuannya (pemimpinnya) para pembaca (Al Qur'an).” 




jUip d>) C/ 

'h?** <!f- <Jz^ cISj-CmJ : jlS 

'JL; ^rjj &2& jup cOlkll 

:ju v £ :£iis jiais cc,^ 

(j ^>1^23 


10095. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Abi Ashim menceritakan kepada kami, Utsman bin 
Thalut menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Musaddad berkata: Aku mendengar Yahya bin Sa’id Al Qaththan 


378 


_ Hilyatul Auliya' 

berkata: Aku pernah berada di tempat Syu’bah, lalu datang 
seorang lelaki menanyainya tentang sebuah hadits, namun Syu’bah 
enggan menceritakannya. Maka aku pun bertanya, “Mengapa 
kamu tidak menceritakan hadits tersebut padanya?” Syu’bah 
menjawab, “Mereka adalah para pendongeng, mereka suka 
menambah-nambah dalam hadits (perkataan).” 


O-' I 


jup -\.. 'n 

JlS :<Jls cJiiLJl wilSi <5)1 


o f o ^ | ; / -i? oji 




10096. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad bin Al Baghawi menceritakan 
kepada kami, Amr An-Naqid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Uyainah berkata, “Syu’bah menyukai seperti ini — 
maksudnya menyukai, ‘mengabarkan kepadaku’— ‘dia berkata: dia 
mengabarkan kepadaku’.” 


jup \Zjs- - \ * . <\v 

J\ $ £5 ili cJil^ ^ 

*/ / 

Vfol 1,* C. sO \ 0 s f 1 ^ ^ 1 ^ fc ^ 

I JIS C^l vJLitob?- 

j 5ut Jp iib u ^li! ^ td-i 


379 




Hilyatul Auliya' - 

10097. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Abu 
Rizmah menceritakan kepada kami, Abdan menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Syu’bah, dia berkata, 
“Seandainya aku tidak merasa malu kepada orang-orang, maka 
aku tidak akan menyalati Aban bin Ayyasy.” 


J’- <1/- 

&JS. cil! & & ^ 1^13 

c}> 

«IjSJI cili cjl& 

(S' tljjj : jl£» ^1P ;jdt f (ilJi ju=. Js- 
toSVil ijJLS- (p\ 5 U' UI iis' 
Ji- oii^J (Oli.JU- ^1 p 

,U4i/i 


✓ 4 


10098. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya dan Ibrahim bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Ishaq Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Ahmad bin Sa’id Ad-Darimi berkata: Aku 
mendengar Bakar bin Bakkar berkata: Syu’bah menunaikan shalat 


380 


- Hilyatul Auliya' 

pagi hari (Shubuh), lalu dia terdiam dalam waktu yang lama. 
Kemudian dia mendatangiku dan berkata, “Apakah kalian mengira 
bahwa aku tadi bertasbih? Akan tetapi pada hari ini adalah 
pelajaranku hadits Qatadah, sementara dua hadits telah hilang dari 
ingatanku, maka aku pun berusaha untuk mengingatnya hingga 
aku benar-benar mengingatnya.” 


\1jJS- caWI \1jJS- — \ * * ^ 

/t \£ j £- £3 ^ 

dSliS jl cJSs"’ : jlS *U£j| 

.U.4 JL>- 


10099. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ja’far bin 
Hasyim menceritakan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, 
dia berkata, “Aku mendatangi Qatadah, lalu aku bertanya 
kepadanya tentang dua hadits, kemudian dia berkata padaku, 
‘Maukah aku tambahkan hadits padamu?’ maka aku berkata, 
‘Tidak, sampai aku menghapalnya sedikit demi sedikit dan 
menyempurnakannya’. ” 


381 




Hilyatul Auliya'. 


&JS- tajll ^ ^ 

&S- ‘J4^ ■}. & ^ «3^! ■}. 

5^1 ^ ‘3^ cJuj UjJl>- cjlip 

(.4lxJ* 4 ] Jlftj ^IJLp ^JLfij 

lili jll .<ip IjiAi blS cOojAl ^jll 


* /. 


°. „ f y . j 


> l • *, ^ 1 -^° -'j. ^ ,- 

. 4 _LP \jJL^-l /*JLd 


10100. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ali bin Sahi 
menceritakan kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayyub 
berkata kepada kami, “Sekarang akan datang pada kalian seorang 
lelaki yang berasal dari Wasith yang bernama Syu’bah, dan dia 
merupakan pahlawan hadits, jika dia telah datang maka ambillah 
riwayat hadits darinya.” 


Hammad berkata, “Ketika Syu’bah telah tiba maka kami 
pun mengambil riwayat hadits darinya.” 


’c). At ^ «J&- o? ^ ■}. Ai 


382 


.Hilyatul Auliya ' 


<J> COU2JJI jj \juJS- 

.1p JJ vjt* ti. ^ 5^ :5^i 


10101. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
Ubaidillah bin Umar Al Qawariri menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa’id Al Qaththan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Syu’bah berkata padaku, “Setiap orang yang aku 
mendengar darinya (berkata) ‘Dia menceritakan kepada kami’, 
maka aku adalah hamba sahayanya.” 


JlIp c jj 0l-*4^*' \ * Y 


: jll t ^ip j,. ^ cj^- jj &\ 

jp dSlii Oli" : jlS llJlU- tji 

jloij d£$ 4iij! :iiSJ c>i)t 


10102. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
Nashr bin Ali menceritakan kepadaku, dia berkata: Ayahku 
mengabarkan kepadaku, Syu’bah menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Qatadah pernah bertanya kepadaku tentang syair, maka 
aku berkata padanya, ‘Aku akan menyenandungkan satu bait syair 
untukmu sementara kamu menceritakan sebuah hadits untukku’.” 


383 





Hilyatul Auliya' -:— 

z' •• 

£ji\ LjJL>- c^L*aP ps* hj c££y!-Ul 

jj! :1j]U cOlj^Ly^ 

jiiJl SljS :j^5 ^ cOP :Jli cSjiS 


10103. Ali bin Muhammad bin Ahmad Al Muqri 
menceritakan kepada kami, Salm bin Isham menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abu Shafwan, Hautsarah dan Uqail bin Yahya 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu Daud 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Syu’bah 
berkata, “Seandainya tidak ada syair maka pasti aku mendatangi 
kalian dengan membawa Asy-Sya’bi.” 


l2A>- L&\ Xp <J> &JS- - \ * t 

■y. ‘j&s i? yp ^ 

cA^ii cJLc* : jll j ? 1 

Uj Jl>- C^JLL? ^S\JL)wL>- 61 I<J 

.J*JLS\ jl ^ Ip^li 


i'**. 


384 


- Hilyatul Auliya ' 

10104. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ali bin Syu’aib 
dan Abbas bin Muhammad menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Abu Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Syu’bah berkata, “Jika aku menceritakan kepada 
kalian dari Thalhah hanya satu hadits saja, maka pergilah 
bersamaku ke penjara.” 


CC3UJ-I £5 JdJ- ciil Jup £3 

j* y :JlS 

i-if 1 q\ (JZ'jS- ji Jt> :Jtl 

.SjioSCs Sy5 o? ^ 


10105. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya dan Ibrahim bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Al Fadhl bin Sahi berkata dari Ya’qub Al 
Hadhrami, dia berkata: Syu’bah berkata, “Siapa saja yang 
menceritakan kepada kalian bahwa diriku hanya mendengar dua 
hadits saja dari Ali bin Badiimah, maka dustakanlah dia.” 


> o / 'l 1 ^ ^ i -'i t ''J. ^ X y 11 - i i .0^ 


385 





Hilyatul Auliya' 




caIaJ* LjJ S- l'yU cijta jjij c4jt*-3j c O^Ks' 

izj ft ^1 ^ /i i : jli 


.tuM 


10106. Ibrahim bin Muhammad dan Ibrahim bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin 
Ishaq dan Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, 
Syababah dan Abu Daud menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Syu’bah menceritakan kepada kami, dia berkata, “Abu 
Ishaq tidak mendengar dari Al Harits kecuali empat hal (hadits).” 


JS £5 ^ \ 'V 

c<3u^i & ili :Sfl3 M JLP ^ 

f :jli ^ 

J* rl 


10107. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya dan Ibrahim bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Mahmud 
menceritakan kepada kami, Syababah menceritakan kepada kami 
dari Syu’bah, dia berkata, “Yahya bin Al Jazzar belum pemah 
mendengar dari Ali kecuali tiga hal (hadits).” 


386 


Hilyatul Auliya' 


c?- ^ ^ * a 

\£ js - c3uj-i ;; ili &!U- :ViS c^i 

!<J^ C JjP LjJ^“ cji^ 

siUl jjj c^va’i cnil ^ j ? j&di \j! ijt; 

.&a>- ilai liii 5uJl 


10108. Ibrahim bin Muhammad dan Ibrahim bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin 
Ishaq menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Muslim menceritakan kepada kami 
dari Syu’bah, dia berkata, “Aku melihat Abu Al Muhazzim berada 
di majelis Tsabit Al Bunani, jika seseorang memberinya uang maka 
dia menceritakan kepada orang tersebut sembilan puluh hadits.” 

£5 ->. \ . <\ 

c/.<y- <y* <S? 

:5iiJ iil :jl5 caJLfc ^ fet lljjLJ- J\ 

**/ 

O? ^ ^ ^ ^ ^ ^ (1 


387 




Hilyatul Auliya' 



: JU licd- OUdi. 


' w y 


10109. Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ibrahim bin Al Walid bin Shalih menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abu Shafwan menceritakan kepada 
kami, Umayyah bin Khalid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku berkata kepada Syu’bah, “Mengapa kamu tidak 
menceritakan (sebuah hadits) dari Muhammad Al Arzami dan dari 
Abdul Malik bin Abu Sulaiman padahal keduanya bagus dalam 
hadits (berbicara)?” Syu’bah menjawab, “Justru karena kebagusan 
keduanya aku berlari (meninggalkan hadits keduanya).” 


J\ ’y\ &JS- ‘y jUi- 

J y dlidl V dU U iii 

"/ Z' 

ijij SS3p £ :ili c&S :JV5 OUii. 

cdlidl ^ && % ciil £s- y y* 


388 


- Hilyatul Auliya' 

10110. Ali bin Muhammad bin Ahmad Al Muqri 
menceritakan kepada kami, Salm bin Isham menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abu Shafwan Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Umayyah bin Khalid berkata: Aku 
berkata kepada Syu’bah, “Mengapa kamu tidak menceritakan 
(sebuah riwayat) dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman Al Arzami?” 
Syu’bah menjawab, “Tinggalkan dia.” Aku berkata, “Mengapa 
kamu meninggalkannya sementara kamu menceritakan dari 
Muhammad bin Ubaidillah dan tidak menceritakan dari Abdul 
Malik padahal dia bagus dalam hadits?” Syu’bah pun menjawab, 
“Karena kebagusannya itulah aku berlari (meninggalkan 
riwayatnya).” 


\£5s. j oli $ /f £!>■ 

? : JU & c). cy. 

S S S’ 


tl 2 , \ CsO K A o ' 

jSbV J,\ :Jyu iW' 


. ^jb Si j 


10111. Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, Abu Ghalib Ali bin Muhammad bin An-Nadhr 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muhammad bin 
Abdurrahman bin Sahm menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Baqiyyah bin Al Walid berkata: Aku mendengar 
Syu’bah berkata, “Sungguh aku mempelajari (mengingat-ingat) 
hadits yang telah meninggalkanku sampai aku sakit.” 


389 


Hilyatul Auliya 




11*1^ c<3U^-l ^ &JS- - ^ *\ > Y 

^ oL^iP Oo^k^> (3j ^ 

\yj£- iJ^j 4 4^*-5» I(J^Aj CwLJ^il IjI 

y 

Si ccJi^Sn 


> o 


10112. Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abu Shaiabah menceritakan kepada kami, Utsman bin 
Al Haitsam menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abu Al Walid berkata: Aku mendengar Syu’bah 
berkata, “Ceritakanlah (sebuah riwayat) dari orang-orang yang 
mulia, karena mereka tidak akan berdusta.” 


% s& £*is- cOU& $ tjiJA \2 j 6- itspJll 
^ SiZz CJ JlS : jli ciy?~ J,js- ijjU 

«V ^ 

.aj^C ^ U ollill ^ jJ 


10113. Sahi bin Abdullah bin Hafsh At-Tustari 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Utsman menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Manshur menceritakan kepada 
kami, Hamzah menceritakan kepadaku, dia berkata: Pada suatu 
hari Syu’bah pernah berkata kepada kami, “Heh, seandainya aku 
menceritakan (sebuah hadits) kepada kalian dari orang-orang yang 


390 


_____ Hilyatul Auliya' 

tsiqah, maka aku tidak akan menceritakan kepada kalian dari tiga 
orang.” 


iti - > ‘N M 

jj! <.y& ^ o? 

^ d i-AP :JlS c 

w 

y>} :J jaj Jjj j%-ii (3 




.aIIpj ^ 1 p ji cJLk> JL>- 


10114. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ibrahim bin Baththal menceritakan kepada kami, 
Abbas menceritakan kepada kami, Qurad Abu Nuh menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Syu’bah berkata, “Aku 
dan Qais bin Ar-Rabi duduk di dalam masjid, dan dia terus berkata, 
‘Abu Hushain menceritakan kepada kami’, hingga aku mengira 
bahwa masjid itu mengumpat diriku dan dirinya.” 


iti tfjk- c^ip £3 \2te- -WUo 

i^-y y\ yiAir ^ 

&ft 5% lili jJ :jjSi ii*- :Jll 


391 



Hilyatul Auliya '_ 

10115. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ja’far Ath-Thabari menceritakan kepada kami, 
Abbas menceritakan kepada kami, Qurad Abu Nuh menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Syu’bah berkata, 
“Seandainya aku mendatangi seorang ahli hadits yang memiliki 
empat hadits, maka aku akan mengambil tiga hadits yang belum 
pernah aku dengar.” 


cL jJL?- r, olUdli 

Cj* : jl3 

t yS K ^j| aIp- jj! Jli aJ^23 

' *•/ /• *•/ x 


® S 




Jl3 Ji 



10116. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ibrahim Al Qaththan menceritakan kepada kami, 
Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Al 
Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu’bah berkata, 
“Berapa banyak gashidah yang telah meninggalkanku.” 


Abu Abduurrahman Salamah berkata, “Maksudnya, berapa 
banyak hadits yang jayyid (baik) yang telah meninggalkanku.” 


| O . £ /O 1 j/ | ^ ~ ^ 

Ji Ji 

/ •• 

i? j&- 


-\*UY 

, /i , > o , 

U_> 


392 


Hilyatul Auliya' 


*.Jj^j IjI :<JlS al»j 

^Js- OjJL^-I Oj^OJ ^ Jlil (1)| C^t£’* > 


10117. Ali bin Muhammad bin Ahmad Al Muqri' 
menceritakan kepada kami, Salm bin Isham menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Bistham Az-Za’farani menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Ashim berkata: Aku 
mendengar Syu’bah berkata, “Sesungguhnya orang-orang yang 
mencari hadits di atas binatang tunggangan maka mereka tidak 
akan berhasil.” 


$ Li? :«3tl tfis- u_ik # 

\X& :AlkJb J U c 

fil iV iy£ol\ ji-j ill J"? 




10118. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Al Haitsam bin Khalaf menceritakan kepada kami, Ahmad 
Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Ibnu Mahdi berkata: Syu’bah berkata, “Sesungguhnya 
ilmu ini menghalangi kalian dari mengingat Allah, menunaikan 


393 



Hilyatul Auliya' - 

shalat dan bersilaturahmi, maka apakah kalian berhenti (dari 
mengerjakannya)? ” 


tf. C?- “ N ^ N \ 

s’ y 

^ J\ $ »•&. -M cjikli 

^ * 

C-J^O !(Jl5 C UjJL>- 

‘(^5 5*5 Jsj ^ 5!$ <3 LS^ 

du Sy yd cj-iiiio. ui t fjii il» u :ii iii» 

iUj 31 ioajIS c^S ijiii \^f°y <3 

.c^uii s-V^ ^ t3^3 


10119. Habib bin Al Hasan dan Ahmad bin Ibrahim Al 
Aththar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sahi bin 
Abu Sahi menceritakan kepada kami, Bisyr bin Khalid 
menceritakan kepada kami, Syababah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendatangi Syu’bah pada hari yang mana dia 
meninggal di hari tersebut, dan saat itu dia tengah menangis, aku 
pun berkata padanya, “Mengapa kamu bersedih hati wahai Abu 
Bistham? Bergembiralah, karena kamu memiliki kedudukan (yang 
tinggi) dalam Islam.” Lalu Syu’bah menjawab, “Tinggalkanlah aku, 
sungguh aku berkeinginan menjadi seorang penyala (api) kamar 
mandi dan tidak mengetahui hadits.” 


394 


Hilyatul Auliya ' 



*•/ 


10120. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Abu Arubah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa’id 
Al Jauhari menceritakan kepada kami, Abu Qathan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Syu’bah berkata, 
“Tidak ada yang lebih menakutkanku daripada aku dimasukkan ke 
dalam neraka karena hadits.” 


/t &JS- $ jSJ- -\<m 

z' ** 

* 

{y* \jS-\ cJ|3 l* ! ijll 

% M ff-M' 


10121. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abu Usamah bin Ali bin Sa’id menceritakan kepada kami, Fahd 
bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Ar-Rabi bin Nafi 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Hayyan Al Kufi, dia 


395 



Hilyatul Auliya '--—--- 

berkata: Aku mendengar Syu’bah berkata, “Aku tidak melihat 
seorang pun dari ahli ilmu kecuali dia telah makan dengan ilmu. 


GlU- j ouiu» Hii*- -\.ux 

<^ 1^1 J> <-y& c}. [y^ 

U ojfU-Jt Vjj : c&i 


/ 4 


‘ 


10122. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami. Muslim bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Syu bah 
berkata, “Kalau bukan karena orang-orang miskin maka aku tidak 
akan menceritakan (hadits), karena sesungguhnya aku 
menceritakan hadits agar mereka diben (bantuan).” 


l^U- CJUM ^ OLOi. IL*. JS- —^ ^ YV 


'U* 


: jil &ls- y 

u j ^ Vji: JjSj U &S? Ois' 

jUj 0153 - 


10123. S ulaim an bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ya’qub bin Ishaq Al Mukharrimi menceritakan kepada kami, Affan 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu’bah sering berkata, 


396 


____ Hilyatul Auliya' 

“Kalau bukan karena kebutuhan-kebutuhanku maka aku tidak akan 
menceritakan hadits kepada kalian.” Dahulu dia pernah meminta 
bantuan untuk wanita-wanita jompo. 


£|jup -\ oXI 

:<J y y~^ *• y 


cJlj U : c 24^ t Jjij 4 jJjJI 

Iplj Vj 0Tj£)l 


10124. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abdan bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Al Hasan bin Syuja’ berkata: Aku mendengar Al Walid 
berkata: Aku mendengar Syu’bah berkata, “Aku tidak pemah 
melihat seorang pun seperti imam kita ini, dia membacakan Al 
Qur'an kepadaku dan aku tidak menghapalnya, dan aku 
membacakan hadits kepadanya lalu dia pun tidak menghapalnya. 



397 


Hilyatul Auliya '. 


dJSTIS iilj dUi 5j>1 :JlS 

Al Cf H 

p U 4^ Sil £gJ' ^ 

.Sji&jos- 'M i>lj cj&ajjJ ^ 


10125. Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim Ash-Shaffar 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid Al Asfathi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Daud berkata: Pada suatu hari, aku pernah bersama Syu’bah dan 
di dalam rumahnya terdapat kantong kulit (sarung pedang), lalu dia 
berkata, “Apakah kalian melihat kantong kulit (sarung pedang) itu? 
Sungguh aku telah menulis hadits di dalamnya dari Al Hakam, dari 
Abu Laila, dari Ali —karramallah wajhah— dari Nabi H yang mana 
apabila aku menceritakannya kepada kalian maka kamu pasti akan 
menari, demi Allah aku tidak akan menceritakannya pada kalian.” 


\2js- i£p\ jJ p. p\ -10X1 
\2js- ^.&Ji ifejl di \p- 

JJ Pyi i'ZkO- Lk? :<3li iry /t SjjS 

oiL: 


398 


____ Hilyatul Auliya ' 

10126. Abu Umar bin Abu Al Ward menceritakan kepada 
kami, Hamzah Al Katib Al Aqadi menceritakan kepada kami, Al 
Abbas Ad-Duri menceritakan kepada kami, Qurad Abu Nuh 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Syu’bah 
berkata, “Jika benar ijazah-ijazah itu, maka batallah perjalanan 
(mencari ilmu (hadits]).” 

Tentang orang-orang yang mana Syu’bah menceritakan 
dan meriwayatkan darinya, baik dari kalangan para imam, para 
ulama dan tabiin, yang termasuk periwayat yang bernama 
Muhammad, diantara mereka adalah Muhammad bin Al Munkadir: 


’l* l i Y 


i Zk- lJZu # &\ tik- 

(c) $ tik <y- cro* 

tik- cjJK J> zj* J a£t ^ tikj 

(^) c jj! 

co/f # Aist ^ ^ ^ 

dp Al Jb> i>! ^ 


399 


Hilyatul Auliya' 


*U k ‘J* 4^1 v Clj jO^j 

'i j* \yk> jt ‘jiAi 

:cJ/a i£*f ^ UI ciil j_^j 

[iVl :^L_Jl] { ^JS0*?4^ 


10127. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha '); 

Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Makhlad juga 
menceritakan kepada kami, Al Harits bin Abu Usamah 
menceritakan kepada kami, Abu An-Nadhr menceritakan kepada 
kami {ha "); 

Ali bin Al Fadhl juga menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Abu Al Walid 
dan Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, mereka 
berkata: Syu’bah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Muhammad bin Al Munkadir mengabarkan kepadaku, dia berkata: 
Aku mendengar Jabir berkata: Rasulullah || mendatangiku saat 
aku dalam keadaan sakit dan tidak sadar (berakal), lalu beliau 
berwudhu dan mengalirkan air wudhunya kepadaku —atau beliau 
mengalirkan kepadaku dari wudhunya— lalu aku pun sadar 
(berakal), aku berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya akan 
diwariskan kalalah kepadaku.” Lalu diturunkanlah ayat, “ Mereka 
meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), katakanlah, ‘Allah 


400 




__ Hilyatul Auliya 

memberi fatwa kepadamu tenteng kalalah ’.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 
176) 185 


c JZU ^ Al JUP ^ —N * N Y A 

/i tffc- ^lUl 

(c) ‘6*^' 

S ii2 tffc. cjfc. J ^ y it2 

cJiil ^ 

(.\y}Sr C-Xc* :JU 4jJJSiUl (jj jjp C'Ufcj» 

4 fLj 4 * &\ Jb 

^ *V » "/ 

.IjI c\jl : jlll c\j! :iiii ?.ii ^ 


10128. AbduUah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan 
kepada kami (ha 1; 

Faruq bin Abdul Kabir Al Khaththabi menceritakan kepada 
kami, Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami {ha 'k 

185 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Wudhu, 194, pembahasan: 
Sakit, 5651); dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Faraidh, 1616). 


401 



Hilyatul Auliya' - 

Muhammad bin Ali bin Sahi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muhammad Al Judu’i menceritakan kepada kami, 
Ali bin Al Ja’d menceritakan kepada kami, mereka berkata: 
Syu’bah berkata dari Muhammad bin Al Munkadir, dia berkata: 
Aku mendengar Jabir berkata: Aku mendatangi Nabi H berkaitan 
utang yang dulu ada atau ayahku, maka beliau bersabda, “Siapa 
ini ?”Aku menjawab, “Saya.” Beliau bersabda, “Saya, saya.” 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dan banyak orang 
dari Syu’bah. 


ty ui $ jl~ i? 

'/& CfLj Al 


10129. Sulaiman- bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Khaththab bin Sa’id Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ihab menceritakan kepada kami, Muammal bin 
Ismail menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami dari Syu’bah, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, 
dia berkata, “Aku meminta izin kepada Nabi fH-....” Lalu dia 
menyebutkan makna hadits yang sama dengan hadits di atas. 


402 


Hilyatul Auliya' 


j t Jkdi ^ iii ul!U- - \ • \ r • 

^ £‘!U- ( o& y Uili- 

^ <&i t£U- c i? 4-»j £-U- c^ 
&! jb» iit J^j jll : Jvl c^.U- ^ 4 J 
ojiJ j^4 ^ St» mj$' ^ •fk'i js^ 

j i/ftj ii \Jj\j iH y& fa jz- jl^ 

.(«Jji-I iSyj ‘ J^-' :<-J^' 


10130. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami dalam jamaah, mereka berkata: Ishaq bin Banan 
menceritakan kepada kami, Hubaisy bin Mubasysyir menceritakan 
kepada kami, Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, 
Syu’bah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Al 
Munkadir, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah bersabda, “ Jangan 
menganggap lambat datangnya rezeki, karena sesungguhnya 
manusia itu tidak akan meninggal hingga rezeki terakhirnya itu 
sampai kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah 
(rezeki) dengan baik, yaitu dengan mengambil yang halal dan 
meninggalkan yang haram. ” 186 


186 Hadits ini shahih. 

HR. Al Hakim (Al Mustadrak, 2/4); Ibnu Hibban (Shahih Ibnu Hibban, 1084, 
Mawarid); Al Baihaqi dalam Al Kubra (10404). 


403 


Hilyatul Auliya'. 


Hadits ini gharib dari riwayat Syu’bah, karena Hubaisy 
meriwayatkannya secara gharib dari Wahab. 

J J ^ . \r\ 

3^1 J J 

J cr-sf J J £U- lilis- 

4^L?r JjP CjJ^lLII ^yj JUtiJ- < jp \juJS- cJiSlj 

*U- 131 rjJLj <Op Al JL> Al Jli : jlS 


10131. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya, Ibrahim bin 
Abdullah bin Ishaq dan Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Muhammad bin Ishaq 
bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, Hatim bin Bakar bin 
Ghailan menceritakan kepada kami, Isa bin Waqid menceritakan 
kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami dari Muhammad 
bin Al Munkadir, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah g§- bersabda, 
“ Jika salah seorang kalian sementara sang khatib tengah 


Sementara itu syaikh Al Albani menilai shahih hadits ini dalam Shahih A! Jami’ 
(7323) 


404 




Hilyatul Auliya' 


berkhutbah, maka hendaknya dia menunaikan shalat dua rakaat 
sebelum duduk ." 187 

Hadits ini gharib dari hadits Syu’bah, karena Isa bin Waqid 
meriwayatkannya secara gharib. 


\ 2 te. *J> &\ & &JS- r Y 

(c) c ^ b -* 1 


i {ji 

% f i < ^ „y «. o ^ o " <®£h .«'l * .S'» o 'L 

ol CAJUjIp ^p co^Ip J* ^ Ji 

JL> J5JJI iSl Ol^^j A^P & ^ 

3^11 U^j tjiit :Jytl cU4iiS4 

<La cAiLi ^p o 3!5 0 ^ 0 , i 3 

‘ 4 -*^ ^ ^ c j 5 

ch o?' >* 


187 HR. Al Bukhari (Shahih AJBukhari, pembahasan: Tahajjud, 1166); dan Muslim 
(Shahih Muslim, pembahasan: Shalat Jum’at, 57/875) 


405 




Hilyatul Auliya '_ 

10132. AbduUah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha '); 

Habib Al Hasan menceritakan kepada kami, Yusuf Al 
Qadhi menceritakan kepada kami, Amr bin Marzuq menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Syu’bah menceritakan kepada 
kami dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Amrah, dari Aisyah, 
bahwa jika telah terbit fajar, maka Nabi fH menunaikan shalat dua 
rakaat dengan meringankan dua rakaat tersebut, maka aku 
berkata, “Apakah beliau membaca surah Al Fatihah dalam dua 
rakaat tersebut?” 188 


Ghundar dan Ibnu Mahdi meriwayatkan hadits ini dari 
Syu’bah. Sementara itu orang-orang berselisih berkenaan 
Muhammad bin Abdurrahman dalam hadits ini, ada yang 
mengatakan bahwa dia adalah Abu Ar-Rijal, dan ada juga yang 
mengatakan bahwa dia adalah Ibnu As’ad bin Zurarah. 


\2 js- ^ jup && 

& 

(c) ‘SjK J tffc- $ iJjJ 


j U. 


jjl 


(c) 


O' /9 


188 Hadits ini shahih. 

H R. Ahmad (Musnad Ahmad, 6/186) 


406 


.Hilyatul Auliya 


■M jJtj 

a Z' O St 'i B ' '° SlU , °' ° . St 'i B' i'° \ 

}j~* O’- u* ‘■Cr. 5*' ^ o* O* 

i)l ot o!p ^ ^U- J? 

cfug «fcj «fc $> £ Su-j cib (O^j # A' 

aIp Al jb Al Jj^j <3& <&J 

.^iut J fl£Jl yi ^ ^ :jjij 


10133. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami. Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha '); 

Faruq menceritakan kepada kami. Abu Muslim 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan 
kepada kami {ha '); 

Habib dan Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari 
Hamzah, keduanya berkata: Yusuf menceritakan kepada kami, 
Amr bin Marzuq menceritakan kepada kami, mereka berkata: 
Syu’bah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Abdurrahman, dari Muhammad bin Amr bin Al Hasan, dari Jabir 
bin Abdullah, bahwa Rasulullah # melihat seorang lelaki telah 
diberikan naungan dan banyak orang yang mengerumuninya, 
maka beliau pun bertanya perihal tersebut, lalu mereka menjawab, 


407 


Hilyatul Auliya' - 

“Orang (ini) berpuasa.” Lalu Rasulullah §§• bersabda, “ Bukanlah 
termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan .” 189 

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim 
{muttafaq alaih). Namun Muhammad bin Abdurrahman 
diperselisihkan, Sulaiman mengeluarkannya dalam biografi 
Syu’bah dari Abu Ar-Rijal, sementara yang lainnya 
mengeluarkannya dalam biografi Muhammad bin Abdurrahman 
bin As’ad bin Zurarah. 


" f- o > • > 


Uji- 4 jikir $ M Jup LJJi- — ^ ^ r i 

/ £ s o \ | '"'i. ^ > z' #1 / «f < ^ x 

^yP- CC. 

(c> <y- & P* P & ^ 

aAil Jllp c ( j-^M ^ \suJS-y 

y y 

iiSS- tffc- 4 J ^ 4j^ ^ J&t ^ 

”*> «V 'J * 

y'y f x O ' i 't > 0 ' '\\~ ~yO \ .'Z* j„ <0^ 

jSo wLojS^- . (Jli LA*X^yt C jA*3>r 

t.C a 'l 'l 0 x 0 o ' 

•J“ ‘jhP 1 & ‘if cy c*j=>- j>. jj»* ji 

* y 1 y ' y 

-5tj> ols,- yj- Jl 0lj> e 


189 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Puasa, 1946); dan Muslim 
(Shahih Muslim, pembahasan: Puasa, 115). 


408 



Hilyatul Auliya' 


ISI 


:^bj di- ii\ iil fa 



10134. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami 
dari Abdullah -atau Muhammad bin Abu Bakar bin Amr bin 
Hazm— {ha 'J; 

Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja far 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Abu Bakar bin Amr 
bin Hazm menceritakan dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata: 
Marwan mengutus (seseorang) kepada Sabrah dia merupakan 
nenek Marwan—, lalu Sabrah berkata: Rasulullah fH' bersabda, 
“ Jika salah seorang kalian menyentuh dzakamya (kemaluannya), 
maka hendaknya dia berwudhu .” 190 


\jjJS- i3j*. -\.\ro 

JUZ y) 


190 Hadits ini shahih. 

HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud,\ pembahasan: Bersuci, 181); At-Tirmidzi (Sunan 
At-Tirmidti, pembahasan: Bersuci, 82); An-Nasa'i (Sunan An-Nasa'i, pembahasan: 
Bersuci, 163); dan Ibnu Majah (Sunan IbnuMajah, pembahasan: Bersuci, 479). 

Sementara itu syaikh Al Albani menilai shahih hadits ini dalam Sunan ini. Cet. 
Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


409 


Hilyatul Auliya ' 


8 ® -i ° f / o \ $ (4^ -^»4 / 

Jr*i c3 (V w‘A^’ UjJj>- 

✓ ^ /■ ^ **✓ 

Al ^i Sf ^ ^ c^i j ^ <<•> 

.ojis, cli iSi oii'jd^j <Ap 


10135. Abu Ishaq bin Hamzah menceritakan kepada kami, 
Abu Ya’la menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al 
Khaththab menceritakan kepada kami, Muammal menceritakan 
kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abu Bakar bin Amr bin Hazm menceritakan kepada kami dari 
Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwa apabila Nabi fH 
meminta hujan, beliau membalikkan jubahnya. 191 


oi /r^-* o’- ^ * >v , n 

wUjji jjf \jj5s- C4-^- J 

oUi^- \sjJS- bjjs- ct^iJLL«Ji JlIp ^ 

Jji-j jlS : jl3 co! jlpr J? 

x V * * T» 

.£J?lS 5&I s :jJLj dp Al Jb» Al 


191 HR. Al Bukhari {Shahih Al Bukhari, pembahasan: Meminta hujan, 1023-1028). 


410 




______ Hilyatul Auliya ' 

10136. Muhammad bin Al Hasan bin Kautsar 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ghalib bin Harb 
menceritakan kepada kami, Abu Al Walid Hisyam bin Abdul Malik 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, 
Sufyan bin Husain dan Muhammad bin Ishaq menceritakan 
kepada kami, keduanya mendengar Az-Zuhri berkata, dari 
Muhammad bin Jubair bin Muth’im, dari ayahnya, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda, “ Tidak akan masuk surga orang yang 
memutuskan silaturahim. ” 192 


^ ^ -\-\rs 

pj. tffc. & X m ^ 

jp tliolp ‘Ji- <. Ji 2^* ^ 

«U# tjiB : JvS ^ 


10137. Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Makhlad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yunus As-Saji 
menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami dari Muhammad 
bin Ishaq, dari Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar, dari 


192 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari , 5984); dan Muslim (Shahlh Muslim, 2556). 


411 


Hilyatul Auliya '__ 

Aisyah, dari Nabi |§, beliau bersabda, “Siwak adalah pembersih 
mulut dan yang membuat senang (ridha) Tuhan. ” 193 


cju # iii tt'js- 

(c) /i ^ “r^ 'd py- 


li‘li- iplLl £ HJjlS- jjjli 

( C ) gi*Ljl ^ £UU- 


tlS-LS- lili- ,3Sa ^ iti /i lili-j 

:S^JU cj^iS" 

**^ ^ 

yis" 5; -idi : jli gd.1 ^ iii 

iil : jlS J 5 * i,54 C^lll 

pj duJ 01 (d-Oj aIIp Sl ^jlis 

Vj 'j ti-iki vj 'j rjjiJ j£Jl <0-£ ul^Jl 

v' 


193 Takhrij-nya telah disebutkan. 


412 



Hilyatul Auliya' 


uPv SM ^44^4* c tll 4^ cC ^4 

^juiaS jj* o* c3' 


j4 


10138. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha y 

Faruq Al Khaththabi menceritakan kepada kami, Abu 
Muslim menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Al Minhal 
menceritakan kepada kami {ha y 

Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, Khalifah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syu bah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Jabbar 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Muhammad 
bin Ka’ab Al Qurazhi menceritakan dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Aku mendengar Rasulullah $j| bersabda, “(Hubungan) 
Rahim memiliki lidah di Hari Kiamat, di bawah Arsy dia berkata, 
‘Wahai Tuhanku aku telah diputus, wahai Tuhanku aku telah 
dizhalimi, wahai Tuhanku aku telah diperlakukan dengan buruk’. 
Maka Tuhannya menjawab, ‘Apakah kamu senang jika aku 
menyambung orang-orang yang menyambungmu dan memutus 
orang-orang yang telah memutuskanmu?’. ” 

Muhammad bin Abdul Jabbar, dia merupakan penduduk 
Madinah dari kalangan Anshar, dan Syu’bah meriwayatkan darinya 
secara gharib. 


413 


Hilyatul Auliya 


(£) ^ 


c6ii£ *; iL^ 


£5 f tfk. cjkdi ^ it£ iL^j 


u? j? j^- u? 

# ^ / 


c&S £Is- t( 4iJ ’j> odp i£!U- <^sAii 

C4«t .Cp j5 cAs? (S^ CL>t>UiP ^jl jP ‘S-4*jj 

/ z’ yy 

)J&\ Siiis (S' : ju t^jll JL^ ^ 

^ \pu> JL.j j# ai Jb» iii 4^ ^ Jip 

.ctlji j 1 (lr^ ^ : '^ ^, Jt 


10139. Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdan menceritakan kepada kami 
[ha '); 

Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Sa’id menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Ja’far bin Muhammad bin Amir Al Mukharrimi 
menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan 
kepada kami, Syu’bah dan Wuhaib menceritakan kepada kami dari 
Ibnu Ajian, dari Iyadh bin Abdullah dari Abu Sa’id Al Khudri, dia 
berkata, “Kami mengeluarkan zakat fithri di zaman Rasulullah f§> 


414 


. . .. Hilyatul Auliya' 

sebanyak satu sha makanan, atau satu sha gandum, atau serupa 
dengan itu.” 194 

Hadits ini gharib dari hadits Syu’bah, dari Ibnu Ajian. Affan 
meriwayatkannya secara gharib dan kami tidak menulisnya kecuali 
dari hadits Ja’far darinya. 


jjlj ^ ^ i * 

X ** J 5 

i ^ f * o i>*4 ^ o/ i / vfi** i ® 

ojb j,\ Aiii J-*p ujA>- ^ 

**/ 

C&OP J $\ U&- jIj_5 ^ 

jS> cJUrJ3I ^ (j? c!> 

CjS\J Jjl !C-Jb cA-JUjLp 

Aji cllbj X3 ^ 

<■<* bi \-&Mj j OljSu» ^4 > 

Uift oj :jSi jj! jlli 4 ^ 

y 0 / 

.uu^i 14^; >*5 ^ c£j^ ^ 


10140. Abu Bakar Al Ajurri dan Abu Ishaq bin Hamzah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Abu 


194 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Zakat, 1506, 1508); dan 
Muslim (Shahih Muslim , pembahasan: Zakat, 985). 


415 


Hilyatul Auliya' - 

Daud menceritakan kepada kami, Abbad bin Ziyad As-Saji 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi menceritakan kepada 
kami, Syu’bah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Abdurrahman Abu Ar-Rijal, dari Amrah, dari Aisyah, dia berkata, 
“Abu Bakar mengharamkan khamer terhadap dirinya sendiri, dia 
tidak meminumnya baik di masa Jahiliyah maupun di masa Islam. 
Itu karena dia pernah melewati seorang lelaki yang meletakkan 
tangannya dalam kotoran dan mendekatkannya pada mulutnya, 
namun ketika dia mendapati baunya dia menghindar darinya, lalu 
Abu Bakar berkata, ‘Sesungguhnya orang ini tidak mengetahui apa 
yang sedang dia perbuat padahal dia mendapati baunya, namun 
dia tetap menjaganya’.” 

Hadits ini gharib dari hadits Syu’bah, dan kami tidak 
menulisnya kecuali dari hadits Abbad, dari Ibnu Abi Adi. 


c/. 




'M 




[lili- ( o/i A liJ- Hlli- 


jJt [lili- i*i>[lLy\ j# a M c?, ^ 

If’ <-jM A Mi ji- \lili- taiS- A $4^ 

# / 

aJp Aill cZjiL» fj\ 

•v / "/ "S’ 

$ JlS : jlS .jllll && 1 J :JU jjij 

y\ jtiS ? dl i CS : u & 

' ' s* 


o , 4 f O 


* 


416 


.Hilyatul Auliya' 


L>^4 jUij ^ ai «u ^51 'H 

.^uHi y j&Hi H 


10141. Abu Umar Muthahhar bin Ahmad Al Hanzhali 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Abbas bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muhammad bin Yazid 
Al Asfathi menceritakan kepada kami. Abu Attab Sahi bin 
Hammad menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari 
Abu Hurairah, dari Nabi fH, beliau bersabda, “Berwudhulah dari 
air yang dirubah oleh api. ” 195 

Dia berkata: Ibnu Abbas berkata, “Bagaimana dengan air 
yang dipanaskan?” Lalu Abu Hurairah menjawab, “Jika telah 
diceritakan kepadamu dari Nabi $ maka janganlah memberikan 
perumpamaan-perumpamaan untuknya.” 

Hadits ini gharib dari hadits Syu’bah, karena Abu Attab 
meriwayatkannya secara gharib , dan Muhammad bin Yazid 
darinya. 


cykiii i). Jtist -nu'i 

« liL. couli. j y 

y %- f oi ^ L» 4 y C-M* 

<j\ Ji\ c*-*-* Jjl 


195 HR. Muslim (Shahih Musim, pembahasan: Haid, 352); Abu Daud (Sunan Abu 
Daud, pembahasan: Bersuci, 195); dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, pembahasan: 
Bersuci, 485). 


417 




Hilyatul Auliya' 


** ✓ ^ 


5*5 6lS" jU-Oj 


10142. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Ali bin Ahmad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami 
dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah bahwa 
Nabi H mencium padahal beliau sedang berpuasa. 196 

Hadits ini gharib dari hadits Syu’bah, dari Ibnu Abi Dzi'b, 
dan namanya Muhammad bin Abdurrahman bin Al Mughirah. Abu 
Daud meriwayatkannya secara gharib dan kami tidak menulisnya 
dari hadits Salamah. 


< ikdi \2js- -mst 

J^p OjljU &JS- &\ 

<y\ J6 &£- ^ c&i &JS- tfjJ- i^i\ 

o* <y.\ o* J* c j** <y- ^ ^ ji 'h) 

Z’ Z’ / ' / / 

Jl\ :Sbl £ iLj & *J\ 


196 7aA/in/nya telah disebutkan. 


418 



Hilyatul Auliya' 


10143. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Rauh menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada 
kami dari Muhammad —yaitu Ibnu Zaid bin Abdullah bin Umar—, 
dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Nabi serupa dengan hadits 
sebelumnya, “Demam panas itu merupakan uap api neraka 
Jahannam, maka padamkanlah dengan air. ” 197 


Hadits ini gharib dari hadits Muhammad bin Yazid, dan juga 
masyhur dari Syu’bah, dari Umar bin Muhammad bin Zaid, dari 
ayahnya, dari Ibnu Umar. 

Ibnu Al Muzhaffar berkata: Kami menceritakannya setelah 
hadits Syu’bah, dari Umar bin Muhammad. 


y \ ~ ^ * N t i 

^ / & 

'H' /f I ''i 'j ^ ■?> f O l'** 8 . ^ 

y>\ UjA>- UjJj»- c 

f 

IpLU! C 01 iplfjI :jlS c&S 



{ J^> feS\ 01 CCjoJJl Jjl &A>- 
.\k£\ aIIp ^ 


197 HR. Al Bukhari (Shahih AlBukhan , 3264); dan Muslim (79/2209). 


419 




Hilyatul Auliya' - 

10144. Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan bin Kautsar 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Yunus 
menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan 
kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Kiamat akan keluar, kiamat akan keluar.” 

Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami dari Jabir bahwa 
Nabi §§• menyalati Najasyi dan bertakbir empat kali untuknya. 


Demikianlah yang diceritakan oleh Abu Bahr dari 
Muhammad bin Yunus, dari Abu Daud, dengan faidah yang telah 
diberikan padaku oleh Abu Al Hasan bin Abu Ghassan Al Bashri 
dan dia menuliskannya untukku dengan khatnya. Sementara itu 
Abu Bakar bin Khalad menceritakannya kepada kami, Muhammad 
bin Yunus bin Musa menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin 
Muadz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami dari Syu’bah dengan redaksi dan makna hadits yang sama. 
Sementara itu, hadits tersebut masyhur dengan Ubaidillah, dari 
ayahnya, Syu’bah dan Abu Az-Zubair, namanya Muhammad bin 
Muslim bin Tadrus, seorang penduduk Makkah. 


jbM cjLsJ! # - W U o 


jP |4jU 


J ^Ip 

Ju* ‘Jl\ & JU. J* J\ 

iuJ t j^p £\ jiL; £5 j di- ai 


420 



.Hilyattd Auliya" 


Jj>- ©jjiili 

. ji> o^t :43 Lj 


10145. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali bin Syu’aib menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abdurrahim Al Baghdadi menceritakan kepada kami, 
Ashim bin Ali menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan 
kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, “Seorang 
hamba sahaya pemah datang lalu membaiat Nabi §§• untuk hijrah 
sementara dia tidak mengakui bahwa dirinya seorang hamba. Lalu 
datanglah tuannya menginginkan hamba sahayanya, maka Nabi fH 
bersabda, ‘Juallah dia untukku!’ Lalu beliau membelinya dengan 
dua budak berkulit hitam. Kemudian beliau tidak membaiat 
seseorang hingga beliau bertanya terlebih dahulu, apakah dia 
seorang hamba sahaya.” 

Hadits ini gharib dari hadits Syu’bah, dan kami tidak 
menuliskannya kecuali dari hadits Ashim bin Ali. 


CiJJLJLa j & j&t — N * \ i *\ 

x / / 

, / . f 'u ** y I y Q y 0 f > O *f.l X 

'/ 'S? ^ ' 

. o" e * i> o' tsO \ i y ~' 1 .* 0 f- o y 

(j. c©^up ^ 

^ JH & g/ c^jj! 


✓ / 


421 



Hilyatul Auliya' 


jjbj ai ju* St .s^ja- 

^ ^ > r <3 </i 

t jUJ :cJli .4UU- j£ cJ} U :d jtl» jL«Iil 




Si* iil 0U4i- oUAf dUi*t Sft :«3 iS 

-CSC- *-Jj Ci, iil OUJi -CSC- 

X ^ ^ 

$ 11 - i>i 5u^- -&£- ^ $1 iii 6 uji 

.-CSC- A.-UiS' 


10146. Ahmad bin Ja’far bin Malik menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Rauh bin Ubadah menceritakan 
kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami dari Muhammad 
bin Abdurrahman, dia berkata: Aku mendengar Kuraib 
menceritakan dari Ibnu Abbas, dari Juwairiyah, bahwa Nabi fH 
mendatanginya saat sedang berdoa di dalam masjid, kemudian 
beliau melewatinya (yang tetap dalam keadaan tersebut) di siang 
hari, lalu beliau berkata, “Kamu masih dalam keadaanmu?” 
Juwairiyah menjawab, “Iya.” Beliau bersabda, “Maukah aku 
beritahukan kepadamu beberapa kalimat yang dapat kamu 
ucapkan? ‘Subhanallaah adada khalgihii’ tiga kali, ‘Subhanallah wa 


422 



- Hilyatul Auliya' 

ridhaa nafsihii’ tiga kali, ‘Subhanallaah zinata arsyihii’ tiga kali, 
‘Subahanallaah midaada kalimaatihi’ tiga kali. ” 198 


11^ ijk* $ &\ & -^uv 

C4-*~» UjA>- cAjb L»d>- JJ 

£!*• : jlS <Al J& J sSJ- Jl 0> a t 

cij U? Ji 

* “> / 

vjt d : jlS £&Jl 35" j i)j£i 

‘us5^^ lj <—Jl ^ *^l 

*ip Al Jb> Al J^j ^ *j c4as*l u JT 

■dX> lilJi : JIj 


10147. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami 
dari Abu Aun Ats-Tsaqafi Muhammad bin Ubaidillah, dia berkata: 
Aku mendengar Jabir bin Samurah berkata: Umar berkata kepada 
Sa’ad bin Abu Waqqash, “Mereka telah mengeluhkan berbagai hal 
kepadamu hingga dalam urusan shalat.” Dia menjawab, “Aku 
hanya membantu mereka dalam dua hal yang pertama, dan 
menghapus dua hal yang terakhir dan aku bukanlah orang 

198 HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Dzikir dan doa, 2726). 


423 



Hilyatul Auliya '-_____-- 

pertama kali (unggul) dalam mengikuti shalat Rasulullah ||.” Dia 
berkata, “Itu hanya perkiraanmu.” 


*Jp & & J6 . -^ua 

(c) to? jS ^4 


$ ^uj-i t&u. c6j^ ^ 3 uj-i jit 

c jlii ^ 01 jXp &«*■>• c^L^Ji 

<1^ c u4 5 o? o* 

jJLj dp &l jb i)l 015" : JlS <.-jt 

34 J r \ Sy4 Oli'oi > £ il»-l 

uiul rfjlii ?J3& U 15 

4 ] blg ^5 ^gIv2J Oi iljlj Ojv2>- 131 

.aIp lyt 


10148. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Imran bin Bakkar menceritakan kepada kami {ha "); 


424 


Hilyatul Auliya' 


Abu Ishaq bin Hamzah menceritakan kepada kami, Ishaq 
bin Musa Ar-Ramli menceritakan kepada kami, Imran bin Bakkar 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Khumair Al Hizari 
menceritakan kepada kami, Al Jarrah bin Malih Al Bahrani, dari 
Syu’bah bin Al Hajjaj, dari Muhammad bin Qais, dari Humaid, dari 
Anas, dia berkata: Dulu Rasulullah f§ sering berkumpul bersama 
kami layaknya keluarga hingga beliau pernah berkata kepada 
adikku, “Wahai Abu Umair apa yang telah dilakukan An-Nughair 
(nama burung)?” 199 —Beliau mencandainya dengan itu— sampai- 
sampai jika telah tiba waktu shalat dan beliau hendak shalat, kami 
menghamparkan sebuah permadani dari rambut untuk beliau, lalu 
beliau menunaikan shalat di atasnya. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibrahim bin Dzi Himayah 
dari Syu’bah dengan redaksi dan makna hadits yang sama. 


cyOfliJl & \2 jS- \ i*\ 


.'L* 


Cf. *- a 4- 3 ^ /f. 

j* (j* o? 

.SIL J fr && 


10149. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Haitsam menceritakan 
kepada kami, Fahd bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Utbah bin As-Sakan menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Dzi 


199 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Adab, 6203); dan Muslim 
(Shahih Muslim, pembahasan: Adab, 2150). 


425 



Hilyatul Auliya '- 

Himayah menceritakan kepada kami dari Syu’bah, dari 
Muhammad bin Qais, dari Humaid, dari Anas dengan redaksi dan 
makna hadits yang sama. 


Ada yang mengatakan bahwa Muhammad bin Qais 
merupakan seorang Kufah Hamdani. 


jjI * \ O * 

<C> C?. 


& & JJ- ij^r {y. &\ 

J 5 

J J* c&i tfjs- :VvS cSjIS /f ISJjU- c, 

O? j?' 

*/ T 

d°Ll d j' jl tff lui j alli 

di & iil ^ jUd : J05 

($* <J| c J^' ^ 

.jUdf 


✓ ^ 
l'*.* 


10150. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, Yazid bin 
Harun menceritakan kepada kami {ha ); 


426 


_ —Hilyatul Auliya 

Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, Yunus bin 
Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Syu’bah menceritakan kepada 
kami dari Muhammad bin Abu Al Mujalid, dia berkata: Abu 
Burdah dan Abdullah bin Syaddad ragu dalam jual beli pesan- 
memesan, lalu mereka mengutusku kepada Ibnu Abu Aufa, lalu 
aku bertanya padanya tentang hal tersebut, maka dia menjawab, 
“Dahulu pada masa Rasulullah f|| kami melakukan akad salm 
(pesan-memesan) pada gandum, jewawut, kurma dan anggur 
kepada suatu kaum yang memiliki barang-barang tersebut.” 200 

Redaksi Abu Daud, dan Yazid berkata: dari Abu Al Mujalid. 


*. > J. y'U* 


c ^ o) 


/ # '/ “ 

^ Jc \sjJS- 

"z' / 

J : jllj '/A till t «5ji /t : jli 

S* “y’ * 


10151. Muhammad bin Ma’mar menceritakan kepada 
kami, Yusuf Al Qadhi menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abu Bakar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Abu Al Mujalid, dia berkata: Abu Burdah dan 


200 HR. Al Bukhari (ShahJh Al Bukhari, pembahasan: Jual beli pesanan, 2244, 
2245); dan Abu Daud (Sunan Abu Daud, pembahasan: Jual beli, 3464-3465). 


427 



Hilyatul Auliya' — - 

Abdullah ragu. Lalu dia menyebutkan kelanjutan haditsnya. Dan 
dia berkata, “Di masa Rasulullah H, Abu Bakar dan Umar.” 


/ v -*( \' u *\ ' ' * 8 % * * 

(c) y- ^ <~r^ 


>»' K'** 


& # *1p l£U- ^ 6u±. t£U-j 

ISSjLs- :^U jtiu Cai- C jgslt 

«S^ u' ^ u' j* ‘“UJ, 

^ J?~"j 


10152. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami [ha 1; 

Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ali bin 
Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu’bah 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Juhadah, dari Abu 
Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah 0 melarang 
mendapatkan harta yang dihasilkan dari berzina.” 201 


201 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Sewa, 2283, dan 
pembahasan: Thalak, 5384). 


428 


Hilyatul Auliya' 


\£js. $ &\ & -\<\or 

. v * JU^ l''* - ! z' Z' > 8 « “? J 

(^) O*, <jr>y 




# j&* iL‘j^ .jsM # ouii. 


jl ^ l^ls- ijz;^ ^3 

'f a s f o ' f o ^ f «t f ®l ^ iz« A 

d 1 ^ o* ‘i£r u* ‘uW <4* Cr*’ o* tA **"' 

»•* ^ ^ w **X X X 

a!p Al Jb iil J>i<j Jli :JU v/i 

^ Jp i) ilil : Jiij j-ii- bl :jd^j 

X * 

:^j <&l ’tSS-y. :^4 <*$ 

.fiO'u U^.j ai fi^JLi* 


10153. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami (ha '); 

Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdus bin Kamil menceritakan kepada kami, Ali 
bin Al Ja’d menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu’bah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari saudaranya, 
dari ayahnya, dari Abu Ayyub Al Anshari, dia berkata: Rasulullah 
f§ bersabda, “Jika salah seorang kalian bersin, maka hendaknya 
dia mengucapkan ‘Alhamdulillaah’ dalam setiap keadaan, dan 


429 


Hilyatul Auliya '-— 

hendaknya orang yang men-tasymit-nya mengucapkan, 
‘Yarhamukumullaah (Semoga Allah merahmatimu)’, dan 
hendaknya yang bersin mengucapkan, ‘Yahdiikumullaah wa 
yushlihu baalakum (semoga Allah memberikan hidayah padamu 
dan memperbaiki keadaanmu)’. ” 202 

Nama Ibnu Abi Laila adalah Muhammad bin Abdurrahman 
bin Abu Laila. 


j&t cJLu\ s 

C/' CS' ^ c<sjald\ Ji 

cOjljJl Jup \jjJL >- c j * ju * jjI 

* 0 

lasjj aip St tjgilii jp ’j 11 ^ 

**✓ / v 

015" 5?! Otj I*/- ajAi OCjjj V iJlf 

Jjf 01 


} S* 1 /1 ^ 


10154. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad Al Qanthari menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, 
Abu Ma’mar menceritakan kepada kami, Abdul Waris 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, 


202 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari\ pembahasan: Adab, 6624); dan Abu Daud 
(Sunan Abu Daud, 5033). 


430 



Hilyatul Auliya' 


Muhammad bin Salim menceritakan kepada kami dari Asy-Sya’bi 
bahwa Ali dan Zaid tidak memberikan warisan kepada sang nenek 
selama anaknya masih hidup, sedangkan Ibnu Mas’ud memberikan 
warisan kepada sang nenek dam dia berkata, “Nenek pertama yang 
diberi makan dalam Islam adalah yang diberi makan (diberi 
warisan) padahal anaknya masih hidup.” 


&JJ- iJJ^r $ i*! -) • )00 


. v 'M' ' ' J> ° s • » 

(c) CS 


' f a , . * 


i)i J. J&t # ASSS. 

/ / 


>0 t*** ' \'°' • ".-'“r 

/ri cjJ ^ j* 

^ **/ *V j? x 

Ij. tOUJuJl J? Jdi L&Z \&S- -M t 

& & iri ^ ^ 

i)! Jjij o? ^ 9^-1 

oli ^ Jp £jjJ-l C^i 4St j&j # 


f 


10155. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha 'J; 


431 


Hilyatul Auliya ' ....-——- 

Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja’far 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu’bah 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin An-Nu’man, dari 
Thalhah Al Yami, dia menceritakan dari seorang wanita, dari 
Abdul Qais, dari saudari Abdullah bin Rawahah, dari Rasulullah §§■ 
bahwa beliau bersabda, “Diwajibkan keluar bagi setiap orang yang 
memiliki ikat pi ngg ang (maksudnya yang telah mengikatkan 
rangsum makanan dan bejana air dengan ikat pinggang). ” 203 


\jLj JL>- c ^ 

J» j** J? ^ ^ CH 

«jj 

2 ^' cj Cf- '■J- 

$' Ot <Al J & y ‘M & l-tfA 

V? 9'^ d** 

.Uj& Sfj Uki 5^4 


10156. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada 
kami, Isham bin Ghiyats menceritakan kepada kami, Abdullah bin 


203 Hadits ini shahih. 

HR. Ahmad {Musnad Ahmad, 6/358); Abu Ya’la (7116); Ath-Thabarani dalam Al 
Kabir (24/338, 339, no. 846, 847). 

Al Haitsami berkata dalam Maj'ma' Az-Zawa 'id (2/200), “Di dalamnya terdapat 
seorang wanita tabiin yang tidak disebutkan namanya. " 

Sementara itu Al Albani menilai shahih hadits ini. 


432 



_ Hilyatul Auliya' 

Ayyub menceritakan kepada kami. Bakar bin Bakkar menceritakan 
kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami dari Muhammad 
bin Ubaidillah —maksudnya Al Arzami— dari Atha, dari Jabir bin 
AbduHah, bahwa Nabi 0 menunaikan shalat Id bersama mereka 
tanpa adzan dan tanpa iqamah, beliau tidak menunaikan shalat 
(sunah) sebelumnya dan tidak pula setelahnya. 204 


\2jS- ’J tilS- - N • ^ o Y 

v' X 

— * - ^ 
f o O ^ o , i -'i o' •*£.» 0 o' *j'° *u 

<3) ot c y- a* C V Cf- u* LA ^ 

**/ v' ✓ z' 

5*5 9^5% o? 1 ^ ‘</^5 

•^5 


10157. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Umar bin Hafsh As-Sadusi menceritakan kepada kami, Ashim bin 
Ali menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada 
kami dari Muhammad bin Murrah, dari Muhammad bin Sa’d bin 
Abi Waqqash, dia berkata, “Aku mendatangi Ibnu Umar di Arafah 
saat dia sedang makan.” 

Syu’bah belum pernah meriwayatkan dari Muhammad bin 
Murrah sampai dia meninggal. 


204 HR. Al Bukhari (Shahih A / Bukhari , pembahasan: Dua led, 964) dari hadits 
Ibnu Abbas & dengan makna yang sama. 


433 



Hilyatul Auliya'. 


'.'O' 


f iri*. - 


O! .Z 4 "* OJ 


a» - \ .\oh 


&£- i J Jb. J> i? A» ^ «&S- 


i .a^ o i 9 .-'i* ^ ~'0 'i, lZ*'i ' vo '' 

aUI JLp (jLa-iP UjA>- cA^*-w»» uj*A^- c y^j 

s 

ca>JLU U4j! cOUiP jjIj 

CAAII ^ I<J^ C*>l^r-J (1)1 cOjjl <J>J ^-^5 

Aj 41 ; s Al i£S : jlS <&l JUj4 

.j^>-^]l JwaJj Cdis^il jJjj cotAtaJl 


10158. Ahmad bin Ja’far bin Hamdan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Bahz menceritakan 
kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Utsman bin Abdullah bin Mauhab dan Abu Utsman menceritakan 
kepada kami, bahwa keduanya mendengar Musa bin Thalhah dari 
Abu Ayyub bahwa seorang lelaki berkata, “Wahai Rasulullah 
kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku 
ke dalam surga.” Beliau # bersabda, “Kamu menyembah Allah 
dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, 
menunaikan shalat, membayar zakat dan menyambung 
silaturahim. ” 205 


205 HR. Al Bukkhari ( Shahih Al Bukhari, pembahasan: Adab, 5983); dan Muslim 
(Shahih Muslim, pembahasan: Iman, 13). 


434 


HilyatulAuliya 


9 s' /] 

s' • W 
•• . 


l&U- ^ 

$5 ^ ^ ‘t?3 ^ o? ^ 

^ t iiS oiS- £3 i£U- cU> ^ 

Ai d* ‘r?$i <1^ *S>i- J ^ 

rjO^j -dp Al jb> Al JU :3u J 

.«^1 & qu^i t# js 


10159. Al Hasan bin Ghailan menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Khalaf Al Qadhi menceritakan kepada kami, Waki 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan 
kepada kami, Nashr bin Hammad menceritakan kepada kami, 
Syu’bah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Suqah, 
dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata: 
Rasulullah f§ bersabda, “ Barangsiapa berbela sungkawa terhadap 
orang gang terkena musibah, maka dia mendapatkan pahala 
sebagaimana pahalanya (orang yang terkena musibah karena 
kesabarannya).” 206 




c^i J ju^i $ uios- -\. u • 


206 Takhrij-nya telah disebutkan. 


435 




Hilyatul Auliya' 


j&t l-Ss- 4011. ^ ^ 6li£ 

a 's l'. O , o <. 'l I S \ of ,f > 0 

Cfi 44i-b- a_^. 4 ^ u>a^ 4(33' (j' ji 

aIp &i { JXa zJ}\ 5t 4^U- &JP 45 ^ 

•o v ^ 

.psteiJj 'j^ 1 ^ j&'j 


10160. Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin 
Ahmad bin Abu Ghassan menceritakan kepada kami dalam 
jamaah, mereka berkata: Abdan bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, Sahi bin Sinan menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abu 
Aufa menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada 
kami dari Muhammad bin Khalifah dan dari Muhil, dari Adi bin 
Hatim bahwa Nabi g| bersabda, “Jauhilah neraka meski dengan 
sepotong kurma. ’ ,2 ° 7 




4 J^r $ &\ \£j£. 

✓ v ' A ' ' > 0 * * * 

(c )y 


tfoJ- <.3jA $ 0U±- £js.j 

(^) 4fST c^o^UJi 


" si 


207 Takhrij-nya telah disebutkan. 


436 



Hilyatul Auliya' 


plus c^iLii jjjii 

(^) £y. V^jS- 

ji fe&l ^ ^3 S tfk-j 

tjl^j 1 _Lj JJ*- cOla*^ 

^J-l tffc- C^l j. ll^j 

i / ’« rf ! ✓ , i 1 1 ~ ^ o 7 '» ^ ji o i i^i - ! /- /■ / j/ t o 

Lj”^- 4 ^ 3 jp ^jI uJai- ojb 

<*£i W 0JL5- :jti otj j? ^ ^ < 5 li 

X / 

^ Vt jO^j d*. Ai Jb iii jis : j^: 

Jbf; si 34 of I5.U. fu^Ij i4 iSi 


oi ouii Jiii ?ji> sj^ : ju jt ,>tj 

✓ ^ ^ 

O z' 


10161. AbduUah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha 1; 


437 





Hilyatul Auliya '- 

Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ja’far bin 
Muhammad Al Qalanisi menceritakan kepada kami, Adam 
menceritakan kepada kami (ha '); 

Faruq Al Khaththabi menceritakan kepada kami, Abu 
Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb 
menceritakan kepada kami {ha ); 

Ishaq bin Ayyub menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Sa’dan menceritakan kepada kami, Bakr bin Bakkar menceritakan 
kepada kami (ha '); 

Ali bin Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, 
Al Khadhir bin Daud menceritakan kepada kami, Ibnu Arafah 
menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, 
mereka berkata: Syu’bah menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Ziyad, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah 
berkata: Rasulullah §§- bersabda, “Apakah salah seorang kalian 
tidak takut jika dia mengangkat kepalanya sementara imam masih 
bersujud Allah akan menjadikan kepalanya kepada keledai. Atau 
beliau berkata, ‘Bentuk keledai’.”'*®* 

Redaksi Sulaiman bin Harb. 


tfS*. cjkdi y iti -mit 
\21i- <.£& $ y 

W. o , i -'i o' iyO \ >0 *\6' 


208 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Adzan, 691); Muslim (Shahih 
Muslim , pembahasan: Shalat, 427); Abu Daud ( Sunan Abu Daud , 609); At-Tirmidzi 
{Sunan At-Tirmidzi \ 579); dan Ibnu Majah ( Sunan Ibnu Majah , 961). 


438 


. Hilyatul Auliya' 


^-*Ip ^ <J y^j JU !(JlJ ^p 

.,>& pM 'y ls> i' 'y :jU^3 


10162. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Al Abbas bin Harun menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Abdak menceritakan kepada kami, Abbad bin Shuhaib 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami 
dari Muheimmad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah f|| bersabda, “ Tidak bersyukur kepada Allah orang- 
orang yang tidak bersyukur (berterima kasih) kepada manusia ,” 209 


i£U- c # iii -wnr 

j? 

o jJ» ^ o * £ s o \ i ^ i* ^ ^ / «i / «f | ^ ^ j 

^ ^jP Ojli 

Jjl IIp cjs" : ju c*Jj (ji (.Csyki J,\ 

* '0 **/• X X **^ 

15 : jlli .015JJI ^L: ^ Jjii t ji£ 

(UL3 Aij tOUiJi ^iL; ? ^di ^ 
jli % ?jOij dp il il cJ, 551 


209 Hadits ini shahih. 

HR. Ahmad {Musnad Ahmad, 2/203, 388, 395); dan Abu Daud (Sunan Abu 
Daud, pembahasan: Adab, 4811). 

Syaikh Al Aib ani menilai shahih hadits ini dalam Sunan Abu Daud. Cet. Maktabah 
Al Ma’arif, Riyadh. 


439 



Hilyatul Auliya' 






10163. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan 
kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami dari Muhammad 
bin Abu Ya’qub, dari Ibnu Abu Nu’m, dia berkata: Aku pernah 
bersama Ibnu Umar, lalu dia ditanya tentang seseorang dalam 
keadaan ihram yang membunuh lalat, maka dia menjawab, “Wahai 
penduduk Irak, kamu bertanya kepadaku tentang seorang yang 
dalam keadaan ihram membunuh lalat sementara kalian telah 
membunuh cucu Rasulullah fH? Padahal Rasulullah fH bersabda, 
‘Keduanya (A! Hasan dan Al Husain) adalah dua raihanku di 
duniar 210 


UjJL?- ^ ^ 1 

^ jl£ $ Ali 

/y AUi Jklp /y JuLit CKaJ* hjAs- 

**/■ X X 

4 y. c j^sj \j\ c^ks* :JU <.Cjyj6 

/ j* 

Alll ^ J oljl ijli t *^P 4 0a^>- 


210 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari , pembahasan: Adab, 5994). 


440 



. Hilyatul Auliya' 


‘f M jji s •!& :JvS .&! 

. 4 J jjLP V c^jiaili dii^ I jlfli 4l3liil 


10164. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yunus Al Kudaimi menceritakan kepada kami, 
Abdushshamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami, 
Syu’bah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin 
Abu Ya’qub menceritakan kepada kami, dia berkata-. Aku 
mendengar Abu Nashr menceritakan dari Raja bin Haiwah, dari 
Abu Umamah, dia berkata: Aku mendatangi Rasulullah f||, lalu 
aku berkata, “Wahai Rasulullah, perintahkanlah padaku dengan 
sebuah amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga.” Maka 
beliau bersabda, “ Berpuasalah, karena sesungguhnya tidak ada 
amalan yang menyetarainya .” Lalu aku pun mendatangi beliau 
kedua kalinya, dan beliau tetap bersabda, “ Berpuasalah , karena 
tidak ada amalan yang menyetarainya. 1 

Abu Nashr adalah Humaid bin Hilal. 


^ cOiM -j -Ml» 

li‘jU J 


211 Hadits ini shahih. 

HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/249); An-Nasa'i (Sunan An-Nasa 'i, pembahasan: 
Puasa, 2220-2223); Ibnu Hibban (Shahih Ibnu Hibban, 929, 930 Mawarid); dan Ath- 
Thabarani dalam Al Kabir (7463, 7465). 

Syaikh Al Albani menilai shahih hadits ini dalam Sunan An-Nasa 'i. Cet. Maktabah 
Al Ma’arif, Riyadh. 


441 




Hilyatul Auliya'. 


Ji c^jUJi J4^ C/, j** 

t u? ^ 4 ^ (3^ 3^ J>) Cf' ^ ^ 

£• : Jll C^U! ^1 ^ L6jl>- JJ g\>rj J& 

:ilii c) j^'j 2 il ^ 

.^aJ\j iilip : jlii cA^Jri *A^P ^iip 


■ 10165. Sulaiman bin Ahmad dan Muhammad bin Ahmad 
bin Al Hasan menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Bisyr 
bin Musa menceritakan kepada kami, Umar bin Sahi Al Mazini 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Abdullah bin Abu Ya’qub, dari Abu Nashr 
Humaid bin Hilal, dari Raja bin Haiwah, dari Abu Umamah, dia 
berkata: Aku pernah bersama Rasulullah fH pada sebuah 
peperangan, lalu aku berkata, “Ajarilah aku suatu amalan yang 
dapat memasukkanku ke dalam surga.” Lalu beliau bersabda, 
“Hendaknya kamu berpuasa." 


0 1 £ "'i 0 "*t £ C* ”* 8 ' A \ N'I/n 

j AAP? 3 J 1 ^ 1 • 1 l o 

0. J J JsJA itsjdiS 'xA 

y 

J J &\ J jJ~\ ^ 

^ **/ X ** 

>rj < 3 ! J^P C \sjJS- 

**/ ^ 


442 



Hilyatul Auliya' 


cdiJU J 'A AL : JvS crjJ-l Jc- 
lyt l$jf a!1p 2bt :JUi 


10165 mim. Abu Ja’far Muhammad bin Muhammad bin 
Ahmad Al Muqri menceritakan kepada kami, Al Husain bin 
Muhammad bin Ubaid Al Ijli menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Ahmad bin Abu Syu’aib menceritakan kepada kami, Miskin bin 
Bukair menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada 
kami dari Abu Raja', dari Al Hasan, dia berkata: Aku bertanya 
kepada Anas bin Malik tentang jampi-jampi (mantera), maka dia 
menjawab, “Mereka menyebutkan dari Nabi H bahwa itu 
termasuk perbuatan syetan.” 212 


Nama Abu Raja adalah Muhammad bin Yunus, seorang 
penduduk Bashrah. Miskin meriwayatkan hadits tersebut secara 
gharib dengan nvi-marfu -kannya dari Syu’bah. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Ghundar dan lainnya dari Syu’bah secara 
mursal. 


j '&■ \ j IA- i2i*. -um 


& cs. & ^ «55 ^ 


212 Hadits ini shahih. 

HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 3/294); dan Abu Daud (3868). 

Syaikh Al Bani menilai shahih hadits ini dalam Sunan Abu Daud. Cet. Maktabah Al 
Ma’arif, Riyadh. 


443 



Hilyatul Auliya'. 


/f jUJll ’J> ,>!*- l23*- t * sT4 UljSll ilt 
: jiS # 3i2 »23*. «fci »23*. *6£u 
« v is-V» «3135. 2 j0j «*ij CUP 

oi: 2*5» it 01 :jii 




10166. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Musa Al Khathmi 
menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah Al Qarathisi 
menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar An-Najjar Abu Imran 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin An-Nawwar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar seorang lelaki yang dipanggil Muhammad 
menceritakan dari Ka’ab Al Ahbar, dia berkata, “Sesungguhnya 
Allah membenci orang yang gemuk dan ahlu bait yang banyak 
dagingnya.” 

Syu’bah tidak meriwayatkan dari Muhammad bin An- 
Nawwar, sementara itu selain Syu’bah meriwayatkan darinya, lalu 
berkata: Muhammad bin Abu Nawwar adalah seorang penduduk 
Bashrah. 


»23*. iSo*. • uv 

.'U* „ f .0 f s . i x o .i'i 

ll>Jb- c Ji ji (jJ 


444 



Hilyatul Auliya' 


X 0 


<X^2J&- J,1 ojUi ^ \1jJS- j54*-» 

•*/- ✓ — • 

Cryh o* ‘4 ?^' ch t3 ^ 

^11 01 a%i ut /i: £ c J c&^i 

Jip >p fli >j-l J Jb bl 6l^ jUOj «Ip 'i)l 

O* l ’jt **? : L !&~ <3^* Ub^J^ 


i*!C * 0 * a ' • 



10167. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Muhammad bin Sha’id menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Manshur menceritakan kepada kami, Nu’aim bin 
Hammad menceritakan kepada kami. Harami bin Umarah bin Abi 
Hafshah menceritakan kepada kami dari Syu’bah, dari Muhammad 
bin Ibrahim Al Hasyimi dari Idris Al Audi, dari ayahnya, dia tidak 
menyebutkan Abu Hurairah, bahwa dahulu jika Nabi g§ 
menunaikan shalat di Hijir, Umar berdiri di atas kepalanya dengan 
pedang. 

Harami berkata: Syu’bah mendengarnya dari Muhammad 
bin Ibrahim. 


l), 3 jXj> y\ \£js- 


Lj Ji*- tjLio UjwL>- 




445 



Hilyatul Auliya' 


1" O ,2 "i o" \ > ° '’l 51 C» 

ji\S>r LL)J3“ <, jA*S>? 


S s 

.O * t s* 



ji UI tV : jti Ut&Jl j jij Sjfi 

,d.AX~?r 


10168. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Basyyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja’far 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Jabir Al Hanafi, dari Qais bin Thalq, dari 
ayahnya, dia berkata-. Seseorang bertanya kepada Nabi dan aku 
mendengarnya, tentang seorang lelaki yang menyentuh dzakamya 
dalam shalat, “Apakah harus berwudhu.” Beliau menjawab, 
“Tidak, sesungguhnya dia seperti bagian tubuhnya yang lain. ” 213 

Muhammad bin Jabir Yamami tinggal di Kufah, Ayyub As- 
Sakhtiyani dan Amr meriwayatkan darinya. Dan dia hidup sampai 
Ishaq bin Abu Israil meriwayatkan darinya. 


213 Hadits ini shahih. 

HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, pembahasan: Bersuci, 182); At-Tirmidzi (Sunan 
At-Tirmidzi, pembahasan: Bersuci, 85); dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 
pembahasan: Bersuci, 483). 

Syaikh Al Albani menilai shahih hadits ini dalam Sunan ini. Cet. Maktabah Al 
Ma’arif, Riyadh. 


446 


Hilyatul Auliya 


cO'J^ ^ y\ \2 j£- 

<~>) t?- \sJjs- c oli- ^5 

( C ) Ali. c^U, ^p c Jj& lij^- 

£5 i£t cj^- 

LjJl^- c^Ip ^ LjJl>> cjjLc*^ ^ ^-^LaJl 

-i»'i <j$ : Jl5 c^ jU- ^ 

:J jlli isJl^S c JjJ\ ^ c^I ^p \ j \ \j 


* * 1 Ci ?.f i f 


V Id-ia3 1*X>4 Aj C^i^- cV 01 cO~>-' 


10169. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Ishaq bin Abi 
Israil menceritakan kepada kami, Muhammad menceritakan 
kepada kami dari Jabir dengan lafazh dan makna hadits yang sama 
{ha y, 

Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Al Qasim bin Musawir menceritakan kepada kami, Al 
Fadhl bin Ghanim menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Jabir menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu’bah menemuiku 
di Wasith, lalu dia berkata, “Wahai Abu Abdullah, ceritakanlah 
kepadaku hadits menyentuh dzakar.” Maka aku pun menceritakan 
hadits tersebut, lalu dia berkata padaku, “Aku ingin kamu tidak 


447 





Hilyatul Auliya '- 

menceritakan hadits tersebut kepada seorang pun setelahku.” Aku 
berkata, “Tidak akan aku lakukan.” 


j£ jU- tjS-t J i uli. - \ - w 


ddl cJLiit ^ ilp cj.is' J ^ y 

- ^ yy 

y° itl < o' t O'' 1,£ o , S •'i o ' i yO K 

JLp :JU (jj ca-jL» 

/ ' 

f i I ,o- f o ' ^ * > o ' O l I °'' ' 0 

4j1 caW! JLP 4-j1 ^*jP toii: y aWI Xs> y 

jL^sJ«3 (j cIJJLjj (j YjAj d\5>* 

.oSC 


10170. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdus bin Kamil menceritakan kepada kami, Ali 
bin Al Ja’d menceritakan kepada kami, Syu’bah memberitakan 
kepada kami dari Muhammad bin Dzakwan, dia berkata: Aku 
mendengar Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud menceritakan 
dari ayahnya, Abdullah, bahwa dia membaca Al Qur' an pada hari 
Jum’at dan membacanya di bulan Ramadhan dalam tiga kali. 


ij£J- J *JJ ’J !&k \Zjs- . Nv^ 

t> y - 

\2jS- j di ’J i£t l£U- 

°Je- J pjf- lf- <X*Jy °Jc- 


448 


Hilyatul Auliya ' 



10171. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Muhammad Al Kindi Ash-Shairafi, 
Muammal menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada 
kami dari Syu’bah, dari Muhammad bin Dzakwan, dari 
Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dia berkata, “Dahulu Ibnu 
Mas’ud membaca Al Qur'an dari hari Jum’at sampai Jum’at 
berikutnya, dan membacanya di bulan Ramadhan dalam tiga kali.” 

Muhammad bin Dzakwan Jazari tinggal di Kufah. 


<&■ j &£- % «w 

jup ^ sSJ. $ uJL /f 

^ ^ J eJdl ^ MJ. Htls- 

S 

c). Jty & J ^ ^ 

s s s ' 

: jlS Aiii jIp {j* 

.aj isjy. ijLr: jOij 4ip ai 


449 



Hilyatul Auliya '- 

10172. Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah menceritakan 
kepada kami, Abu Thalhah Ahmad bin Muhammad bin Abdul 
Karim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Laits Abu 
Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, Yahya bin Rasyid 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Abdurrahman bin Auf, dari Abdullah bin Busr, 
dia berkata: Aku mendengar Nabi fH bersabda, “Takarlah 
makanan kalian maka kalian akan diberikan keberkahan dalam 
makanan tersebut. ” 214 

Muhammad bin Abdurrahman adalah seorang penduduk 
Homs. Hadits ini juga diriwayatkan secara gharib oleh Abu Ash- 
Shabbah dari Yahya, dan ada yang mengatakan bahwa telah 
berbuat wahm dalam hadits tersebut. 


isi*. cj ^ HjlU- wr 

y 

^ ’J, <>jVi J) $ y* 

<\ f'* ' I 'l f. O JL°. ' 

.(Jv3 tCJu j-vio 

U?' J* J* r ^4^- 

✓ ✓ v 

cg» Cr* ^ J*» 


214 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari ; pembahasan: Jual beli, 2138); Ibnu Majah 
(Sunan Ibnu Majah , pembahasan: Perniagaan, 2231, 2232); dan Ahmad (Musnad 
Ahmad, 4/131, 5/414). 


450 



- ——- Hilyatul Auliya' 

10173. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Ali bin Abu Al Azhar menceritakan kepada kami, 
Ja’far bin Abdul Wahid menceritakan kepada kami, Bisyr bin 
Tsabit menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Al Walid — 
seorang Syaikh yang merupakan penduduk Homs— menceritakan 
dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata: Nabi |§ bersabda, 
“Barangsiapa yang diundang maka hendaknya dia memenuhi 
undangan tersebut, maka siapa saja yang tidak memenuhi 
undangan maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul- 
Nya.” 215 

Muhammad bin Umar berkata: Muhammad bin Al Walid 
adalah Az-Zubaidi. 


\2jJS~ c yud>r Aill Jlp llj JL>- — \ * W t 

cSjis /f 

c JliJl J\ <, c 

Al J Pj jl4p J p Ol&l 5^ : jlS 4>p Jl jp 

£ ity \p u&fij jO^j 4^ ai 


215 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari\ pembahasan: Nikah, 5179); Muslim 
(Shahih Muslim, pembahasan: Nikah, 1429, 1432); dan Abu Daud (Sunan Abu Daud, 
pembahasan: Manasik, 3741). 


451 




Hilyatul Auliya' 


jii cSSCJi oflS jS :JU 1S1 5 ^ oijiSi Si 


■uyy 


10174. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, 
Abu Ja’far mengabarkan kepadaku —bukan Al Farra— dari Abu Al 
Mutsanna, dari Ibnu Umar, dia berkata, “Dulu, adzan di masa 
Rasulullah *jjj| dikumandangkan dua kali-dua kali, sementara 
iqamah satu kali satu kali, hanya saja sang muadzin (saat iqamah) 
jika mengucapkan ‘Qad qaamatishshalaaH dia mengucapkannya 
sebanyak dua kali.” 


c y \1jJS- —) * ^ V O 

* * 

gs&Vi J J 6? & 

**x / **/ x 

c jliSfl ^ c151 oJb : jll t&i t&S 
:jli ^.lil OijJ cjidl ift : jlii 

y’ 

Jp ob^/l 01^" I 

/aIL. jTai . Jii 'fLj A^P Al Al 


10175. Sa’ad bin Muhammad An-Naqid menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Khalid bin Abu Al Akhyal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Baqiyyah 


452 



- Hilyatul Auliya' 

menceritakan kepada kami dari Syu’bah, dia berkata: Aku 
bertanya tentang adzan kepada Abu Ja’far, lalu dia berkata: Aku 
mendengar Abu Al Mutsanna, seorang muadzin Masjid Al Jami 
berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, “Adzan di masa 
Rasulullah adalah dua kali-dua kali.” Lalu dia menyebutkan 
kelanjutan haditsnya. 

Nama Abu Ja’far, sang muadzin adalah Muhammad bin 
Muslim bin Mihran, dia seorang penduduk Kufah, dan Abu Ishaq 
As-Sabi’i meriwayatkan darinya. Sementara nama Abu Al 
Mutsanna adalah Muslim. 


&JS- C4UU ^ JZj y\ \£jJ- — \ 

> O/ l''*'®. ^ f ^ l'- 0 ^ o f * ° \es 

rji) *<i' ‘Jr 3 *- t y. Ji j-p 

< O X „ O <o"T> > O * \ I C i/» •*. I ''i ^ ^ ^ 1 .8 

C jA*s>r ’ Jli UjA>- cO iLP 

i)l jjij OVS't y jb : jli 

jtfJ :Jl 5 S aIp Al 


5; ili o-.il» jli Vj Jl 'V c^JJl iilj 

: jli lis" J^ij 0*^1 : b 1 s» (-.-b 

0 ^ ^ 

•r" 


10176. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 


453 




Hilyatul Auliya' - 

ayahku menceritakan kepadaku, Rauh bin Ubadah menceritakan 
kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Khalid bin Ja’far berkata: Muhammad bin Syabib 
bertanya kepada Al Hasan, “Apakah dulu Rasulullah ^ makan di 
atas tanah?” Dia menjawab, “Iya, demi Allah yang tidak ada tuhan 
selain Dia.” 


Syu’bah berkata: Lalu aku menemui Muhammad bin 
Syabib, lantas aku berkata padanya, “Apakah kamu mendengar Al 
Hasan mengatakan demikian dan demikian?” Dia menjawab, 
“Iya.” 

Muhammad bin Syabib adalah seorang penduduk Bashrah. 
Aku tidak mengetahui Syu’bah meriwayatkan dari selain riwayat 
tersebut. Sementara itu Syu’bah meriwayatkan dari Muhammad 
bin Abu Ismail As-Sahni, seorang penduduk Kufah, dan dari 
Muhammad bin As-Sa'ib Abu An Nadhr Al Kalbi, seorang 
penduduk Kufah, serta dari Muhammad bin Abu Aisyah, seorang 
penduduk Madinah, aku tidak mengetahui dia mensanadkan dari 
salah seorang mereka. 


/ i 

O' 


£-MYY 

'c / ^ I 

y v ^ Ji l' /1 l' / i , / ^ ^ O . . > 

(c) b cr°Ji 


&IU- :Sll3 ^ 

5* coii» ^ cOP :Jl3 coSlS 


454 


.Hilyatul Auliya 


fjii U <. 5-tsjlJi J ‘j* iUA 1» J ji otiL; 
iii i>: of fili-'f :jJ jjij si 
^ cil jjij u ^ f.jtf j dTjijl 

,iJ_& wl>-l li)l j-& !(Jli 


10177. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha '); 

Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Yusuf Al 
Qadhi menceritakan kepada kami, Amr bin Marzuq menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Syu’bah menceritakan kepada 
kami dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Salim bin Abu Al 
Ja’d menceritakan dari Ma’dan bin Abu Thalhah, dari Abu Ad- 
Darda, bahwa Nabi fH bersabda, “Apakah salah seorang kalian 
tidak mampu untuk membaca sepertiga Al Qur 'an dalam satu 
malam?” Lalu ada yang berkata, “Wahai Rasulullah, siapa yang 
mampu melakukan itu?” Beliau bersabda, “Bacalah surah Al 
Ikhlaash. ” 216 

Hadits ini shahih tsabit. Syu’bah meriwayatkannya dari 
Qatadah, sahabat-sahabat Syu’bah adalah Sa’id bin Abu Arubah, 
Hammam dan Abban. Para sahabat Syu’bah berselisih dalam hal 
tersebut atas Syu’bah kepada lima perkataan, lalu Mu’adz bin 


216 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Keutamaan Al Qur'an, 
5015, dan dalam pembahasan: Imad dan nadzar, 6643); Muslim (Shahih Muslim, 
pembahasan: Shalat orang dalam perjalanan, 811); dan Ahmad (Musnad Ahmad, 4/3, 
8 dan 5/418). 


455 




Hilyatul Auliya' --- 

Mu’adz meriwayatkan darinya, dari Ali bin Mudrik dan An-Nasyithi 
mengikutinya atas hal tersebut. 

% * * 

W'* i'-' 


iui uJjU- j ouii. -\-wa 
( C > oisS- j tfk- c, jsdi 

to si.| J a£f ^ isi &JJ-J 

*1p C&i OtJLi- :'^lS J lL‘a^ ciUi J 

‘tP*- J. u* o* ‘ 4 ^ O? 

*dp 3)1 jp jlAJ&fr 

3?o\$\ dJ5 !>; 5! j*4 :JU jJLj 

.Ji-'i 2)1 5* : jli UUS ,3^4 ?.£S 


10178. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Mu’adz bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Utsman bin 
Muhammad An-Nasyiti menceritakan kepada kami {ha "); 

Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Ubaidullah bin Mu’adz menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu’bah 
mence ritakan kepada kami dari Ali bin Mudrik, dari Ibrahim An- 
Nakha’i, dari Ar-Rabi bin Khutsaim, dari Abdullah bin Mas’ud, dari 
Rasulullah !§■, beliau bersabda, “Apakah salah seorang kalian tidak 


456 


_ Hilyatul Auliya ' 

mampu membaca sepertiga Al Qur'an setiap malam?' Para 
sahabat berkata, “Dan siapa yang mampu melakukan itu?” Beliau 
bersabda, “(Bacalah) surah AlIkhlaash."^ 

Ghundar meriwayatkannya dari Syu’bah, dari Abu Qais Al 
Audi, dari Amr bin Maimun, dari Abdullah, dan dia 
meriwayatkannya secara gharib darinya. 


irjC3-\ J jJiA ij, . m 

✓ / 

&J6. c J Jjs- J 1*4 ^ \2j6- 

o x O ~ f o i/O t'**, ^ 0 / > 0 ^ 

O* c cr^ (3’ O* O* 

jS "/ s* 

•" t o -- ° t ® " *. * »/ 0 O 'l 

Csr’ o* fP' ^ oi jA* 

•*/ z' / * * 

\)u jt lM :<3\S 5j 1 jJLj aIp ai Jb 

j^y t &£ «^4 


.j^-t iil ji ^ : Jvi 


10179. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin 
Ja’far menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada 
kami dari Abu Qais, dari Amr bin Maimun, dari Abdullah bin 


217 Hadits ini shahih. 

HR. Al Bazzar (1/287); Ath-Thabarani dalam A! Kabir (10245, 10484); dan dalam 
Al Mu’jam AIAusath (307-Majma Al Bahrain). Sanadnya shahih. 


457 




Hilyatul Auliya' - 

Mas’ud, dari Nabi bahwa beliau bersabda, “Apakah salah 
seorang kalian mampu membaca sepertiga Al Qur'an dalam 
semalam? m Mereka berkata, “Siapa yang mampu melakukan itu 
wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “ (Bacalah) Surah Al Ikhlaash 


Hajjaj bin Nushair meriwayatkan dari Syu’bah, dari 
AbduOah ban Abi As-Safar, dia meriwayatkannya secara gharib. 


iii ili JUP /I O A * 


f .XV S 


# S&- \& &\ JLP Cj% 

o " £*O \ I s a s \ f O * / I ' S A l 

c 4 Cjy^u L i y u ‘^ ] 

J Ji ^ ^ cf- J 

V ✓ ✓ «v ^ **/■ * 

ds. 2»l jb i>t o/l o* 

.ijTyijl JjJLji Jl^-I Aiil j-A £]j 13 ^ 


10180. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Dinar 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan 
kepada kami, Hammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Hajjaj bm Nushair menceritakan kepada kami, Syu’bah 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu As-Safar, dari 
Asy-Syabi, dari Ibnu Abi Laila, dari Abu Ayyub Al Anshari, dari 
Rasulullah *j§^-, beliau bersabda, “Surah Al Ikhlaash menyamai 
sepertiga Al Qur 'an. ” 

Ghundar meriwayatkan dari Syu’bah, dari Manshur, Hilal 
bin Yasaf. 


458 



Hilyatul Auliya' 


J aW ^ jjl l-Ss. 

X ** 

<jA*“ cji- ^5 o^t 4Aii c <>^' 

o ^ <o ^ -»° ^ f 

*^P c4-JCv* U_) J3“ 4 J&*s>r £j) Ju^>- LJ J_>- C(J,l 

^ **/ 

‘(4^ Cr^ S J J^U (1^ 

y .✓ / / 

^ **(i ^ ✓ £f f ~!x°l ^ • > Ox 0 o ^ o ^ 

^j| <vji» U' ®y*' u* Cr* 

jaij 1^'i ai ^ji : Jvi jft (O^-j aS at Jb 

. jTjiJt dJu* 


10181. Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada kami, Syu’bah 
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari 
Ar-Rabi bin Khutsaim, dari Amr bin Maimun, dari istri Abu Ayyub, 
dari Nabi H, beliau bersabda, “Surah Al Ikhlaash setara dengan 
sepertiga Al Qur'an 


Ul!U- <.J^r $ &\ Jup &JS- -^UY 


C s 

/ -v ' y t t ^ x y o . 'l y 

(C> y' ‘y*f o 1 - u^y 






Hilyatul Auliya ' —-- 

cj±£}\ A-p £ji JjjJli \sjJS - 3 

jJjJl J\j cy> £3 DU±- 

(c) 

iiijJ di*- ■}. L^f~ dj^j 

(C) c *|i£* i? JL/~* c yr^-^' 

&Ja \&j£. cJ^-t ^ ii£ Jc?4 /t Ulj^-3 

il! Jllp &JS. c^y> % d&- \£jJ- cOUli- ^ 

(C> c 4?j^ j5 


0 * iT** 


c3UJ-i *J> Ai£ cjuM /1 

dl>- c J \ 5 jU- ^ a^f dk- c^ 5 U! 

c&i &JS- :^t \j\i 4OU4L £ ^1 

£-5° Sj? coji j5 cJalillj 

Jiy-j d 3 ^ : jl3 <£>- 55 &JIP $j! 


460 



.Hilyatul Auliya' 


CI 4 JLA b>yCi3 cjlJl aIIp Ajdl alll 

Ij-U °(i OU <;<& j-ri jJj ^ 

.s^L. 


10182. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami (ha '); 

Faruq bin Abdul Kabir menceritakan kepada kami, Abu 
Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb 
dan Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami (ha '); 

Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Yusuf Al 
Qadhi menceritakan kepada kami, Amr bin Marzuq menceritakan 
kepada kami (ha ')■, 

Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Habban 
bin Musa menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak 
menceritakan kepada kami (ha \ 

Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ishaq As-Sarraj menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hafsh 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Thahman menceritakan kepada kami, mereka berkata: 
Syu’bah menceritakan kepada kami, —redaksinya Abu Daud— 
Umar bin Murrah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar 
Khaitsamah, bahwa Adi bin Hatim mendengar, dia berkata: 
Rasulullah f|| memaparkan tentang neraka kepada kami, lalu kami 
pun meminta perlindungan darinya dan beliau menampakkan 


461 






Hilyatul Auliya '- 

kesungguhan dengan wajahnya, lalu beliau bersabda, “ Jauhilah 
neraka meski dengan sepotong kurma, namun jika tidak 
mendapatinya maka jauhilah dengan kalimat yang baik ” 218 

Hadits ini shahih , diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. 
Ada perbedaan atas Syu’bah dalam hal tersebut kepada beberapa 
tujuh pendapat, lalu Muhammad bin Ar’arah meriwayatkannya dari 
Syu’bah, dan dia meriwayatkan hadits tersebut secara menyendiri. 


c ji -wur 

s* / 

\ sjjs - d» j? ili /t iil' 

«i X o t ^ a' ~ s<°'. a' * a' t-a A 

'•f' CS- a* (J* o*' 

'0 s ^ 

Jjj jl3l IjJSl : jl5 aIp Jb? ^p 


10183. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad bin Hammad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Laits Abu Ash- 
Shabbah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ar’arah 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami 
dari Manshur, dari Khaitsamah, dari Adi bin Hatim, dari Nabi !§■, 


218 Takhrij-nyz telah disebutkan. 


462 



- Hilyatul Auliya 

bahwa beliau bersabda, “ Jauhilah neraka meski dengan sepotong 
kurma.” 219 


Sementara itu Abdul Malik Ibrahim Al Jundi 
meriwayatkannya dari Syu’bah, dari Al Hakam dan Khaitsamah, 
dia meriwayatkannya secara gharib. 


^ U 'jJS- —\ * ^ A 1 

V w 

AjS*- i Uj Jj>- ! IjJli asAjS^- (3 

iii j^p ^ ili i2j£. t^Ji 

«*/ z' V / 

jlj jiSi ijiSi : JiS jJLj dp At Jb> 


10184. Abdullah bin Muhammad bin Al Hajjaj 
menceritakan kepada kami dalam jamaah, mereka berkata: 
Ahmad bin Muhammad bin Mush’ab Al Marwazi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Qahdzadzi 
menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Ibrahim Al Janadi 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami 
dari Al Hakam, dari Khaitsamah, dari Adi bin Hatim, dari Nabi §f|, 
beliau bersabda, “ Jauhilah api neraka meski dengan sepotong 
kurma.” 220 


219 Takhkrij-nya telah disebutkan. 

220 TakhkriJ-nya telah disebutkan. 


463 






Hilyatul Auliya' 


Dari Syu’bah, dari Abu Ishaq, dari jamaah. 


\£jJ- C pU £3 &\ 12j£- -^*^Ao 

't s s. I 

( C ) ojlS ±\ \Zxs. ^ # i-Sji 

o? cS J^ <j5 

y*-& ^J> Uj JL>- \1jJS- *yii 

IjI C-~*-C^ I Jli cbjJ^“ !li c^s^j^-1 

: Jjij 4J1II J-*P C—*-C* 3U1 dj 3 Al/ 2 J !(J^aj 

4« ^ o^r :J^- c^u- o5 iiP 

^ 56 1« jJj j&l \Jj\ :<}jj j 'jLj 4* 

.ad» zJ&J I,i 4 


10185. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha 'J; 

Abu Ishaq bin Hamzah dan Habib bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yusuf Al Qadhi 
menceritakan kepada kami, Hafs bin Umar Al Haudhi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Ishaq berkata: Bersedekahlah, karena sesungguhnya aku 


464 



- Hilyatul Auliya ' 

mendengar Abdullah bin Ma’qil berkata: Aku mendengar Adi bin 
Hatim berkata: Aku mendengar Rasulullah || bersabda, “Jauhilah 
neraka meski dengan sepotong kurma, jika kalian tidak 
mendapatinya maka jauhilah dengan tutur kata yang baik. ” 221 

Redaksi Abu Daud. Sementara itu hadits tersebut juga 
diriwayatkan oleh Syu’bah dari Muhil bin Khalifah, dari Adi, dan 
jamaah meriwayatkan darinya. 


cAiil JUP ^ Al 

(c) i ^ “r*r 5? tA*. 


■M y yJ- /t 

:Vii yi- J\ idis. olAy /t i£U- 

&0P iif : jii A& 

s' 

aILp Jh\ Jilp aAII <.£\S- £j> 

\_3-J f iyy Pj jdl |>*jl 

.ad> axi^i 


10186. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami Abu Daud 
menceritakan kepada kami (h j; 


221 Takhkrij-nys, telah disebutkan. 


465 





Ihlyahil Atdtya '-—- 

Abu Muhammad bin Hayyan dan Abu Ahmad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Khalifah 
menceritakan kepada kami, Abu Umar Al Haudhi menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Syu’bah menceritakan kepada 
kami dari Muhil bin Khalifah, dia berkata: Aku mendengar Adi bin 
Hatim berkata: Aku mendengar Rasulullah # bersabda, “ Jauhilah 
neraka meski dengan sepotong kurma, namun jika kalian tidak 
mendapatinya maka jauhilcih dengan tutur kata yang baik. 222 

Ahmad bin Abu Aufa meriwayatkan dari Syu’bah, dari 
Muhil bin Khalifah, dari Adi, dan jamaah meriwayatkan darinya. 


\£j£- cj^r £5 &\ Ju* -WUV 

( C ) ap J y cAy- 

:SU c^p~\ /1 Ia&. /t VlSatf- 

J 5^ ^ cSii tffc- 

JjiI Jb> iil i-if' <1 h 

IjJWr {1 0I3 (.ly yy 3J3 jllil \yA -i}yi jd-“i 


Takhhfn/a. telah disebutkan. 


466 


Hilyatul Auliya' 


10187. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha '); 

Abu Muhammad bin Hayyan dan Abu Ahmad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Khalifah 
menceritakan kepada kami, Abu Amr Al Haudhi menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Aku mendengar Syu’bah dari 
Muhil bin Khalifah berkata: Aku mendengar Adi bin Hatim 
berkata: Aku mendengar Rasulullah H bersabda, “Jauhilah neraka 
meski dengan sepotong kurma, namun jika kalian tidak 
mendapatinya maka jauhilah dengan tutur kata yang baik. ’ 223 


Ahmad bin Abu Aufa meriwayatkan dari Syu’bah, dari 
Muhil bin Khalifah, dari Adi, dan dia meriwayatkannya secara 
gharib. 


if. I O' I ‘''t. * 


C jlp \1jJS~ — ^ \ AA 

jp\& j ^ 

cObo-*» o\J^& \1jJS- 


/ s 


O jjmJ o-' \ i'"'**' v o f f A O f \ y> "\ " 

Ji M’ J* cjjl <j\ Ji LjOj- 

ii! Jb &\ jli :jlj c^Ji- 


223 Takhkrij-nya telah disebutkan. 


467 




Hilyatul Auliya '--- 

10188. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far, Muhammad 
bin Ishaq dan Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami 
dalam jamaah, mereka berkata: Abdan bin Ahmad menceritakan 
kepada kami. Sahi bin Sinan menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Abi Aufa menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan 
kepada kami dari Muhil bin Khalifah, dari Adi, dia berkata: 
Rasulullah g| bersabda, “Jauhilah neraka meski dengan sepotong 
kurma.” 224 


Ghundar meriwayatkan dari Syu’bah, dari Simak bin 
Hubaisy, dari Adi, dan dia meriwayatkannya secara gharib. 


. \A<\ 

10 i, * O' o < o X Jl o 

•ji amI jlp ILjl?- c<jl jj*- ^ JuMj 

d tfis- . J\ cj&- d 

:<Jli 'd ^ St ' &-}»■ 

-I ^ O £ , ' o' \ u > y o '\*' *. 0 

CS- u* ji ^ ‘— 

iobti jOij <Op At isi J^j o^1 : JU 

<ip jiij isi .SjJfi. * <>i^i <£$ 

^1 <?j/i U :^lil ist OEAJ ^JLS-t 01 : Jlij 


224 TakhkriJ-nya telah disebutkan. 


468 


Hilyatul Auliya' 


liUl VU JJU ^rl ji I ?l3y43 t%- iUi»l 

(i^j <}-£• o*3 i ^ L bci u« tc_Aa* 
ijiliS vi jvSit Jfr % aip. i4 vi t *JUfe 

•JS^ !}**£ f ^ ‘ jj* <i4i 3^3 


10189. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan dan Ahmad 
bin Ja’far bin Hamdan menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja’far 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Simak bin Harb berkata: Aku 
mendengar Abbad bin Hubaisy menceritakan dari Adi bin Hatim, 
dia berkata: Aku mendatangi Rasulullah H untuk masuk Islam, 
dan aku melihat wajahnya berseri-seri, kemudian para sahabat 
bertanya kepada beliau perihal tersebut, maka beliau memuji Allah 
dan bersabda, “Sesungguhnya salah seorang kalian mendatangi 
Allah, lalu Allah berfirman sebagaimana yang aku katakan, 
‘Bukankah Aku telah membuatmu mendengar dan melihat? Bukan 
Aku telah memberikanmu harta dan anak? Lalu apa yang kamu 
persembahkan (untuk-Ku)?’ maka orang tersebut melihat (mencari) 
apa yang ada di depannya, yang dibelakangnya, di samping 
kanannya, dan di samping kirinya, namun dia tidak mendapati 
sesuatu, sehingga dia tidak menjauhkan diri dari api neraka kecuali 
dengan wajahnya. Oleh karena itu jauhilah api neraka meski 


469 



Hilyatul Auliya '-- 

dengan sepotong kurma, jika kalian tidak mendapatinya maka 
jauhilah dengan kalimat thayyibah. ’ 225 

Jamaah meriwayatkan hadits ini dari Syu’bah, dari Aun bin 
Abu Juhaifah, dari Al Mundzir bin Jarir. 


\2jS- ^ &\ JL^ - \ ^ <\. 

(c) ^ y ^ 

- ';2 **✓ 

Ojli jjI LljJL>“ C 

/ ^ 

c<u*Li Uj ij^JU ctJjij^ 

Q S 'c. 

y O y • 0 > ll > O ^ . t I ~ ~ 'i O y J I o • 0-1 O 'l. 

^ jjUi C-Jtff- .JU cAJU^r ^ oy> J* 

'i «i ^ f 0 " -*. 'j Xy! i | . 0^ O ✓ 

12» <-jj* u* cOJj ^ ^ 4-^ 

(j LC-^1??- ^ ^ cJjA5 

jU^P cjUSi c%p StU- fjj fcUJ gl*!)! 


225 Takhkrij-nya telah disebutkan. 


470 


. Hilyatul Auliya' 


jjLj 0 - Al jb> ill iij ctUiJl 

J ; JULs ' tAiLail r*^ U* (_£IJ \J«J 

• { j-Wj ,jjji <_r? J 'JJvj 'jij' 

j£jj at 1$ \JX dj& %% } : j»s f 'W b 
< 3 x^ *S#l [u :yJ-l] J 3 


0 £> _ I ^ o , o - o , ».<5 O t' O 

^ co^ gy ^ ^ os ‘5A* ^ 

y 

.o^c jy* Jij : JU co^c 

10190. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami. Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha y, 

Faruq Al Khaththabi menceritakan kepada kami, Abu 
Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Habib 
menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami 
{ha y 

Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Yusuf Al 
Qadhi menceritakan kepada kami, Amr bin Marzuq menceritakan 
kepada kami, mereka berkata: Syu’bah menceritakan kepada kami 
dari Aun bin Abu Juhaifah, dia berkata: Aku mendengar Al 
Mundzir bin Jarir bin Abdullah menceritakan dari ayahnya, Jarir, 
dia berkata: Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah fH di 
pagi hari, lalu datanglah beberapa orang bertelanjang kaki dan 



471 



Hilyatul Auliya' -—-—- — 

tidak berbusana kecuali hanya mengenakan kain wol yang bergaris 
yang diatasnya ditutupi oleh mantel, lalu aku melihat wajah 
Rasulullah # berubah karena melihat kefakiran (kebutuhan) 
mereka. Maka beliau berkhuthbah, lalu bersabda, “Wahai manusia, 
‘Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari 
diri yang satu...’.’’ (Qs. An-Nisaa' [4]: 1) Kemudian beliau 
bersabda, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). \Qs. Al Hasyr [59]: 18). 
Beliau bersada, “Seseorang bersedekah dari dinarnya, dari 
dirhamnya, dari pakaiannya, dari satu sha gandumnya, dari satu 
sha kurmanya. ” hingga beliau bersabda, “Meski dengan sepotong 
kurma. ’ 226 

Yahya bin Ubadah meriwayatkannya dari Syu’bah, dari 
Muhammad bin Ziyad, dan dia meriwayatkannya secara gharib. 


t tA jup # iS-t tffc- ^ d ’A 

t fc£ V-&- d & tffc. *S\*J l&s- 

driri J? cri d riri Iri i3 -^ ’d 

jjj jllll \y6\ 2ll jb $ ri* '■& 




226 HR. Muslim (Shahih Muslim , pembahasan: Zakat, 1017); dan Ahmad (4/358). 


472 



_ Hilyatul Auliya' 

10191. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Umar bin Sahi Ad-Dainuri menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ziyad 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Abduwaih menceritakan 
kepada kami, Syu’bah dan Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Nabi fH bersabda, “Jauhilah api neraka dengan sepotong 
kurma. ” 


✓ / 

b b ^ b j $5 

/ 's 

I y <0„ f. o ' f ' ['*' 

c jAJtST rji JU3- c<JI c 

JS “/ # 

0 U±» tfjs- I&i 

^ y' 

: JU 4jt aIIp ^ ^ 

Ot b* : c3Jr^ 

013 0|3 :cJi c^il ajaL» S/ 

<3^3 (3j <313 : jlS 


10192. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan dan Abu 
Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja’far 


473 



Hilyatul Auliya '- 

menceritakan kepadaku, Syu’bah menceritakan kepada kami, 
Sulaiman bin Al A’masy menceritakan kepada kami dari Zaid bin 
Wahab, dari Abu Dzar, dari Nabi g§>, bahwa beliau bersabda, 
“Jibril memberikanku kabar gembira, dia berkata, ‘Siapa saja 
yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak menyekutukan 
Allah dengan sesuatu apa pun maka dia masuk Surga ” Aku 
bertanya, “Meski dia berzina dan mencuri?” Beliau pun menjawab, 
“Meski dia berzina dan meskipun dia mencuri. ” 227 

Hadits ini tsabit, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim 
(muttafaq alaili). Sementara itu dalam hal itu Syu’bah memiliki lima 
pendapat (perkataan) yang dia riwayatkan dari Al A’masy dari 
Zaid, dan dari Hammaddari Zaid, dan dari Abdul Aziz bin Rafi dari 
Zaid. 


J jlio & Ai2 c0l3ii! fj3\ d J 

s f s s 

d d' u' d 

jy-j cte <■$ J} ly ‘Jij if- J d 

"s **/ / 

31:1 pdJ\ d* 'd-M h ill 

1iib hli 'y -J\ ,> oU 


o X- . 


Cr 4 ^ U>^’3 




227 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Jenazah, 1237 dan 
pembahasan: Pakaian, 5837); dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Iman, 94). 


474 


Hilyatul Auliya' 


-d^ 


'S* 





10193. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Muhammad bin Abdul Karim Al Wazzan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Basysyar bin Bundar menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Syu’bah, dari 
Habib bin Abi Tsabit, dari Zaid, dari Abu Dzar, dia berkata: 
Rasulullah 0 bersabda, “Sesungguhnya Jibril ^ mendatangiku 
dan memberikan kabar gembira kepadaku bahwa barangsiapa 
yang meninggal dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan 
Allah dengan sesuatu apa pun maka dia masuk surga. ” Maka 
aku berkata, “Meski dia telah berzina dan telah mencuri?” Beliau 
pun menjawab, “ Meski dia telah berzina dan meski dia telah 
mencuri.” 


Ibnu Adi meriwayatkannya secara gharib dari Syu’bah, dari 
Habib. Sementara itu An-Nadhr juga meriwayatkannya secara 
gharib dan Syu’bah, dari Hammad. 


f 

cJLH 


JI O 

U* 


iti 


r 








„ y o i ,o 4 i 'U* , | o''- y o ,"r. i'*", s 

C ^ JI UjA>- 

* ' * 

‘j* cf <••£) J* olS-j cjjjii! Alpj 


475 



Hilyatul Auliya '- 

Cg\Zr :jis jjLj Al Jo ^ 

^ l^ 4 ' tlr? cr* ^ c^r-4 3 5^ ck^" 

013 cjj d\j :iiss tS^rl ^-S i£i ^ 4^ 

c3 . l 3 ^ (3j ‘J^ ?c3j^- 

.0151S1 


10194. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Syirawaih menceritakan kepada kami, 
Ishaq bin Rahawaih menceritakan kepada kami, An-Nadhr bin 
Syumail menceritakan kepada kami, Syu’bah bin Habib, Sulaiman, 
Abdul Aziz, dan Hammad menceritakan kepada kami dari Zaid, 
dari Abu Dzar, dari Rasulullah H, beliau bersabda, “Jibril 3^ 
mendatangiku, lalu dia memberikan kabar gembira kepadaku 
bahwa barangsiapa yang meninggal dari umatku dalam keadaan 
tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun maka dia akan 
masuk surga. ” Maka aku berkata, “Meski dia telah berzina dan 
mencuri?” Beliau f|| menjawab, “ Meskipun dia telah berzina dan 
mencuri.” 

Hammad berkata dalam haditsnya, “Apabila dia bertobat.” 

Sementara itu Mu’adz bin Mu’adz meriwayatkannya dari 
Syu’bah, dari Abdul Aziz dan Bilal, dari Zaid bin Mauhab, dari Abu 
Dzar, dari Rasulullah g§-, dan dia meriwayatkannya secara gharib 
dari hadits Bilal. 


476 


- Hilyatul Auliya' 

^ JwsM JJL^- \2jJS- — \ * ^ ^ o 

/ ✓ 

(r) * j£- o? & ^ 

£5 # ^ ioj^ £3 31 ^-» /t 
UjJ^. oUJ £3 il i^P l2i>- :V\j c^dri JLii 
cjS^j <c-4 cij Jt o* c (ij 

‘S~*3 (IH ^j ji)£\ &>3 

sh -3 4 * &» Jh ^1 ^ cjS a' ^ £>& 

oU ^ 4^ C^/^4 3 4-ip ^JjjOt (3?'^ r : 

013 liiJj C^M l£i ^ 4l? Sf ^t ^ 
• 4 ^ ^13 c 6j : ^3 c t 3 j 


10195. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami [ha \ 

Abu Ishaq bin Hamzah menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Muhammad Al Jubba'i menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Ubaidillah bin Mu’adz menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami 


477 




Hilyatul Auliya' 


dari Habib bin Abu Tsabit, Bilal, Abdul Aziz Al Makki dan Al 
A’masy, mereka mendengar Zaid bin Wahab menceritakan dari 
Abu Dzar, dari Nabi fH, beliau bersabda, “Jibril mendatangiku, 
lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa barangsiapa 
yang meninggal dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan 
Allah dengan sesuatu apa pun maka dia akan masuk surga. ” Lalu 
aku berkata, “Meskipun dia telah berzina dan mencuri?” Beliau 
pun menjawab, “Meskipun dia telah berzina dan mencuri. ” 

Abdul Aziz bin Rafi meriwayatkannya dari Zaid bin Wahab. 


* o , • * 

<y- 


& &\ j 4 p \£ JS- 

ckkl \£jj- cSjiS /f i -Sjs. c 

o 1 - ‘u .... 

✓ V S ' ' s 0 ' 

Aiil ^ J(J : jli cjp (j,! yjt- 

-s -> ^ i 

'i iy & M ‘jj ut \j :j 'Juj 4 



.m ^ ,At % 


10196. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami 
dari Habib, Al A’masy dan Abdul Aziz bin Rafi’, dari Zaid bin 
Wahab, dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah 0 bersabda 
kepadaku, “Wahai Abu Dzar beritakanlah kabar gembira kepada 


478 


Hilyatul Auliya' 


orang-orang, bahwa barangsiapa yang mengucapkan ‘Laa ilaaha 
illallaah (tiada tuhan selain Allah)’ maka dia masuk surga. ” 


'S X 4 

✓ v 'M' M ' * 0 t • * 

(c) o* 

JUsL^- \jLjJL>- C ^3 jj! 

(C.) ‘^4* Ji ZP ‘<3^ 

o\j*l)JLi bjJL>- jj(J <3 jj^ 

(C) *y> 

iii ulli- 4Cr cJ-i j j&t y 

x / 

> o \' u \' f ' u \' \'°' ° \'La >° 

ji ‘j» C J^ <y. <y. 

"/ ~y f y 

'u~ I/, o ,s«^i o " tyO 4 .ih- <0^ 

.(J 13 O u} ^ wLoJS^- Uj.Aj>- . I^j13 C j 

y ' y f 

aIJlp j&I JlS : JjjL! <.oy/j£> \3\ cu*-c*' 

4^1 Jjlp cL^l?! ^Lvail 

y 


479 




Hilyatul Auliya' - 

10197. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha '); 

Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, Rauh bin 
Ubadah menceritakan kepada kami {ha "); 

Faruq Abu Muslim menceritakan kepada kami, Sulaiman 
bin Harb menceritakan kepada kami {ha '); 

Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja’far 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syu’bah 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata: 
Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah ff| bersabda, 
“ Bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada 
harum kesturi. ” 228 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim 
{muttafaq alaiHj. Terjadi perbedaan dalam hadits tersebut dari 
Syu’bah kepada beberapa perkataan (hadits). Dia meriwayatkan 
dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, dari Daud bin 
Farahij, dari Abu Hurairah; dari Al A’masy dari Abu Shalih dari 
Abu Hurairah, dan dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari 
Abdullah bin Mas’ud. 

Adapun hadits Daud: 


228 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukheui, pembahasan: Puasa, 1904); dan Muslim 
(Shahih Muslim, pembahasan: Puasa, 163/1151). 


480 


Hilyatul Auliya' 


J. JLP-i ’J, J \Sj- Jl£U- -) -\^A 

y' / 

jC?^I ^ Aiil JlIp l(Jli olX- 

tfi». t JiU ^ ^ ‘J J**- J 

*S "> *V # / 

J 1 "" - .0 , -> f o ^ ^ I O > | * s ^ K 

(cp\ u* lo j(£ d>) J* t 0^lr 3 <y. J* t4 ^ 

44U pji^Ji ,4 <1*^ :ji! jJLj dp at 

,d^~j\ ^ij j* ai jIp 


10198. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakannya kepada kami, dan Sulaiman bin Ahmad berkata 
secara imla ’: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin 
Ja’far menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada 
kami dari Daud bin Farahij, dari Abu Hurairah, dari Nabi H, beliau 
bersabda, “Bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah 
daripada harumnya kesturi." 

Sementara hadits Abu Ishaq: 


jjy /f uli?- >£ ^ oui* tik. 

<3j O* {j* c^JLkJl 


481 



Hilyatul Auliya' 


^ gS : Jti M; ‘A' ^ ^ 


Nl 



^ncjj ^ Aiil iAJLP C— 


10198 mim. Sulaiman bin Ahmad menceritakan hadits 
tersebut kepada kami dengan cara imla , Utsman bin Umar Adh- 
Dhabbi menceritakan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi 
menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami 
dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah —dia 
meriwayatkannya secara marfu’—, beliau bersabda, Bau mulut 
orang gang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada harum 
kesturi (misik)” 229 


( C ) cSjlS /f $ jJjJ 

ii! Ja tffc. ^ y ili ^3 
« il2 tffc. cjf cj£- o? a£i i? 
5! t Jt > cSStsS ^ i&i tfk- 

^ Si! jJkl :jUUJ JVJ j0^3 4* Al J> ^ 


229 Haditsa ini shahih. 

HR. An-Nasa'i (Sunan An-Nasa 'i, pembahasan: Puasa, 2212); dan Ath-Thabarara 

dalam Al Kabir (10077). , 

Syaikh Al Albani menilai shahih hadits ini dalam Sunan An-Nasa 'i. Cet. Maktabah 

Al Ma’arif, Riyadh. 


482 



.Hilyatul Auliya 


* > .i . » 


^3 iii jjij jij <&i Mi aji M oi j 4ia ou 


.U5 


10199. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha '); 

Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja’far 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu’bah 
menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas bahwa Nabi 
H bersabda kepada Mu’adz, “Ketahuilah bahwa barangsiapa yang 
meninggal dalam keadaan bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain 
Allah dan aku utusan Allah, maka dia akan masuk surga. ” 230 

Disamping itu Muhammad bin Ja’far berkata dalam 
haditsnya, “Dengan mempercayai (membenarkan) dalam hatinya. ” 

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim 
{muttafaq alaih). Berkaitan hadits ini Syu’bah memiliki tujuh 
riwayat, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkannya dari 
Sulaiman At-Taimi, dari Anas. 


230 HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Iman, 33) 


483 



Hilyatul Auliya '--——- 

4jl? 4 ^ 6u±- ^ < Y « • 

fejil 4 ^ o? ^ ‘Js^ ^ 
C^JI 6 u±- cfci i 2 k- cj i£i>- 

lp\ CM*j ^ tj&- j5 ^ ^ ‘viiJU J 

V (f ' ^ / 

6 U ^ ijf ^iSl ^io : jtiS jJL-j aIp &l J4 
01 JjA £l :J 0 i cS^Ll l£i ^ 4 % S 

.56 : JU cl4lip 


10200. Sulaiman bin Ahmad menceritakan hadits tersebut 
kepada kami. Bakar bin Muqbil menceritakan kepada kami, Ismail 
bin Ibrahim —sahabat Al Harawi— menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada 
kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Anas bin Malik bahwa Mu’adz 
bin Jabal pemah diboncengi oleh Nabi !§■, lalu beliau bersabda, 
“Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang, bahwa 
barangsiapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan 
Allah dengan sesuatu apa pun maka dia akan masuk surga. ” Lalu 
Anas berkata, “Aku khawatir orang-orang bersandar pada hal 
tersebut.” Maka beliau pun bersabda, “Maka jangan (lakukan). ” 

Diantaranya juga, hadits yang diriwayatkannya (yaitu 
Syu’bah) dari Abu Hamzah, dari Anas. 


484 


Hilyatul Auliya 


ij^\ J 'XSA £3 iii Sl3i^ * Y * \ 

/ ✓ 

I ''i- *. f fc*® ^ 1^®^ 0 V 1 f > O i l "* t ~ ^ ^ 

cjJ ^ x?4 Ji Aiil -Up UjO^ 

"/ «x t' 

-s a ' \A * o' '\\- ~' a \ k'' u \' '°' *° 

ioy^- \j! .(J13 c4-**-^ UjJl>- c j&*>? ^ 

(j ix^ 4^1 J^rfj Jli :jlS cdJJ^ 

OU £y> Xl&\ ’.J^r <jJ ^Ilp ^ 

't' 

.S&l rl£o &l Sll '4 N Oi 


10201. Muhammad bin Ahmad bin Al H asan menceritakan 
hadits tersebut kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada kami, Syu’bah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Hamzah mengabarkan kepada kami dari Anas bin Malik, dia 
berkata: Rasulullah # bersabda kepada Mu’adz bin Jabal, 
“Ketahuilah bahwa barangsiapa gang meninggal dengan bersaksi 
bahwa tiada tuhan selain Allah maka dia akan masuk surga." 

Amr bin Hakkam dan Abdan meriwayatkannya dari 
Syu’bah. Adapun nama Abu Hamzah adalah Abdurrahman bin 
Abi Abdullah Az-Ziyadi. 

Diantaranya juga, hadits yang diriwayatkannya (yaitu 
Syu’bah) dari Shadagah bin Basysyar Al Makki, dari Anas. 


485 



Hilyatul Auliya'. 


' 8 i S' "'i > 0 i.i . w w 

4 'j! a\S1 Jup dujJL>- — ^ * Y * Y 
J j£. $ iS^ UlaiS :'N/U ujUJ-t £ istfj 
J <31 Goi- tjllj « iti JJIjuJ £‘k. ails 

"S s ^ 

‘ti-ULS ^ ^Jl ( ? r £. tijLi lijJii- cfeji’ 

Cf :J^ o? iliiJ jli jdbj »1 ^J! S'f 

,s!il ^3 & SJI V jtf 


10202. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far dan Ahmad bin 
Ishaq menceritakan hadits tersebut kepada kami, keduanya 
berkata: Muhammad bin Yahya bin Mandah menceritakan kepada 
kami. Bundar Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, Syu’bah 
menceritakan kepada kami dari Shadaqah, dari Anas bin Malik, 
bahwa Nabi # bersabda kepada Mu’adz bin Jabal, “ Barangsiapa 
yang mengucapkan ‘Laa ilaaha Mallah (tiada tuhan selain Allah)’ 
maka dia akan masuk surga." 

Diantaranya hadits yang diriwayatkan Syu’bah dari Ayyasy 
Al Makki. 


iSjU* Ji o? iu±- i\Ziz. -y.y.r 

y 

$ Al cf3T % 'i* l&S- 


486 


Hilyatul Auliya ' 


i jp cjt £‘JtS- c'«3-1 

«/ */ * 

aajI Jji-j JI3 :Jjij cdJJU j? 


V| S o! oli ^ 


01 ' 


ai 


.s3ri jis ai jji ,,j lili Slj tSii 


10203. Sulaiman bin Ahmad bin Shadaqah menceritakan 
hadits tersebut kepada kami, Bisyr bin Adam menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Abdul Wahid Al Hanafi menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Syu’bah, Ayyasy Al 
Kulaibi menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Anas 
bin Malik berkata: Rasulullah !§■ bersabda, “Barangsiapa yang 
meninggal dalam keadaan bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain 
Allah dan Muhammad utusan Allah, maka dia akan masuk surga. ” 

Bakar bin Bakkar meriwayatkannya dari Syu’bah dengan 
redaksi dan makna hadits yang sama dengannya, dan itu lebih 
masyhur. Sementara itu Syu’bah meriwayatkannya dari Yunus bin 
Ubaid. 


c j£>- jjf \ * Y * i 

jj! UjJL>- cC)\jJiy Jjf 

. o'* o ' . 0x> o { } 0 * i'0 \ * 1^ 1 o 

^ J* Ji Cr*y u* cA ^ ui 

y 

c} c 'jty ^ i£ J*. j* t 


y y 


487 




Hilyatul Auliya'. 


Al Jo J, iU5 ^ 

*> y' 1J( x 

(&l VI <J| Sf 01 JLfrio & 0$ ’Ji : JvS jjoj 

<-l» <J| ^?J5 J>-"j 

•&> o?r 


10204. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar bin Ma'dan menceritakan kepada kami, Abu 
Mas'ud menceritakan kepada kami, Nashr bin Hammad 
menceritakan kepada kami, Syulaah menceritakan kepada kami 
dari Yunus bin Ubaid, dari Humaid bin Hilal, dari Hishshan bin 
Kahil, dari Abdurrahman bin Samurah, dari Mu'adz bin Jabal, dari 
Nabi f§, beliau bersabda, " Barangsiapa menemui Allah dengan 
bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah 
utusan Allah, yang mana itu dikembalikan pada hati orang yang 
yakin, maka dia masuk surga' 

Diantaranya adalah periwayatannya dari Khalid Al Hadzdza 
dari Abu Bisyr Al Anbari. 



488 


.Hilyatul Auliya' 


\joJS- ^J> jj! 

iXiU\ d:U- tjiijl ^ ili U&- c5\d^ 

^p cslai-t aJl^ Vjt iii- :ju t &i l£jU- :VU 

O? OUip ^P c5ut jj Olyp- jp i&j&Jl j-ij <jj 

/ / ' # ^ **.!• 

^ I jl3 4jl aIIp aSi! c5lip 

' *v / 

,a!ii &i Sli sii Sf of jUi: 5*3 iu 


10205. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin 
Ja'far menceritakan kepada kami {ha ); 

Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al 
Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdushshamad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Khalid Al Hadzdza dari Abu Bisyr Al Anbari, dari Humran bin 
Aban, dari Utsman bin Affan, dari Nabi f|| bahwa beliau bersabda, 
"Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui 
bahwa tidak ada tuhan selain Allah, maka dia akan masuk 
surga.” 231 


231 HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Iman, 43/26); dan Ahmad (Musnad 
Ahmad, 1/65, 69). 


489 





Hilyatul Auliya' --— 

Syu'bah mcriwayatkannya dari Qatadah, dari Muslim bin 
Yassar, dari Himran. 


&ls- ’j, -\•r • i 

c6ut J 5l^ J cf && 

JlS : JlS cc^lLil c6\1p ^ OUlp 

^ T ^ 

V UiT jl :<0^j # Al Al J^j 

.jl ii Jit Ai ;u> a vi us ^ & djk 


10206. Abdurrahman bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Zakariya menceritakan kepada kami, 
Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Muslim bin Yasar, 
dari Humran bin Aban dari Utsman bin Affan, dari Umar bin Al 
Khaththab, dia berkata: Rasulullah # bersabda, "Sesungguhnya 
aku mengetahui suatu kalimat, yang mana tidak ada seorang 
hamba mengucapkannya dengan benar dan hati kecuali Allah 
mengharamkannya atas neraka . n232 


232 Hadits ini shahih. 

HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 1/63); Ibnu Hibban (Shahih Ibnu Hibban, 1 
Mawarid); dan A! Hakim (AJMusrtadrak, 351). Sanadnya shahih. 


490 


_ Hilyatul Auliya' 

Hadits Syu'bah dari Yunus diriwayatkan oleh Nashr secara 
gharib , sementara hadits Syu'bah dari Qatadah diriwayatkan oleh 
Sulaiman secara gharib. 

jjI UjJL?- ^ * Y * V 

JLP jj ^Lp cJLS^I 

(c) S ^ 

( j£j^jj! c^^JLiail jSsj y\ 

Ljj^- C aJLot j^Lp tf’ Cjjp^Jl 

i&i :ljjlS coUlill /f ill ^ fiil 

jlS : jlj C^l (jl j* c^llil ^p 

C( ^«t jSt ysCJj ip &l aSjI 

•C. 5 ^ 0 ^ 0 , ^ 4 * p u^i 

y 

10207. Faruq Al Khaththabi menceritakan kepada kami, 
Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 
Harb menceritakan kepada kami {ha ')-, 


491 




Hilyatul Auliya ' -— 

Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ali bin 
Abdul Aziz menceritakan kepada kami. Muslim bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami (ha 

Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, Abu Al 
Harisy Al Kilabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr 
bin Jabalah menceritakan kepada kami, Al Hakam bin Abdullah 
Abu An-Nu'man menceritakan kepada kami, mereka berkata: 
Syu’bah menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza 
menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Anas, dia 
berkata: Rasulullah bersabda, "Setiap umat itu memiliki orang 
tepercaya, dan orang tepercaya umat ini adalah Abu Ubaidah bin 
Al Janah" 233 

Hadits ini shahih , diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim 
dari hadits Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Sahlah, dari Hudzaifah. 
Berkenaan hadits ini Syu'bah memiliki lima perkataan, diantaranya 
periwayatannya dari Khalid, periwayatannya dari Ashim Al Ahwal, 
dari Anas. 


J. ■}. J** tJJ*. 

S'* 

\2jj- <5u±- J cr 3 -' d ZJd ^ 


*Je J c f & /t d & 


233 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Keutamaan para sahabat 
Nabi Uh 3744 dan dalam pembahasan: Peperangan, 4382, serta pembahasan: 
Khabar Ahad, 7255); Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 
2419); At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, pembahasan: Biografi, 3790); dan Ilmu Majah 
(Sunan Ibnu Majah, pembahasan: Mugaddimah, 154). 


492 


Hilyatul Auliya' 


JU : JU c-Jl cilli 

oJJb jJj ,2^1 jst 5^3 :^Lj ds. 2il Jb» i)i 



10208. Muhammad bin Amr bin Salm Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hasan bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sallam Abu Hammam 
menceritakan kepada kami, Abu Ali Al Hanafi menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ashim, dari 
Anas, dia berkata: Rasulullah H bersabda, "Setiap umat itu 
memiliki orang tepercaya, dan orang tepercaya umat ini adalah 
Abu Ubaidah bin Al Jarrah." 


Hadits ini gharib , diriwayatkan oleh Al Hanafi dari Syu'bah 
secara gharib, sementara itu Syu'bah meriwayatkannya dari 
Syu'bah, dari Qatadah dari Anas. 


Jdi ^ & J -\ Jk y \ - \ . v . <\ 


tfls- cy- 


t O > s I ''i y , O'. *■ 9 . ji 'i «O 4*. 1 O' 

Cf. j* ^ 

/ I tl X O <f 0 ' 0 ' ~^0 A I "'i ‘'J ^ -* 

cuJUl« ^ caIjLov LdJL>- c 

* yy 


493 








Hilyatul Auliya'. 


€\ Al Jb> Al Jjij jli :JlS 

.^il yl uv;!} ‘u^ 

S 

10209. Abu Ya'la Al Husain bin Muhammad Az-Zubairi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Musayyab Al 
Arghiyani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad 
bin Khusyaisy menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah fH, 
"Setiap umat itu memiliki orang tepercaya, dan orang tepercaya 
umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al Jarrah." 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah dari Qatadah, kami 
tidak menulisnya kecuali dari jalur ini. Syu'bah meriwayatkannya 
dari Qatadah dari Tsabit, dari Anas. 

[•lis- <£3i j, sS& i&js- • i \ • 

jL^ILO \sjJS- (. ^ 

jA | y ^ll ^ f O ^ i J. o ^ iA, ^ 

alll £g^l 01 C,j*o 1 ^^P cC-o1j UjJ^- 

«Ia £y»lj 

•r!^i £5 ^ 

10210. Muhammad bin Harun Al Bai' menceritakan hadits 
tersebut kepada kami, Muhammad bin Sahi bin Askar 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan 


494 


Hilyatul Auliya 


kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari 
Anas, bahwa Nabi §§■ bersabda, "Setiap umat itu memiliki orang 
tepercaya, dan orang tepercaya umat ini adalah Abu Ubaidah bin 
AlJarrah ." 


Dia juga meriwayatkannya dari Abu Ishaq, dari Shilah. 
cj-loU jjI ^ * Y ^ ^ 

/ s* 

c>i $ ji* CjJji & m l 

0 ' ' -f oif o' "“I / O I f O'* i/» 4 

CA ‘ A) Cf- j» ^ 

^ x **✓ 

: jli dLj # ai oi «SSiai. 


10211. Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Yunus 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Umar menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari 
Shilah Ibnu Zufar, dari Hudzaifah, dari Nabi H, beliau bersabda, 
"Setiap umat memiliki orang tepercaya, dan orang tepercaya umat 
ini adalah Abu Ubaidah bin AlJarrah." 


Demikialah yang diriwayatkan oleh Bisyr dari Syu'bah, dari 
Abu Ishaq, sementara itu para sahabat Syu'bah menyelisihinya 
dalam redaksinya. 


495 






Hilyatul Auliya'. 


I 2jS. c J^r $ l£U- —^ * Y ^ T 


f . S' 


(C ) ojts jJi ia*5- ^ j i-iji 

^ 1*4 tfjj- SxtA j iii <i?4 /f 

(C ) c 6 &- »•&. ^\u j jj 

*. y > t -'i 51 , ^ ^ d i •* 0 -» ^ i ' ' 

UjJ^- £jj 

/ ^ 

t &S \£jj- : J\i tJ1 jf J lli \£li- c^till 

^ — 

aL/ 3 (jl : Jl3 <jJ U* 

alll S\ £>*& : ^P 

: JOi dlJ SU-j HiJ! :IjJiSj jJLj aIp Al 

<usd <j£- lL4 C(j^f <£>■ Lr*-H 

Ai Jb» *Ji 1 4-u^i ii <3>i^iS ijJ js- \U 

,^-ljil 53 «j£p ut viJLj cjJLj 

y 

10212. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha "); 


496 



- Hilyatul Auliya' 

Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali bin Jabir menceritakan kepada kami, Affan 
menceritakan kepada kami {ha '); 

Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Yusuf Al 
Qadhi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku 
mendengar Abu Shilah bin Zufar menceritakan dari Hudzaifah, dia 
berkata: Penduduk Najran datang kepada Rasulullah lalu 
mereka berkata, "Utuslah kepada kami seseorang yang tepercaya." 
Beliau pun bersabda, "Aku pasti akan mengutus kepada kalian 
seorang lelaki yang benar-benar tepercaya, yang benar-benar 
tepercaya, yang benar-benar tepercaya" Maka para sahabat Nabi 
pun berdiri tegak untuk itu, lalu beliau mengutus Abu Ubaidah 
bin Al Jarrah. 234 


Redaksi Abu Daud adalah redaksi yang diriwayatkan oleh 
Al Bukhari dan Muslim {muttafaq alaih), sementara itu yang lainnya 
menguraikannya dengan kisahnya, redaksinya dan meringkasnya. 


C $ 4&t JUP - \ 

< A \'M ' 


> a kx i W \iV 


* o* .-'i* 


o' u t✓ 'y\' t.**' ' > 0 * • * 

O* ji 

<} V-** 2 -* : jlS tiJfe 

Ay'y J jA P il! *XIp J* 


234 HR. Al Bukhari {Shahih Al Bukhari, pembahasan: Peperangan, 4381); dan 
Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2420). 


497 






Hilyatul Auliya' 


LysS' t aIIp Oj^J C A-j 

oJup cdiJ jl Ui :Jlii 

Jp Aijl Oi aJp liii ^L/3 aAJI 

.j^L jUj Sfj c J^Ip lyi Sf 


10213. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami. Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Simak bin Harb, dia berkata: Aku mendengar Mush'ab bin 
Sa'ad berkata: Orang-orang masuk mendatangi Abdullah bin Amir 
saat dia sakit yang mengakibatkannya meninggal, lalu mereka 
memujinya sementara Ibnu Umar tetap diam, lalu berkata, 
"Adapun aku, sesungguhnya aku tidak memalingkan mereka 
darimu, akan tetapi aku mendengar Rasulullah ff| bersabda, 

' Sesungguhnya Allah tidak menerima sedekah dari hasil khianat 
(ghanimah sebelum dibagikan) dan shalat yang tidak disertai 
dengan bersucl . b235 

Terjadi perbedaan perkataan atas Syu'bah dalam hadits ini 
kepada empat perkataan; Syu'bah dari Simak, Syu'bah dari 
Qatadah dari Abu Al Malih, Syu'bah dari Qatadah, dari Abu As- 
Sawwar, dan Syu'bah dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah. 
Adapun hadits Abu Al Malih: 


235 HR. Muslim (Shahih Muslim , pembahasan: Bersuci, 224); At-Tirmidzi (Sunan 
At-Tirmidzi] pembahasan: Bersuci); -dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, pembahasan: 
Bersuci, 272). 


498 


- Hilyatul Auliya' 

l £j±. c JlZr ^ Al JUP i&JS- -HfU 


(c) ^ 1S ^ ^ ‘y^r ^ J-tf 

£3 Al ip cjkdl £5 Ai2 

(c) C ^ r ' L5^ C &j*A 

■* • -> > ^ „ A I >0 t s i"* 5 ! „ „ 

UjJLs- UjJb-j 

z' X 

JjJj \1jSp- cJt^JuJl dJlj£ bjJL>- c^v^ULll 

W JuiP :jli «3»3 c &i lilai- iljjlS 1^3 
Aiil J^-j ^ cJ^ :j\i c a-oT ^p i>A^ c^c-UJl 
aMI Oj. iJjjjj AZx^>Ji~3 cC»J (3 A-JLp aWI ^JL/3 

. j-? S/j £}^b S 


10214. Abdullah bin Ja'far menceritakannya kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami (ha 1; 

Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad Al Baghawi menceritakan kepada kami, 
Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami (ha "); 


499 





Hilyatul Auliya' 


Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Yusuf Al 
Qadh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Minhal 
menceritakan kepada kami, Yazid ibnu Zurai menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Syulsah menceritakan kepada kami dari 
Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Abu Al Malih menceritakan 
dari ayahnya, dia berkata: Aku pernah bersama Rasulullah H 
dalam sebuah rumah, lalu aku mendengar beliau bersabda, 
"Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat yang tanpa disertai 
bersuci, dan tidak menerima sedekah dari pengkhianatan (harta 
ghanimah sebelum dibagikan)" 


Hadits Qatadah dari Abu As-Sawwar: 


i'sjA . y \o 

iii & ’j, cjijji tu-j \£j±. 

(c) d 


c/* 


I ^ «t l£U- 




\joJS~ lljJU caWI ^L-1p -L?-! LjJ p- v_jLL>- 

U* CoSll3 llj Jp- ^ -\jj 

JlS ijll jjJ 


500 






Hilyatul Auliya' 


vk* s :jOij <d* a j ^ a 

•4^ ilr? % ‘ 


S> v -* 


10215. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ubaid Al Ijli menceritakan kepada kami, Raja' Al Bazzar dan 
Ahmad bin Abdullah bin Al Fadhl meceritakan kepada kami {ha '); 

Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
Al Haitsam bin Khalaf Ad-Duri menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Ubaidillah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Zaid 
bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Qatadah, dari Abu As-Sawwar Al Adawi, dari 
Imran bin Hushain, dia berkata: Rasulullah fH bersabda, "Allah 
tidak menerima shalat yang tanpa disertai bersuci dan tidak 
menerima sedekah dari hasil pengkhianatan (harta ghanimah yang 
diambil sebelum dibagikan)” 


llltyiikiJi — ) * X ^ 1 


y 

fj,\ toLi \sjJS- 

‘5^ o? 0 ^' o* o* 


$k V & 01 : JVi jjbj Aip &! yP 

. J^Ip '{j* S/j cj^Jb j**j 


✓ v * 


501 




Hilyatul Auliya '___ 

10216. Muhammad bin Al Muzhaffar meceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Muhammad Baniqa bin Yasin menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Jahbaidz, Syababah 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Abu Al Malih bin 
Abu Usamah, dari ayahnya, dari Nabi g|, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat yang tidak dibarengi 
bersuci dan tidak menerima sedekah yang berasal dari 
pengkhianatan ." 


l'U* , ''•O y. f O j* j ^ g/ I ^ 

Uj c jA*U jj AWl JLP * Y W 

& ifts- cSjIS /t &£. y ^ 

{j* (.JLjAjC; 1j| : JlS CAi ^ 

0 « iLlj I 4_j| 

^ ‘>4s? jJLj # &l ^ iifj 

jaT( ji-i 


10217. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Atha' bin Abu Maimunah, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Rafi’ menceritakan dari Abu Hurairah bahwa dia bersujud pada 
surah Al Insyiqaaq, dan dia berkata, "Aku melihat kekasihku H 


502 


- Hilyatul Auliya' 

sujud pada surah tersebut, maka aku pun terus bersujud sampai 
aku menemuinya." 236 

Ini adalah hadits shahih tsabit, berkenaan hadits ini Syu'bah 
memiliki enam perkataan. 


j&J- \£js. i j4i - \ a 

** / ^ ^ / «r* / w 

O ^ / o' . o O * f O ' ~s° \ I ' * p 

^ ji j* l/* cr°ji t/ C V^ 

z' ^ z' 

£• : ju J\ c^\j J\ L&\ 

& 

iiiJl iUiJl ISI j (dij dp 2bl d 1 J?-') 

.il4j (*-^b |p'j 


10218. Fahd bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Zakariya Al Ghallabi menceritakan kepada kami, 
Harits bin Malik Al Anbari menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Yunus bin Ubaid, dari Bakr bin 
Abdullah, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku 
sujud bersama Rasulullah g| pada surah Al Insyiqaaq dan Al 
A'laa. 237 


236 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari i pembahasan: Adzan, 766 dan 
pembahasan: Sujud Tilawah, 1078); dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Masjid, 
578). 

237 HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Masjid, 578). 


503 




Hilyatul Auliya '__ 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah dari Yunus bin Ubaid, 
dari Bakr bin Abdullah yang diriwayatkan darinya oleh Al Hasan 
secara gharib. 

J * Y ^ 


✓ ^ 

i, > 


o? j>-l ■} Al li*i£- :Sfli cJ^-T ^ 5u±-j 

(C> ‘ 14 ’ 

J <3 iil £j£- cikdl <3 Jii iL^s 

J «S? ^ l&S- «SjIS 

O? <5* iX*J* ,^3 ^l 

51 «S#i U 1 5 * a 1 5 * j jfci 

**/ V / 

JUiJl bi qs jd^j dp Ai ^Sji 


i'i 


10219. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan dan Sulaiman bin 
Ahmad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah 
bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku (ha'); 

Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Abi Daud menceritakan kepada kami, Abdurrahman 


504 




- Hilyatul Auliya' 

bin Bisyr Al Hakam menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Umayyah bin Khalid menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Ali bin Suwaid bin Manjuf, dari 
Abu Rafi, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersujud pada 
surah Al Insyiqaaq. 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah, dari Umayyah bin 

Khalid. 


is2 tfls- cJkdi j ili . rx. 

ili a t y i£U- <5u±- i? 

^/«/1 .f O 'l • f O ^ 0 'l > >° 

^ C £?L> (3; 46:>L3 {j* <y. 

& —._ _ _ ___ 

iit <j jJLj dp iii St 


- iUiJl 


10220. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abbas 
bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Mush'ab menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Rafi' 
dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah H bersujud pada surah Al 
Insyiqaaq. 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah, dari Qatadah, 
Muhammad bin Mush'ab dan Budail bin Al Muhbir 
meriwayatkannya secara gharib. 


505 






Hilyatul Auliya' 


pdl &JJ- <.£*■ J Ali &±s- 

J ji; lilU- J i» « 

S' 

<«BSj 5uli t&i dli- c jiJl 

a f ^ *c?!3 J ‘A' & 65 &r 

V V *V 

r 

:<3US :SJ iiiS cJUl JUDI BI j IUu 5jf 
S^i tlfe» ^iUo jiiij aIp i))l Jja JJZ*' AJIj 

.siiTt ifej AjlD jiff 


10221. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada 
kami, Al Haitsam bin Abdullah bin Hajjaj dan Al Minhal 
menceritakan kepada kami, Badai bin Al Muhabbar menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sulaiman 
At-Taimi dan Qatadah, keduanya mendengar Bakr bin Abdullah, 
dan Abu Rafi', dari Abu Hurairah bahwa dia bersujud pada surah 
Al Insyiqaaq. Maka aku bertanya padanya berkaitan hal tersebut, 
maka dia menjawab, "Aku melihat kekasihku sujud pada surah 
tersebut, maka aku pun sujud pada surah tersebut hingga aku 
menemui beliau." 

Syu'bah meriwayatkannya dari Ayyub bin Musa, dari Atha 
bin Mina dari Abu Hurairah. 


506 



Hilyatul Auliya ' 


ui t/- o\j5jJ~ —) » T Y Y 

jk*3>r jji£- bj_L>- I'yii C ( ^Lp 

blJ j>- cJjLC- ^jj wLl^- bjJL>- cAiil Jllp ^i^S' 

s * 0 x if o ' “' a \ s •.!<'•> t ''•• “! ^ i < t c; 

4ULJLw^ UjJ->- coJblj 

c? :<fa J 

> “ p " **/ X 

b(3 tiisil iUiJl iSl j dLj dp Al jb *3i 

x ' •* X 




10222. Ibrahim bin Muhammad dan Al Husain bin Ali 
menceritakan hadits tersebut kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Ja'far Al Mathiri menceritakan kepada kami, Isa 
bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sabiq 
menceritakan kepada kami, Za'idah menceritakan kepada kami, 
Sufyan dan Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ayyub bin 
Musa, dari Atha' bin Mina, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku 
bersujud bersama Nabi fH pada surah Al Insyiqaaq dan Al A’laa.” 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah, dari Ayyub, 
Muhammad bin Sabiq meriwayatkannya secara gharib dari 
Za'idah, sementara hadits Sufyan dari Ayyub adalah masyhur. 


S07 



Hilyatul Auliya'. 


* QS i ''i ^ ✓ .O I / ^ 

-Up ^ oUi' ^ * y Y Y 

X ^ ^ & 4 i? Al 

0 <* &f o •* i o^tl 'f i x ? i , £ « ® 

O* Vji> ‘<iypl oUi- u;a^ (^lyi]| 

**/ 

'U - > 

.ALw- 

10223. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Sa’id bin Abu Maryam menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al Firyabi menceritakan 
kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari 
Ayyub bin Musa dengan makna dan redaksi hadits yang sama. 

LjO^ j> Aill O-p [uJS- ~ \ * Y T i 

(c) ‘ S J )S / f ^ ‘y*r 6? ^ 

/f ^ c5l^ /f igfc. :VU ci^f 
/ f *S?i ^ rijjii ^ - mtj 

£ A' 1? ut ^ «ju^.1 

ol ^ ^ ^ j ^ u ^ V lS' 


508 


Hilyatul Auliya' 


a!p &t Jlili Olj cl 3 j Jaij 
— A*L«lj^r Jl— AjL*I^?tJ jjiM ^_Ip ^JL^j 
ciiotSJjl :o^ ^ J j^J sf vj>tj 
££35 *Jj| Lgif idp ^AUl colAjlj oljiUtj 
cjj^i iii ^ JLpj iip cajisJjj <&i 

Si£ lili St i^ilj C^l Sfl aJI v 01 J4il 

a 0| A^pf ^Ip-iil £y» f CAi^-jj 

.A, >iJ 


10224. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami (ha '); 

Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad dan Sulaiman bin 
Ahmad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu 
Khalifah menceritakan kepada kami, Abu Al Walid dan 
Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, mereka 
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, Abu Ishaq 
mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Abu Al Ahwash 
berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata, "Dahulu kami tidak 
mengetahui apa yang kami lakukan pada setiap dua rakaat shalat 
melainkan kami bertasbih, bertakbir dan memuji Tuhan kita, 


509 




Hilyatul Auliya' -—— - 

sementara Muhammad H telah mengajarkan pembuka-pembuka 
kebaikan dan yang menghimpunnya -fatihatul kitab- dan beliau 
memerintahkan kami untuk mengucapkan pada setiap dua rakaat, 
At-tahiyyaatu lillaah, washshalawaatu wath-thayyibaat, as-saJaamu 
alaika ayyuha an-nabiyu warahmatullaahi wa barakaatuh, as- 
salaamu alainaa wa alaa ibaadishshaalihiin, asyhadu allaa ilaaha 
illallaah, wa anna Muhammadan abduhuu wa rasuuluh (salam 
penghormatan, shalawat dan kebaikan hanya milik Allah. Salam, 
rahmat dan keberkahan Allah kepadamu wahai Nabi. Aku bersaksi 
bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan 
bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya)\ kemudian 
hendaknya salah seorang kalian memilih doa yang dia sukai lalu 
berdoa dengan doa tersebut. 238 

Dalam permasalahan tasyahhud Syu'bah tidak hanya 
memiliki satu perkataan (redaksi), dalam perihal tersebut dia 
memiliki tiga redaksi hadits yang dia riwayatkan dari Abu lshaq, 
sementara itu dia memiliki enam redaksi hadits yang dia 
riwayatkan dari para sahabat Abu Wa' il. 


c ^ * Y Y ° 

caJLS cOUp cJwLUi 

- ^p c j* 

015" :JU (,&\ jIp jJ 


238 Hadits ini shahih. 

HR. Ath-Thabarani dalam Al Kabir (9912). 


510 



-Hilyatul Auliya' 


* \ * 


{ja p-Lc-J 41 Lp aJ}I (j) 1 ^ ^ JjA3 

jl «I— aW JLL^“1 ;«V-taJl ca^tIsM 

J V ✓ ✓ * 7 / ✓ * 

>A 0 i.l • Jljf? 'o </ '' o < f | 'i 0 4 t 

jJLr* c/t ^ 46 y A)CL>MJ 0} AaaXaaAiJ 4JL) 


C^J lii! ^jA cli-~ijl 

ij& lili Sij cii vi aji v of jL^itj ciS 
jjJ\ l^j 12} £/®l ol$l *'Vji t>: f /4^3 
{ 5 ^ VI £;y Vj jjiii jz. ii\ \yZ\ \yi\ 

l&j \jSS\ 14jI 12} \'X f b-y :ol^ JT] 

c5jVI 11 :^l— uJl] ^3i>-l3 c5^l 

%S 4*3 & !>aji \JzJ jjJ Ji qfi t} fjijj 
«*&■ (d^i: ^ t S£fl [v- :v!?-^] {^ 

.cir 


10225. Yusuf bin Ya'qub An-Najirami menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Al Mutsanna menceritakan kepada 
kami, Affan menceritakan kepada kami, Syu*bah menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dan Abu Al 


511 



Hilyatul Auliya' --- 

Ahwash, dan ini adalah hadits Abu Ubaidah dari Abdullah, dia 
berkata: Rasulullah §§ pernah mengajari kami salah satu dari 
khutbah hajah atau (suatu kebutuhan) dan khutbah shalat, 

" Alhamdulillaah -innal hamda lillaah- nasta'iinuhuu wa 
nastaghfiruhu, wa naudzu billaah min syumuri anfusinaa, man 
yahdillaahu falaa mudhillalahu, wa man yudhlil falaa haadiya Iahu, 
wa asyhadu allaa ilaaha iilallaah wa anna muhammadan abduhuu 
wa rasuuluh." Kemudian beliau membaca tiga ayat, " Wahai orang- 
orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenarnya takwa 
kepada-Nya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan 
muslim." (Qs. Aali 'Imraan [3}: 102), kemudian membaca, " Wahai 
manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah mencipatakan 
kamu dari diri yang satu (Adam)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 1), kemudian 
membaca, " Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kamu 
kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar!\ Qs. Al 
Ahzaab [33]: 70) Kemudian beliau berbicara sesuai kebutuhannya 
demikian. 239 

Syu'bah meriwayatkannya dari Abu Ishaq, dari Abu 
Ubaidah, Affan meriwayatkannya secara gharib darinya, sementara 
itu hadits Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash adalah hadits masyhur. 
Periwayatannya berasal dari Abu Wa' il, dia riwayatkan dari 
Sulaiman Al A’masy, Manshur bin Al Mu'tamir, Hammad bin Abu 
Sulaiman, Al Mughirah bin Miqsam, Abu Hasyim, Al Hakam bin 
Utaibah, Hushain bin Abdurrahman, disamping itu, Muhammad 


239 Hadits ini shahih. 

HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud , pembahasan: Nikah, 2118); An-Nasa'i (Sunan 
An-Nasa 'i, pembahasan: Nikah, 3277); Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, pembahasan: 
Nikah, 1892); dan Ahmad (Musnad Ahmad, 1/393). 

Syaikh Al Albani menilai shahih hadits ini dalam Tiga Sunan, Cet. Maktabah Al 
Ma’arif, Riyadh. 


512 




—- Hilyatul Auliya' 

bin Manazil meriwayatkan dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Abu 
Al Kunud, dari Ibnu Mas'ud. 


\2 js- * y T n 


i? 

•* •* / 
cjjlii ^ cJLp v - 

u?' tlr^ <3^5 

/ **/ ✓ "/ / 

d 5^ j J_4 j u ^oj 'v : JIS 

lili oij ai?j iiij J*2 ot ^ sSUJi 

ijli c4_cl^^-j jJU ( ^Lipi aIIp Ijj' 

C4il Jlj-^v3i (j 

ill &-jj *Jj! l^fi £Up fSeJl tit&Jlj 

** ✓ * 

V ot i^it coJ-Call isi iUp Jkj nlp £*Ul 

oi^ lili 5! i«ilj t si vi iJi 


10226. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syafi'i Al Himshi menceritakan 
kepada kami, Mazdad bin Humaid menceritakan kepada kami, 


513 



Hilyatul Auliya' - 

Muhammad bin Munazil menceritakan kepada kami, Syu'bah dan 
Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Abu Al Ahwash dan 
Abu Al Kanud, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Kami dahulu tidak 
mengetahui apa yang kami ucapkan pada setiap dua rakaat shalat, 
melainkan kami bertakbir, bertasbih dan memuji Tuhan kita, 
sementara itu Muhammad fH telah dianugerahi pembuka kebaikan 
dan penutupnya, beliau bersabda, "Jika kalian duduk pada 
tasyahhud maka ucapkanlah, 'At-tahiyyaatu lillaah, 
washshalawaatu wath-thayyibaat, assalaamu alaika ayyuhannabiyyu 
wa rahmatullaahi wa barakaatuh, assalaamu alainaa wa alaa 
ibadillaahishshalihiin, wa asyhadu allaa ilaaha illaah wa asyhadu 
anna Muhammadan abduhu wa rasuuluh '." 240 


J & iti -i .rYY 

/ 

Ul JS. c J JjS- c&- J £3 &\ Jlp \ZjS- 

* ° A T,' 0 *- 

t 'S* c 

j j 

& tj»!3 J U Jj ‘S^‘!3 ‘P’) 

^ **/ V **/ 

jii S jJL-i Ai njLui j Ai 

* s' s 

ftUJl todLilj oljltJlj t A J 

y 

Ji-i uip iStui Ai y-jj *J)i idA 


240 Hadits ini shahih. 

HR. Ath-Thabarani dalam Al Kabir (9917). Lihat takhrij sebelumnya. 


514 




- Hilyatul Auliya' 


d\ t Al Sll Jl V ot 1*2,1 (Csi-ltiJl Al il^- 


.4^3 iili- lili 


10227. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Sulaiman, Manshur, Hammad, Al Mughirah, dan Abu 
Hasyim, dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi H, 
bahwa dalam tasyahhud beliau mengucapkan, " At-tahiyyaatu 
lillaah, washshalawaatu waththayyibaatu, assalaamu alaika 
ayyuhannabiyyu warahmatullaahi wa barakaatuhu, assalaamu 
alainaa wa ala ibaadhillaahish-shaalihiin, asyhadu allaa ilaaha 
illallaah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhuu wa 
rasuuluh ." 241 


Muhammad bin Ja'far Ghundar meriwayatkan dari Syu'bah 
dengan menghimpun lima orang tersebut. 


f s. s* 


'■££- J 61di 

(c) 4 & $ 

J ilij <i£-i J ilA jS-1 /t 
^ J Al l£U- :SfV5 


241 Hadits ini shahih. 

HR. Ath-Thabarani dalam A! Kabir (9918). Lihat takhrij sebelumnya. 


515 



Hilyatul Auliya'. 


J,) <y. ^ ^ c). 

**/ ✓ *• 

: jlS (.ijku* Ji &\ ^ cjjlj j>\ cOUlI^- 

^ i t 

dz& Ji,*J }t jui 4' J* ^ 

“5 ' 

ji Al Su tAl jLe- £**Jl rljJjij V :jJLj 

Ojlji^aJlj tali * - i g --"ll j c^V^Jl 

y 

Ai a^-jj yii Ugit jSulii codaJij 

' ^ «o ' '"" 

V St ij-il Al ^Up jLf-j llip ft£J\ 

. Sjup lili St A^Alj c Al VI aJI 


10228. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada kami 
{ha \ 

Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad dan Muhammad bin 
Ali menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin 
Muhammad Al Baghawi menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepad kami, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari 
Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Kami dahulu 
pernah mengucapkan "Assa/aamu alallaah (Semoga keselamatan 
tetap terlimpah kepada Allah)", maka Nabi || bersabda, 


516 


- Hilyatul Auliya' 

"Janganlah kamu ucapkan, 'Semoga keselamatan tercurah atas 
Allah'karena Dia adalah Maha Penyelamat 

Beliau juga memerintahkan mereka dalam tasyahhud 
mengucapkan, "Segala kehormatan, shalawat dan kebaikan hanya 
milik Allah, keselamatan, rahmat dan berkah-Nya semoga 
terlimpahkan kepadamu wahai nabi, keselamatan semoga 
tercurahkan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang 
shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, aku 
bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. 1,242 


JL^-t \-iJS. ( JlP-I y 6u±» tfjs. • Y Y ^ 


Jju: \ 1 ZjS- *Z \ 1 ZjS- tz 

y ^ ^ 

o i f yy . o 

O 'l . 0 ' J ✓ Cdl 'l - i l'". X ■" X / tl Jl O 

UjJ3- ^ 

Jp : Jll tAwl cJjIj <jJ 

s' 

a£p Al Jb Al jlli (Al 


.ilL sj! .A oiAJli 

y J y - / 


10229. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Zuhair At-Tustari menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Badl bin Al Muhabbar 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Al Hakam dan Hushain, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dia 
berkata: Kami dulu mengucapkan "As-Salaamu alallaahi 


242 HR. Muslim (Shahih Muslim , pembahasan: Shalat, 402). 


517 



Hilyatul Auliya'— ---—- 

{keselamatan semoga terlimpah kepada Allah)," (dalam tasyahhud), 
lalu Rasulullah # bersabda, " At-Tahiyyaatu lillaah (segala 
kehormatan milik Allah)." Lalu dia menyebutkan hadits dengan 
redaksi dan makna hadits yang sama dengan hadits sebelumnya. 

Badl meriwayatkannya secara gharib dari Al Hakam, 
sementara itu An-Nadhr bin Syumail meriwayatkannya dari 
Syu'bah, dari Hushain. 


cJkdi ^ iii ^ • rr * 

.jP C0^2^» /fP <1^ J^ 2 ^' 

w J* ^ 

cii! faZJ\ : ci)l ^p cjilj 


10230. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Umar bin Ahmad Al Marwazi menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, An-Nadhr bin 
Syumail menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Hushain, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dia berkata: 
Dahulu kami pernah mengucapkan, "As-Salaamu alallaahi 
(keselamatan semoga tetap terlimpah kepada Allah)," maka 
Rasulullah f|| bersabda, "Ucapkanlah, At-Tahiyyatu lillaah wash- 


518 



--- Hilyatul Auliya' 

shalawaatu wath-thayyibaat (segala kehormatan, shalawat dan 
kebaikan adalah milik Allah)’." 

Lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits dengan makna dan 
redaksi hadits yang sama dengan sebelumnya. Syu'bah 
meriwayatkannya dari Bisyr bin Ja'far bin Abu Wahsyiah, dari 
Mujahid, dari Ibnu Umar dalam hal tasyahhud. 


t( yJ-i $ < l ~ s - -wn 

iy- s** 'd»*»- ’d 

> m - lis •* A ® o - \ 

^ ^ **/ **/ 

Aill LytS’ 

0I5&J15 <A otSJjli : 4 i 3 i <j 4^3 # Al 
Al 5>-jj ^)l dlii. ciidjlj 

Uip fS-Jl -Al%j 0S3 jli- 

- Al VI aJl 'V 01 t^tfaJl Al Jipj 

-i 3 3 Jb> 'V 0I4 :Lfei oij :>i £1 JU 



519 



Hilyatul Auliya' - 

10231. Habib bin Al Hasan menceritakan hadits tersebut 
kepada kami, Yusuf bin Ya'qub Ai Qadhi menceritakan kepada 
kami, Nasr bin Ali menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Abu Bisyr, dia 
berkata: Aku mendengar Mujahid menceritakan dari Ibnu Umar, 
dari Rasulullah f||berkenaan tasyahhud, "Segala kehormatan, 
shalawat dan kebaikan hanya milik Allah. Keselamatan, rahmat 
Allah dan keberkahan-Nya semoga tetap terlimpah kepada engkau 
wahai Nabi —Ibnu Umar berkata: Aku menambahkan ’wa 
barakaatuhu (dan keberkahannya)'—, keselamatan semoga 
terlimpahkan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang 
shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah —Ibnu 
Umar berkata: Aku menambahkan, 'wahdahu laa syariika lah (Dia 
semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya)'—. Aku juga bersaksi 
bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." 

Nadhr meriwayatkan hadits ini dari ayahnya secara gharib. 


c & i>i jlp -w m 

. > o-' \ ' 'i ■*i'C A ' . * * 

VJJJC>- ciju 

fit? : JtS cSSili- ^ Jjjj 4 oJLP : jli 

oli \jPytdj jJA \ :lj aIIp 



10232. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan 


520 


- Hilyatul Auliya ' 

kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hushain, 
dia berkata: Aku mendengar Abu Wa'il menceritakan dari 
Hudzaifah, dia berkata, "Jika Nabi hendak melaksanakan shalat 
Tahajjud, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak." 243 

Hadits ini masyhur diriwayatkan dari Syu'bah, dari 
Hushain.Sementara itu Muammal meriwayatkannya dari Syu'bah, 
dari Manshur. 


j 1^1 ^ . rrr 

✓ 

^ V13jlS- 

l/r '■tsjyeh jnf&l 

o-l U|^ f o-l i* -» 

cJjlj CCUj*X>- 

y -> 

IjI jjbj »1 Jb» isi ois' : Jll 
•dijiJw as jii ^ 


10233. Abdullah bin Ahmad bin Ya'qub Al Muqri 
menceritakan hadits tersebut kepada kami, Umar bin Muhammad 
Al Mu'arik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim 
Ash-Shuri —dari kitabnya— menceritakan kepada kami, Muammal 
menceritakan kepada kami, Manshur dan Hushain menceritakan 
kepada kami dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah, dia berkata, "Jika 


243 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari\ pembahasan: Wudhu, 245, dan 
pembahasan: Jum’at, 889); dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Bersua, 255). 


521 



Rasulullah f§| bangun di malam hari, beliau membersihkan 
mulutnya dengan siwak." 

Ats-Tsauri, Za'idah, dan Jarir meriwayatkan hadits ini dari 
Manshur dengan makna dan redaksi hadits yang sama. Syu'bah 
meriwayatkannya dari Washil, dari Abu Wa'il dengan makna dan 
redaksi hadits yang sama. Amr bin Marzuq meriwayatkan hadits ini 
darinya secara gharib. 

^ ou±- &£■ -wrt 

i >£• c?. 

(c> 


cj£t # ili jilj £5 tfk-j 
iajdi jCp j jdi ^ Ai 'M 

S' S 

J idb tjfcl : ju cJiiit y ^ 

s 

J j4p jt ^ !5S u/ cj^ 

t# Olf'JL.j Al Ju* ^)l St tot ^ cufjit 

j») j (()&"' i /J' 4 


j < 


522 


___ Hilyatul Auliya' 

10234. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Yusuf Al Qadhi menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar Al 
Haudhi menceritakan kepada kami [ha '); 

Muhammad bin Ali dan Abu Ahmad Muhammad bin 
Ahmad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah 
bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Ali bin 
Al Ja'd menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah 
memberitakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail dan Zubaid, 
keduanya mendengar Dzar menceritakan dari Ibnu Abdurrahman 
bin Abza, dari ayahnya bahwa Nabi fH membaca surah Al A'laa, 
Al Kaafiruun dan Al Ikhlaash dalam shalat Witir. 244 


•*/ 

cok cj:JU cdljj C 

aIp a»I Jl> 51 j* Cf. 

& j (# #) i $ a, ^ 




244 Hadits ini shahih. 

HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 3/406); Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 
pembahasan: Mendirikan shalat, 1171); dan Abu Daud (Sunan Abu Daud, 
pembahasan: Shalat, 1423). 

Syaikh Al Albani menilai shahih hadits ini dalam Sunan ini. Cet. Maktabah Al 
Ma’arif, Riyadh. 


523 



Hilyatul Auliya' -- 

10235. Faruq Al Khaththabi menceritakan kepada kami, 
Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 
Harb menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Zubaid, dia berkata: Aku mendengar Dzar menceritakan 
dari Ibnu Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, bahwa Nabi H 
membaca surah Al A'laa, Al Kaafiruun dan Al Ikhlaash dalam 
shalat Witir. 


Hadits Zubaid dan Salamah adalah hadits yang masyhur. 
Berkenaan hadits im Syu'bah memiliki tujuh riwayat. 


\£js- £ \2js- 


*• A \4*x 


£ c*lp $ ^ cojIa % 

\jZ*\ Ia : jll cSjiS 

kb ‘Jtf J ^ ^ 

St c aji a t o* 

J) J cS® $ ^ s^) i j** Oli' (Ooj 
lS ^ 1 O* ‘csjjt (jjl ^ tji j* 

*•/ ✓ XX *»x 


524 


- Hilyatul Auliya' 

10236. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Mandah menceritakan kepada kami, Amr 
bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Syu'bah berkata: Aku 
tidak pemah melihat orang yang lebih buruk hapalannya daripada 
Ibnu Abi Laila, aku mendengar dia berkata: Salamah bin Kuhail 
menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abi Aufa, bahwa Nabi || 
menunaikan shalat Witir dengan membaca surah Al A'laa, Al 
Kaafiruun dan Al Ikhlaash. Maka aku pun mendatangi Salamah, 
lalu dia menceritakan kepadaku dari Dzar, dari Ibnu Abza dari 
ayahnya dari Nabi 

Abu Daud meriwayatkan hadits ini secara gharib dari 
Syu'bah. 

£i>- ^ /f -m >Yrv 

'siA y &a uIIm 


j? \SijS- c<jJ 

^ ijljj yiy : J15 coSlii c&i 

/ 

aIIp ^ 2)t c (jjj\ ji aIp 


525 





Hilyatul Auliya' 


J) i (P ip) i 1% p j 


^ c. i ^ * s' y. »A 

( j-J-oiiykj;) j ‘( 


10237. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Al Mutsanna menceritakan kepada kami (ha 'J; 

Ahmad bin Hamdan menceritakan kepada kami, AbduUah 
bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Zurarah menceritakan dari 
Ibnu Abdurrahman bin Abza bahwa Rasullah H shalat Witir 
dengan membaca surah Al A'laa, Al Kaafiruun dan Al Ikhlaash. 


Hadits Qatadah dari Zararah adalah hadits masyhur. 


C/. y ^ 

J 

&JS. 

-\ -rrA 

<50?- J, 

S 

j** 4 

c). & 

/ /■ 

l Zjs- i J 

i* S 

* 

Ji jS -t ’J, Al \Zjs- 

S 




(c) 

j3cs- 

\ 4'i 

C jA*>r <X+>- 


&JS- 


> 0 
Ji 

jj r* 

/f 

ojis /t 

\£js. 

<jodi 

y° 

<y- 

il i- 

h5jls- iodi- 


526 


. Hilyatul Auliya' 


cSjJp tdSlii ^p caI*,^ lllwL?- 
Aiii St CA-ot ^P Jj 0^' ^ 

^ ^ yy y 

Ok 3) 5 (j&~ ik J > yy- ^ r^u # 

•( kk ii' y* jj) 5 ‘( 


10238. Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Al 
Hasan dan Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Ghundar {ha '); 

Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al 
Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Qatadah, dari Azrah, dari Sa'id bin Abdurrahman bin 
Abza, dari ayahnya, bahwa Nabi ff| menunaikan shalat Witir 
dengan membaca surah Al A'laa, Al Kaafiruun dan Al Ikhlaash. 


iii - wr<\ 

rfSJi X £4 ^ y y^y 

y 

^ ^Ip /t tfk- c^°i 




527 






Hilyatul Auliya'. 


£ e 


* -= A 


01 ^ iiil ^Ip c^lp CA^-i 

■e j ^ “r 1 ^* JJ- j '^~“3 tj*° 

ij) ( <0L>Sj&=*& ji) j. <-35 ( 


j< i t (^aat^j&) «siSii 

10239. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Ya’qub bin Ash-Shalt 
menceritakan kepada kami, Laits bin Al Fajar Al Absi 
menceritakan kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahhak bin 
Makhlad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Abu Ashim, dari Abdullah bin Sirjis, bahwa Nabi 
|§< shalat Witir sebanyak tiga rakaat; rakaat pertama beliau 
membaca surah Al A'laa, pada rakaat kedua beliau membaca 
surah Al Kaafiruun, dan pada rakaat ketiga membaca surah Al 
Ikhlaash, Al Falaq dan An-Naas. 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah dari Ashim, sementara 
Al-Laits meriwayatkannya secara gharib dari Abu Ashim. 

jj! IJJS- c jila-Ul ^ * Y i * 

<0^ $ 1 


528 


_ Hilyatul Auliya' 

' 'SI' • t f o ' £'• A ,'<* i',^ >f 1^1' 

^•jp C (3 ^ I ^jP i A^iLw <j Uj J-?- C 0 ^ 123 1 Uj >Xp- 

' ' **' 

aIIp Al ^Sl 5lT :jlS c^ip ^p cct^lil 

jJlSSl j^Utj co^uilj ccJjij iSl y jJjj jJLj 

^p cdSlil jj! oljj IJ5** .Jj>-I Al ji> cAjJ 

<Jj ^!3 <j3 ^ 

./rJ 42jJS~ 

'S-s S S" s 


10240. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Abu Arubah Al Husain bin Muhammad Al Harrani 
menceritakan kepada kami, Ibnu Aisyun menceritakan kepada 
kami, Abu Qatadah menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, 
dia berkata, "Nabi H menunaikan shalat Witir dengan membaca 
surah Az-Zalzalah, Al Aadiyaat, At-Takaatsur, AI-Lahab dan Al 
Ikhlaash." 

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah dari 
Syu'bah dan dia meriwayatkannya secara gharib, dan dia adalah 
Abdullah bin Waqid Al Harrani, berkenaan dengan hadits dia 
periwayat yang layyin. 


\jJJS- c J^r ^ Al J^P \2jj- -\^t\ 

. x 'M' ' ' > ° % * * 

(c) y o 3 - 


529 





f 


Hilyatul Auliya '- 

c}, \Ssjj~ j? 

S /j O | 

, v v ^ o ^ j ° * a •■' i , ✓ •i~ti x * ° X 1 

(C) ^ JLr^ c c5^ UJ ’ 

^Ji cL~~>- \juJS~j 

/ ^ 

<j^ tJjl llJlU- 
js> c^-L!*J <Jj^- caIL^ :l^jlS 


a!p &\ ^\ 5T c^ifp JI ^ ci^ j 

c^ndij t 5jai.i Aiiii f#. tyL: oii' jO^j 
£}i}~' |l I *ii3rl ^4-iaJl i3 !/*5 01S3 


£>,. 4 f 


.olJ^I Jp j \ 


10241. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha 1; 

Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Yusuf bin 
Ya'qub Al Qadhi menceritakan kepada kami, Amr bin Marzuq 
menceritakan kepada kami {ha 1; 

Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Yusuf Al 
Qadhi menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Bakar menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, mereka 


530 


_ Hilyatul Auliya' 

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Mukhawwal dari 
Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi fH 
membaca surah Al Jumu'ah dan Al Munafiquun pada shalat 
Jum'at, dan beliau membaca surah Alif laam miim tanziil dan Al 
Insaan pada shalat Shubuh hari Jum'at. 245 

Redaksi Abu Daud masyhur diriwayatkan dari hadits 
Syu'bah, dari Mukhawwal. Berkenaan hadits ini Syu'bah memiliki 
sembilan riwayat. Sementara itu, Muslim adalah Muslim bin Abu 
Muslim Al Bathin. 


&JS. c jk IgjJi \ * T 1T 

»•&. tOUli. J,. $ Ai2 

/ ^ 

^ *• 

0 

01 ^ O s y O ✓ o' . t --t l I o > 0-1 

ji' u* c j ^ C/" u* ( 4 ^ o* 

S S 0 S S '0 

a vju dbj # & J^ $ y 

03 ^ > J M fa? l' 

.OjijUdi iku- iSjj ijiiii jsiii 


10242. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Al Fadhl Al Khurqi menceritakan kepada 

245 HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Jum’at, 879); dan Abu Daud 
{Sunan Abu Daud, pembahasan: Shalat, 1074, 1075). 


531 





Hilyatul Auliya '- 

kami, Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Abu Aun, dari Muslim Al Bathin, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi fH membaca 
surah As-Sajdah dan Al Insaan pada shalat Shubuh, membaca 
surah Al Jumu'ah dan Al Munaafiquun pada shalat Jum'at. 


Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah, dari Abu Aun, dan 
Abu Aun adalah Muhammad bin Ubaidullah Ats-Tsaqafi, Sa'id bin 
Amir meriwayatkannya secara gharib. 


&J6. cJkUl ^ Ali \2js- -WYtr 

y ^ 

& jdi [2 'js. ji oii y jdJ- 

y 

LSJS- 

J-*!* °Cj s ' jLilL^ 

X 'j» *• 


* ** y & y y 0 

y i $$ ^' asiii f>: a 6if 

y 

Ldl ifeUr 


/ x 


10243. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Anbasah Al Hamdani menceritakan 
kepada kami, Amr bin Hakkam menceritakan kepada kami, 


532 


_ -——Hilyatul Auliya' 

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sulaiman Al A'masy, dari 
Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa 
Nabi fH membaca surah As-Sajdah dan Al Insaan pada shalat 
Shubuh di hari Jum'at, serta membaca surah Al Munaafiquun pada 
shalat Jum’at. 


Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah, Amr bin Hakkam 
meriwayatkannya secara gharib dari Al A'masy, sementara itu 
Muammal m e-mutaba ’ah hadits tersebut padanya. 


HilU- cc3U^-i £3 IH Hio*- - > • Y i 1 

Cjyki 

C&i ^ ^ 

X ** 

U* c u^ c}. j* ‘,/4^ y) 

&\ jji-j 5f C^lfp Jjl c 

^ f / s 0 / 

yuiri j \'j& ots' ^ si 

.ouJyiJp 


10244. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, 
Abbas bin Hamdan Al Hanafi menceritakan kepada kami, Al Fadhl 
bin Ya'qub Ar-Rukhkhami menceritakan kepada kami, Yahya bin 
As-Sakan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Utbah Abu Al Umais menceritakan kepada kami dari 
Muslim bin Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa 


S33 






Hilyatul Auliya '- 

Rasulullah fH pada shalat Shubuh di hari Jum’at membaca surah 
As-Sajdah dan Al Insaan. 

Yahya bin As-Sakan meriwayatkan hadits ini secara gharib 
dari Syu'bah, dari Abu Al Umais. 


? s 

■}. ili \^JS. $ p /t £‘jU- 

5^ ^ t&S £‘1^- tJbji ^ Ali li^Ai- 

✓ S 

I JlS 4^1^ ^ Cj^r 

"/ ^ s s S y 

3*5 bP { ’ ^ i r^i # & 

C4jL«JM djj-ivO 4^iJM ~(p)£p (3j 4L)lX*J*^n l5 Ip 

.5^lidt ^Ur lllj 


10245. Muhammad bin Muhammad bin Ma'mar 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Shadaqah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hayyan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi H membaca surah As- 
Sajdah dan Al Insaan pada shalat Shubuh, serta membaca surah 
Al Jumu'ah dan Al Munaafiquun pada shalat Jum'at." 


534 


______ Hilyatul Auliya' 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah dari Al Hakam, 
Muhammad bin Yazid Al Wasithi meriwayatkan hadits ini secara 
gharib. 

y jdJ- s&s- 

# £UU l&s- ^ ^ & 

^p cojjji y} kJiL :^Li JU tSjJi 

^ 5t i*y^* Ji ^ ^ O* 

**/ ^ 

|h ^4^' 5*^ <3 !# j^-i 4^ 

s 

Jz J 


10246. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Hajjaj bin 
Nushair menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami, Abu Ishaq berkata: Dia mengabarkan kepadaku dari Abu 
Farwah, Syu'bah berkata: Maka aku menemuinya, lalu Abu 
Farwah menceritakan kepadaku dari Abu Al Ahwash, dari 
Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi f§ membaca dalam shalat 
Shubuh surah As-Sajdah dan surah Al Insaan.^* 


246 Hadits ini shahih. 

HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, pembahasan: Mendirikan shalat, 824). 


535 





Hilyatul Auliya' - 

Hadits ini gharib dari hadits ini Sa'id dari Abu Farwah, 
namanya adalah Urwah bin Al Harits. Dan Hajjaj bin Nushair 
meriwayatkan hadits ini secara gharib darinya. 


jl£ &JS- i yikuI idjf- HJo»- -\. r 1V 

$ jJLP- 1 ^ jlAl 

J ^ t fkJi t/ # u5jU- 

iil jjij <*!*• Ap ^ «jUJ-l 

— ^ ^ 

olJLjJl (3 lyiJ ^JLS»j aJLp Aill 

. OUJVI calkUl ^ (l I 


10247. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Abdul Jabbar bin Ahmad As-Samarqandi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Sinjir menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Zakariya Al Mu'allim menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Harits, 
dari Ali, dia berkata, "Rasulullah fH membaca surah As-Sajdah dan 
surah Al Insaan pada shalat Shubuh di hari Jum'at." 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Al 
Harits, Ibrahim bin Zakaria meriwayatkan hadits ini secara gharib. 


Syaikh Al Albani menilai shahih hadits ini dalam Sunan Ibnu Majah. Cet. Maktabah 
Al Ma’arif, Riyadh. 


536 


Hilyatul Auliya' 


t). - \ * T i A 

Lj»x>- c^Lc*»i ^i 

( C ) c&i 

j5 cc3^-| <j5 y\ \£l>-j 

I(Jll C Llj JJ>- tj l£ J^j UjjL>- cOlX*X 

tT ^ c^iiLUl j! jj 

c^ ^ ^ ci!4 ^ildi $ Jdj. >4 

r&j aIIp Ai ^Si ^ cji-jo ^ ouaji jp 
J ( Jc^n «jJjj ^11) ^ a^A-I atAv? (j ijjjj 5lS" 4 JI 
.1x4 i^fl-» jiXs*ii £-x>-i UJj (j^x£j' i*»-w iiijt ji) 


10248. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, Rauh bin 
Ubadah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami {ha "); 

Abu Bakar bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Sa'dan menceritakan kepada kami, Bakar bin Bakkar 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, 


537 





Hilyatul Auliya '- 

dia berkata: Aku mendengar Ibrahim bin Muhammad bin Al 
Muntasyir menceritakan bahwa dia mendengar ayahnya, 
Muhammad bin Al Muntasyir menceritakan dari Habib bin Salim, 
dari An-Nu'man bin Basyir, dari Nabi §§•, "Bahwa beliau membaca 
surah Al A'la dan Al Ghaasyiah pada shalat Jum'at, dan kerap kali 
dua Id itu berkumpul, maka beliau membaca dengan kedua surah 
tersebut." 247 


Hadits ini masyhur dari hadits Syu'bah. 

£jU- Jy*- J p /i idl*- 

J ^ tSUlit J ’J ijlil 

— — * •*/ * 

(c> OH 


i wwww—' 


«oUO-l J p jS' 

(3^*0* :ljJU tOlUatO» ^ 

^ d=? ^ a' <> a 

***■'" ^ ^ **/ 'S s 

Jd5r\ j fjij cyjlia J) J. 

iil jy-j 01 :Jlli o_jlillljl diU- 615 

.iyl 0 ^jUi-i ^ Jb 


247 HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Jum’at, 878). 


538 


-- Hilyatul Auliya 

10249. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, Ashim bin 
Ali dan Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami {ha '); 

Abu Bakar Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Sa'dan menceritakan kepada kami, Bakar bin 
Bakkar menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Abu Ja'far, dia 
berkata: Ada yang berkata kepada Abu Hurairah, "Sesungguhnya 
Ali bin Abi Thalib membaca surah Al Jumu'ah dan Al Munaafiquun 
pada shalat Jum'at." Maka Abu Hurairah pun berkata, 
"Sesungguhnya Rasulullah f| telah melakukan itu." 


s <0^ f. o i | \ O' ' v v 

c jAjor 'j <Ul! JiIp ^ * Y o * 

(c> c)- tA» 

AU /i \2jj- aMa Jjjli ulli-j 

*• •*/ 

C \ajJS- C J *■».,] I \ajJS~ 

Cc-jjLp ^ C-jcC’*' I c dljj 

# ^ / / «/ 

>lll fjj cli aIp Sll jjij St 

^ o t \<xa> ^ 3 ^ <3 5 ^ 

JlSi diJS ^ 


539 









Hilyatul Auliya' ---—- 

ca! 4jiJl3 jjJ- ji lili <j4^ 

OI53- jUi j) oSJj jjt j 4^^' 

jj45 ^ tjiii —detail ( jiS ps ^ 

O}? (!A? 4 ^> : <lr? tll S-^"' a^^- 


10250. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami. Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha "); 

Faruq Al Khaththabi menceritakan kepada kami, Abu 
Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Al Minhal 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah 
menceritakan dari Zubaid, dia berkata: Aku mendengar Asy-Sya'bi 
menceritakan dari Al Bara bin Azib bahwa Rasulullah tH 
berkhutbah pada hari An-Nahr (Idul Adha), beliau bersabda, 
"Sesungguhnya perbuatan yang awal mula kita lakukan pada hari 
ini adalah shalat, kemudian kita pulang dan menyembelih (hewan 
kurban). Siapa saja yang telah melakukan perbuatan tersebut maka 
dia telah mendapati Sunnah kita. Sementara siapa saja yang 
menyembelih (hewan kurban) sebelum shalat, maka itu merupakan 
daging yang dia persembahkan untuk keluarganya, dan bukanlah 
bagian dari ibadah (kurban) sedikit pun." 

Maka berdirilah pamanku, Abu Burdah bin Niyar —dan saat 
itu dia telah menyembelih sebelum shalat— lalu dia berkata, 


540 


- Hilyatul Auliya' 

"Wahai Rasulullah aku memiliki jadz'ah yang lebih aku sukai 
daripada musinnah." Beliau pun bersabda, "Sembelilah dengan 
hewan itu, dan itu tidak akan memenuhi tidak mencukupi bagi 
orang setelahmu ," 248 

Hadits ini shahih tsabit dari hadits Syu'bah, sementara itu 
hadits Zubaid adalah hadits masyhur yang diriwayatkan oleh 
Syu'bah dari tujuh orang sahabatnya. 


\2js- -aJ\s j iiij 

<j^ “-"-b* ^ c 

/ x *v ✓ ^ 

01 a-Ip amI Aiii (Jll : Jli c«—-jjLp 

/li .>Jj f 01 ll* j 4, fjtf U jjl 

.ill. 


10251. Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah dan 
Muhammad bin Salm menceritakan kepada kami dalam jamaah, 
mereka berkata: Muhammad bin Yahya Al Marwazi menceritakan 
kepada kami, Ashim bin Ali menceritakan kepada kami dari 
Syu'bah, dari Sayyar, dari Asy-Sya'bi, aku mendengarnya 

248 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Sembelihan, 5556); dan 
Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Sembelihan, 1961). 


541 



Hilyatul Auliya'. 


menceritakan dari Al Bara bin Azib, dia berkata: Rasulullah H 
bersabda, "Sesungguhnya hal pertama yang kita lakukan pada hari 
ini (Idul Adha) adalah menunaikan shalat, kemudian kita 
menyembelih (hewan kurban)." 

Lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits ini. 

o uli. ilfU- - \. x o x 

y 

jp O&J' J J 4)1 JL#. 

'S/ ✓ ^ **/■ x 

4^1 lv? 4ill JjAj Cc-jjlp 

j! !jji> ll-^j (J aj IHj U» Jjl <LM aJ-p- 




10252. Sulaiman bin Ahmad dan Muhammad bin Abdullah 
bin Sa'id menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdan bin 
Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mushaffa 
menceritakan kepada kami, Suwaid bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdullah 
bin Abu As-Safra, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara bin Azib, dia 
berkata: Rasulullah fH bersabda, "Sesungguhnya hal pertama yang 
kita lakukan pada hari ini adalah menunaikan shalat, kemudian 
kita menyembelih." 


542 


- Hilyatul Auliya ' 

Suwaid meriwayatkan secara gharib hadits Ibnu Abu As- 
Sufr dari Syu'bah. 


j£-. y\ \1 jJJ- * T O V' 

Lj JS- 

*• / ^ 

* J °xx * . ^x».f 4xo-i -f.3- 

t tJLaj L^rt 3 ’ - cOuLp 

c yj^ J c 93^ o5!3 t^M-j 

y' s y s 

jJji jUij *dp SI Jb> iil jjij : J\i 


^ jl ljJ& ll^Jj (j 4 j IaIj U Jjjl <LM :Jlii 

X ,x f °. fx XX* »xl X' !< 

C Lwim«w*i C—I Ai23 O' ^tJ 3 

c^x ^ j£ i* ^ c St ^4 

.lLi« Jl£- ^Ui .f^* <3 4^^' cr5 (Ir? 


"4 i 


10253. Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Abu As-Sari Musa bin Al Hasan An-Nasa'i 
menceritakan kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, Zubaid, Daud, Manshur, 
Mujalid dan Ibnu Aun mengabarkan kepadaku, dan ini adalah 
hadits Al Bara bin Azib, dia berkata: Rasulullah f§- pernah 
berkhutbah di hadapan kami pada hari An-Nahr (Idul Adha), beliau 
bersabda, "Sesungguhnya hal pertama yang kita lakukan pada hari 


543 



Hilyatul Auliya' 


ini adalah shalat, kemudian kita menyembelih (hewan kurban). 
Barangsiapa yang menyembelih setelah menunaikan shalat maka 
dia telah mendapati Sunnah kami, sementara barangsiapa yang 
menyembelih sebelum menunaikan shalat, maka dia hanyalah 
daging yang dia persembahkan untuk istrinya, yang mana dia tidak 
masuk dalam bagian ibadah (kurban) sedikit pun." Maka pamanku 
berdiri. Selanjutnya dia menyebutkan kelanjutan hadits ini. 

Affan meriwayatkan hadits ini secara gharib dari hadits 
Syu'bah, dari Daud, Manshur, Mujalid, dan Ibnu Aun. 


\ 2 as - j? ouiii. \ 2 js - - \ • r o i 


JlJjIl y\ Jl y* $ OUip 

J oijfc* -y JSlsS -y && tffc- 

: J1I3 c yaJUl (j jj! 


10254. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Utsman bin Umar Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, Abu Al 
Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Shafwan bin 
Muhriz, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang 
orang yang shalat dalam perjalanan, maka beliau menjawab, "Dua 
rakaat (maksudnya mengqashar shalat). Barangsiapa yang 
menyelisihiSunnah maka dia telah kufur" 


544 


- Hilyatul Auliya' 

Terjadi perbedaan redaksi terhadap Syu'bah berkaitan 
riwayat ini kepada lima redaksi riwayat. 

< o ^ o . 6 "t f O i i * OS » -'l®! ✓ l w-.-. 

c jiu&r ^ VJL> — \ * Y O O 


^1p cd$L>e-w*)| 

^ o? 

( c ) itki, \&JS. :Vli 

Jj| UjJ->■ jUJL^ IjLj JJ-j 

^ <&i olji- y jjlp 

ol^iXo JU- :JlS t 

:jlli t Jd J! J jSUaJt cJ^P 51 iil 

,')g-ZLS\ CjSji «J&S 5 


10255. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far dan Ahmad bin 
Ishaq menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ahmad bin 
Ali Al Khuza'i menceritakan kepada kami, Abu Al Walid dan Hafsh 
bin Umar Al Haudhi menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami (ha ); 

Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abu 
Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Amr bin Hakkam 


545 



Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Abu At-Tayyah, dari Muwarriq Al Ijli, dia berkata: Shafwan bin 
Muhriz pemah bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang shalat 
dalam perjalanan, maka dia menjawab, "Dua rakaat, siapa saja 
yang menyelisihi Sunnah maka dia telah berbuat kufur." 


\£* m - ou±- -w d 

tfk. « J Jj*. J, tf-f ^ Ai te 

W' "/ *V ^ X 

<3; <y- 

y •*/ 

y s»-' 

atiJl jJli. ^ (O&S; ^SJl j 5^1 



10256. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Abu Raja', dari Muwarriq Al Ijli, dia berkata: Shafwan bin 
Muhriz pemah bertanya kepada Ibnu Umar tentang shalat dalam 
perjalanan, maka dia menjawab, "Dua rakaat, barangsiapa yang 
menyelisihi Sunnah maka dia telah berbuat kufur." 


546 


Hilyatul Auliya' 


i'SsA £ 6 uli. iLMi- — ^ > y® v 

cOUp lljAi- ^5 Ljy&j 

clljk; oif :jiS c^dll J 5* t S£fc 

£&JI ap «v' o/ & <&• djk 

y # / 

JJLp ^ culii§ : jUi ^IfJl J 

10257. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ya'qub bin Ahmad bin Ishaq Al Mukharami menceritakan kepada 
kami, Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Abu At-Tayyah, dia berkata: Aku mendengar 
Mutharrif berkata: Shafwan bin Muhriz bertanya kepada Ibnu 
Umar tentang shalat dalam perjalanan, maka dia menjawab, "Dua 
rakaat, barangsiapa yang menyelisihi Sunnah maka dia telah 
kufur." 


£X>- X J, ouii \21i~ -\ • Y o A 

i? S#J l&U- ^ j ’c/. & 

ifffVW l2Ss- 

rf&i ‘ r 0 J} J 

's* y- *> 


Cy 0 y tyO \ \' u \ ' 

- ^ ;<Uj t* UjJL» 


547 




Hilyatul Auliya' 


: jll J>\ Jt- t3jy J* 

.'j&-£Ls\ ^ <o&s5 fcfo* 


10258. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Yahya Al Hadhrami Al Mishri menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Sa'id Al Hamdani menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Ziyad Ar-Rashashi menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, Abu At-Tayyah 
dan Ashim Al Ahwal, semuanya dari Muwarriq Al Ijli, dari Ibnu 
Umar, dia berkata, "Shalat dalam perjalanan itu dua rakaat, 
barangsiapa menyelisihi Sunnah maka dia telah kufur." 


Hadits Ashim diriwayatkan secara gharib oleh Ar-Rashashi, 
sementara hadits Abu Raja' diriwayatkan secara gharib oleh Al 
Hajjjaj. 

.r 

9 o i i * o' i o jt o ■*. f ^ 

yj Jup C y> jAjl ?r yJ 

/ / 

<0 „ j o o 

C y> UJC^l 

^ **/ ^ / 

Cm ?VM ^ o ^ ~ s o'* [ o x i/O ^ i / 

.JIS (jl ^ 

(J* 5^' ^ t?’ 

j cotAiaJ! Dllo jj! Ji 

** x / / ^ ^ ^ 


548 


Hilyatul Auliya 



10259. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan dan Ahmad 
bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Abu Farwah, dia berkata: Aku mendengar Aun Al Azdi 
berkata: Umar bin Ubaidullah bin Ma'mar pernah menjadi seorang 
pemimpin dan Persia, lalu dia menulis surat kepada Ibnu Umar, 
bertanya kepadanya tentang shalat dalam perjalanan. Maka 
menulis surat padanya dengan mengatakan, "Bahwa Rasulullah H, 
jika beliau keluar meninggalkan keluarganya, beliau menunaikan 
shalat dua rakaat sampai beliau kembali kepada mereka." 


Ghundar meriwayatkan hadits ini secara gharib dari 
Syu'bah. Berkaitan hadits mengqashar shalat memiliki banyak 
riwayat. 


JL^ * T 1 * 

y y 

\, f i.** ^ \, 9 , s f f o i I \os S 


T o . I ii O'' i/O 4 i'i'. / / A o '"t S> 

<j) cs J* ‘s*** y ^ 


f- 


549 




Hilyatul Auliya' --—— - 

<y\ :Jl3 

ilP : jlii c Ju~3\ J <£AAdl 

.j&j a& Al J^ Al J^j 

10260. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari Hakim bin Al Hadzdza, dia 
berkata: Aku mendengar Ibnu Umar ditanya tentang shalat dalam 
perjalanan, maka dia menjawab, "Dua rakaat merupakan Sunnah 
Rasulullah f§|. n 

Ghundar meriwayatkan hadits ini secara gharib dari 
Syu'bah. 

j\ <i£-l J OUli. HJjtS- -\ > 

^ J & && J p. 


(JL?X-!*»I \1jJS- C^JliJl SjlS Jjf \juJJ- 




(C> U* 


550 


—- Hilyatul Auliya' 

j ^ iiij oidb iL^j 

^ ^ i'yii c^y^sU 

c^-bj^w cJL>e_^ CU*-^ ! Jli Llj Jj>- 

6 * °' c Ji Cj^r ^ U* oJj ^ 

^ ' 

t(j? ^ Ji 4^" <•j5 

' / ' t s 

J-&J 4±)A>- (j 3JI5 Jji <J^* t (3 fl^f^ll 

tliJUi jjZ cjli*§ :Jlai ’-Cfj^. 

cjli*5^ :a^Jj>- j jJ^p ai£J| 




'l' n . < 


10261. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abu Bakar bin Shadaqah menceritakan kepada kami, Ali bin 
Muslim Ath-Thusi menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath- 
Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Ishaq bin Suwaid (ha \ 

Sulaiman bin Ahmad dan Muhammad bin Ahmad bin Al 
Hasan menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Bisyr bin 
Musa menceritakan kepada kami, Amr bin Hakkam menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Ishaq bin Suwaid menceritakan dari Abdurrahman 


551 



r 


Hilyatul Auliya' --- 

bin Ayyasy bahwa Umar bin Ubaidullah bin Ma'mar menulis surat 
kepada Abdullah bin Umar, bertanya kepadanya tentang shalat 
dalam perjalanan -Abu Daud berkata dalam haditsnya: Saat itu 
dia berada di Persia—, "Bagaimana aku shalat (dalam perjalanan)?" 
Ibnu Umar berkata, "Dua rakaat, barangsiapa yang menyelisihi 
Sunnah maka dia telah berbuat kufur." 

Sementara itu Amr bin Hakkam berkata dalam haditsnya, 
"Dua rakaat, barangsiapa yang merusak (Sunnah) maka dia telah 
berbuat kufur." 


^ j aa ^ ii2 ^ -wu 

/ ^ 

« JS>\ i* &S. «605- J Jiir & 

tJ* s' s' 

c ji°*~>r c/ 

(C> 


>s a f 


^ gIs- o? 

S' 

c iidi Jbj # 

:i&S Ju Jj 2/^ f 


552 



Hilyatul Auliya' 


s* ,\\ C S'* " l" » O ' O " * £f 

5* • j') J* cjLo ^ cuji! 



10262. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan dan Ahmad 
bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far 
menceritakan kepada kami [ha "); 

Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada kami, 
Ali bin Al Hasan bin Al Junaid An-Naisaburi menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Amr bin Dinar, dari Abu Umar, dia berkata, "Rasulullah fH tiba (di 
Makkah), lalu beliau berthawaf di Ka'bah, dan shalat dua rakaat di 
belakang Maqam (Ibrahim), kemudian beliau keluar menuju Shafa." 

Syu'bah berkata: Ayyub mengabarkan kepadaku dari Amr 
bin Dinar, dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Itu adalah Sunnah." 


jl!5- y\ tijs- -) . Y^r 


tSjiS (jl c jU*Jl 

Cf cjll. £ Jj£- fa # 

y & 

^ Cs? * $ 

* •* Z’ 


10263. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abdul Ghaffar bin Ahmad dan Abu Daud menceritakan 


553 



Hilyatul Auliya '- 

kepada kami, keduanya berkata: Yahya bin Utsman menceritakan 
kepada kami, Baqiyyah menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar 
menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Itu adalah 
Sunnah." Maksudnya dua rakaat (dalam qashar). 






* » 


OUli. ^ . X1 i 


(c) t?- ‘f** cs- LrtjH 


i? J y 

I v® v o ^ /® f • o ^ I 0^ | ^ 5* v || ** ^ O / 

C Ll> *jj JusM ^ Aill ~LP c j JlAPr 

, £ft “ <0 s t o \'' u ^ ' f ' 

c jOjot -ji c^l 

^ •*✓ -z 

J> &\ aIp ^ ilC- :Jll c^U- jp 

01^ :jl3 J* cj^p 

/ / 

■dM 5 /ui j JU v jJij Al 


10264. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Idris bin Ja'far menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami (ha '); 

Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan dan Ahmad bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin 
Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan 


554 


- Hilyatul Auliya ' 

kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Jabir, dia berkata: Aku mendengar Salim bin Abduilah 
bin Umar menceritakan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah 
H tidak shalat dalam perjalanan kecuali dua rakaat." 


/ < o ^ jt s \ as 1 ^**^-' 4 w M 

UJ Jj>- C jk*>r diil -Lp — ^ « X ^ © 


f .-'l* 


<C) i-b* 


Jidi ^ ^ 6u±- 

Uli cU llil CJJ5JI jjI 

* 

d c>p ^ Al JLP ^ Jb : jlii jji * 

a))I jl oJc>- ^ cIJla c jlSC^Jl \JLa» 

.Ol£Jl li* j li* ^ ^ jjij dp Al 


10265. Abduilah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha \ 

Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Mu'adz 
bin Al Mutsanna Abu Al Walid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Syu'bah memberitakan kepadaku, Salamah bin Kuhail 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku menyaksikan Sa'id 


555 



bin Jubair menjamak shalat dan dia shalat dua rakaat, kemudian 
mengucapkan salam, lalu berkata, "Kami pernah shalat bersama 
Abdullah bin Umar di tempat ini, lalu beliau melakukan hal yang 
seperti ini, kemudian dia menceritakan bahwa Rasulullah fH 
melakukan hal yang seperti ini, di tempat ini." 

c $ isi -'i *rn 

, . ^ fl' >f I y y J> ® f. * * 

(^) ojb y\ 

. *v\\ *• i\'* . VlA 


Jj't cp&Li ^ && ^ -M /i tffc- 

f J ■**» c?- V* 

<y\ JUj tljijb jlSoJi li* j J>\ g* : jl3 

A-J-P 4^1 ^ . y*S> 

.\jj» '\5 j» jlS-Jl 


10266. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami [ha '); 

Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Mu'adz 
bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Al Walid 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu bah 


556 


- Hilyatul Auliya ' 

menceritakan kepada kami dari Al Hakam bahwa Sa'id bin Jubair 
menunaikan shalat dua rakaat dengan cara jamak, kemudian dia 
berkata, "Ibnu Umar melakukan demikian di tempat ini, dan Ibnu 
Umar berkata, 'Rasulullah 0 melakukan hal seperti ini di tempat 


J IL* JS- 

✓ * 

s f . | O. o 'z 11 f «O i , * , "fc* 

Lj ^ 4^1 Uj 

**/ *•/ ^ / 

> O >. s <0, 

b! iJlS UjJj>- c {ji 

: JlS cdJb5\J« /jj Aiil jlp i J V5 

~ f' t»/* ' ‘ ' £ 

aJLfc iiLi cojS§ iUL-Jl jlOai jii JI i5 

J' / 

jJLj dp Al JlO> Al Jjiy 01 :jU> t dJJU ^ 

.OlSviJl Ul* t3 Ji* d* - * 


> -9 f . ✓!> 


10267. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Ishaq berkata: Aku 
mendengar Abdullah bin Malik berkata: Aku melaksanakan shalat 
bersama Ibnu Umar, dia melaksanakan shalat dua rakaat dengan 
menjamak, lalu Khalid bin Malik bertanya kepadanya (berkenaan 


557 



Hilyatul Auliya' --——- 

shalat tersebut), maka dia menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah f§ 
melakukan seperti ini, di tempat ini." 

> o * o'* ti I i o - 

o ^ i/0 -t /• >0 1 I ^ ° > X - ^ -'■.''0 /• 

caIjcJ- UjJL>- c0 

; J>i sA & «Jtf a'i 

**/ / X 

<o&S) >ilij (d&sj yuii hfo» 

Jk OUJ Jk jU-5 j£ f' 2 

. JL-i 4* & 


10268. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Ja’far bin Ahmad bin Muhammad Ash-Shabbah 
menceritakan kepada kami, Humaid bin Mas'adah menceritakan 
kepada kami, Sufyan bin Habib menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Zubaid, dari Abdurrahman 
bin Abi Laila, dari Umar, dia berkata, "Shalat Jum'at dua rakaat, 
shalat Idul Fithri dua rakaat, shalat Shubuh dua rakaat, dan shalat 
(dalam) perjalanan dua rakaat, sempurna, tanpa diqashar 
berdasarkan lisan Nabi ff^." 

Sufyan bin Habib meriwayatkan hadits ini secara gharib dari 
Syu'bah. 


558 



Hilyatul Auliya' 


\jjjs. i J^r $ &\ j^p \£js. - >. n <\ 

6? V- 6* ^ o5 u4* 

J^ 5 0? ^4^ 55 c -**5*' ‘J^ 

cj^p sfl ciifJi 6u^i J 6^ 

jJLj 4^6 Ai Jb Al £J Aj&> rj^ 

•oS*§ ^ 


10269. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Yazid bin Khumair, dia berkata: 
Aku mendengar Habib bin Ubaid menceritakan dari Jubair bin 
Nufair Al Hadhrami, dari Abu Ishaq As-Simth bahwa dia 
mendengar Umar berkata, "Aku menunaikan shalat bersama 
Rasulullah |§ di Dzul Hulaifah sebanyak dua rakaat." 


C?. ‘Cr*^ c?. ^ V * 

•• / * 

C^ytju cOjjLfc 

J\ coSViS &JS- cj^lA i2j£- 


559 



Hilyatul Auliya' ----- 

J y*j J\ J>\ J* 

^ ■? s' / 

^ 3 J ^“' ^ j^i C5^ 


10270. Habib bin Al Hasan dan Ali bin Hanin 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yusuf bin Ya'qub 
Al Qadhi menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan 
kepada kami, Syu'bah dan lainnya menceritakan kepada kami dari 
Qatadah, dari Abu Hassan Al A'raj, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 
"Rasulullah # mendatangi Dzul Hulaifah, lalu beliau menunaikan 

shalat dua rakaat di sana." 


C' * ^ 

6 


SdaJi itjj • >m 


10271. Syu'bah meriwayatkan hadits tersebut dari 
Qatadah, dan mereka menyebutkan beliau melaksanakan shalat di 
Dzul Hulaifah serta membaca talbiyah di sana, dan tidak 
menyebutkan (shalat) dua rakaat. 

Husyaim meriwayatkan hadits ini dengan redaksi ini secara 
gharib dari Syu'bah. 


ijl^r & Al 

jis >f i-'*. - ! x x ® / “• •* 

(C> ‘ J J b y o 1 - o^y- 


560 



. Hilyatul Auliya' 


/ * 

J^>\ J^p lllji- Cj £j J ^3 il5t CfU- c^oll 

p # '/ •* 

: ju cc3^=-^i o? 

u?' br^ c y^' ^ 

s s - s / 

lil jO^j *dp &l iil 5^ : jlS <^4 

J^- v^5 4^5 U? 1 -^ o-? 


10272. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha '); 

Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Yusuf Al 
Qadhi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Bakar 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Abu As-Safar 
menceritakan dari Sa'id bin Syufai, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 
"Jika Rasulullah H keluar dari rumahnya untuk sebuah perjalanan, 
maka beliau melaksanakan shalat sebanyak dua rakaat sampai 
beliau kembali." 


&js- 1 ^ 44- &jj- -\.rvr 

^ ^ O 

/ x t i o s y a > ° 'l t ^ • i ^ tt * • x x 

(c) <y- xr** c L^ U3 ' 


561 









Hilyatul Auliya' 


*Ap $ \&S- (.'dtp- l}. ■&£- y\ 

tf$s- lizO. tfli- St \Zjs- 

:jii ^jdi idb j? ^>5 c-iP :<ju 4si» 

**/ 

(j d*>C2Jl f* '<J*^ cJ& 

V; " - ' s* 

^JLv? (jl <ui» :JU 


.jU^j 4* & 


10273. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Yusuf Al Qadhi menceritakan kepada kami, Amr bin Marzuq 
menceritakan kepada kami {ha '); 

Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Khuza'i menceritakan kepada kami, Al Haudhi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Musa bin Salamah Al Hudzali 
berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Berapa kali shalat jika 
aku tertin gg al untuk shalat di Masjidil Haram (maksudnya karena 
dalam sebuah perjalanan)?" Maka dia menjawab, "Dua rakaat 
adalah Sunnah Abu Al Qasim !§•." 


$ L-J- &JJ- -> • YVi 


562 


Hilyatul Auliya' 


‘ 4 ^* <y- o* ‘< 3^*4 <j) <y. ^ L o* 

^ S s ' **/ / ** 

x£~j Cjt-L^J 4 -Ip Ais! • 3^ 

:jlS (.£*J 5lS5 C4*ji 

.ijlp : jl3 f*&: j&st ^ :cJj 

10274. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Yusuf Al Qadhi menceritakan kepada kami, Amr bin Marzuq 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Yahya bin Abu Ishaq, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Kami 
pemah keluar bersama Nabi fH dan kami menunaikan ibadah haji 
bersama beliau, lalu beliau melaksanakan shalat dua rakaat-dua 
rakaat sampai kembali." Aku (Yahya bin Ishaq) berkata, 
"Berapa lama kalian tinggal di sana?" Dia menjawab, "Sepuluh 
hari." 

/f \&J£. ~ \ . TVo 

LjA>- 

•* / 

(£) i? 

C^L?r^r! jjIj 

C&i Vjtpt 4^^ UJ*. /f tfi*. :SflS 


563 




Hilyatul Auliya'. 


: u? u' 

« ^ ^ **/ ✓ 

U _^S”l j^lOJ *llp &l ( _ S U« £gJl £* O—^ 

.0^53 J^lj ^iSi ois' 


10275. Abu Ishaq bin Hamzah dan Habib bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yusuf Al Qadhi 
menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar Al Haudhi 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
{ha ')■ 

Sulaiman bin Ahmad dan Abu Ahmad Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Khalifah 
Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Syu'bah 
memberitakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Haritsah bin 
Wahab Al Khuza'i, dia berkata, "Kami shalat bersama Nabi 0 di 
Mina lebih banyak daripada orang lain, dan mengamininya pada 
dua rakaat." 


c^r £3 &\ j4p \£ js - —\ x vn 

( C ) \21s- tip Jt y cr>y. 

■f. tffc- ifis* i? At &s-5 

<c> o 3 - 


564 


.Hilyatul Auliya 


j) OU^L- 

<4 6 u±» £oi~ t( ^lSil iiiyj tffc- :V 6 

(c) *y> 

c^J-i ^ <Urj y ouii tffc-j 

LijIU- jj 3*-^ 'ijis- :Sll> 

(C> 3 


/t tfis- t iitf <4 aii 3&-1 /f lL‘li -3 
■i t fci tfk- :!> ^ ^ W 

T ** 

Al <Jj£»j 0P gp=- 1(^4 

La^£ 3 t©^-&\j ^.U-eiaJl jU^j 5^ ^ lS^ 5 

j^Jij cu^5 ^ J^3 


10276. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
{ha y, 


565 








Hilyatul Auliya' - 

Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami (ha *); 

Sulaiman bin Ahmad dan Habib bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Yusuf Al Qadhi menceritakan 
kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami (ha '); 

Sulaiman bin Ahmad dan Habib bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Umar bin Hafsh As-Sadusi 
menceritakan kepada kami, Ashim bin Ali menceritakan kepada 
kami (ha 'J; 

Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, Abu Khalifah menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Katsir menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Abu Juhaifah, dia 
berkata, "Rasulullah g| keluar mendatangi kami menuju Bathha 
pada tengah hari, beliau berwudhu, lalu shalat Zhuhur dua rakaat 
dan shalat Ashar dua rakaat." 


*J1 OUliij JjjlS £jlJ- ->. r YY 


- Hilyatul Auliya' 

& ii£ jc?4 J\j cjc^i ^ 5u±- 

cJLJjll /f IL^ cUi^ /f :Vli cJL^-l 

(c) c y>^ o? ouii»j 
cJL^f £5 Jdi jjIj c^Ip ^ Ai£ 
coAil £3 ^ip \£jS- C oli £3 i>! i£ :Sfli 

O <. C< X f O •o-' B'" ~'° *u K''*'*, ' . I h - 

^P Ji| ^ JjP ^P C<U*^. .IjJU 

p-L-C-J aIIp Iwl £-* ^ ca-jI 

£b)\ L^l J^3 iAjJu & Ojlp j§3 C^UJJl^ 




10277. Faruq Al Khaththabi dan Sulaiman bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Muslim 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan 
kepada kami {ha '); 

Sulaiman bin Ahmad dan Abu Ahmad Muhammad bin 
Ahmad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu 
Khalifah menceritakan kepada kami, Abu Al Walid dan Sulaiman 
bin Harb menceritakan kepada kami {ha *); 


567 




Hilyatul Auliya' - 

Muhammad bin Ali dan Abu Ahmad Muhammad bin 
Ahmad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah 
bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ali bin Al Ja'd 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Aun bin Abi Juhaifah, dari 
ayahnya, bahwa dia pemah shalat bersama Nabi di Al Bathha, 
beliau meletakkan tombak kecil di hadapannya, lalu shalat Zhuhur 
dua rakaat dan Ashar dua rakaat menghadapnya. 

Inilah dua puluh tiga riwayat berkenaan mengqashar shalat 
dalam peijalanan, yang mana para sahabat Syu'bah berbeda 
periwayatan atas dirinya. 




V • ' f* 


kSJS- i J&i r J? bJJJ- - \ . T VA 

(£) cf. 


y\ iSIU- Jjjli 

(C) C< T^ 


C ..i > 




:Sf\5 coJjJl /t /f 

: J15 c jiLii J ci^i 

•V ^ */ X 

• ll » M ® of 0 f O ~s0* O ' \ 

•J' 3 c ji ji ji J* 

'r s S s S y 


568 



. Hilyatul Auliya' 


jis jij di- Ai Jb» i)i ijjLj 

* 

: ^ J ^ :£j& 3*3 :OUii. 

l*Lfc Lx> 4 -J^Jj c o^A-C^aJl a jj*> L*J» °^Ja 

/f ^ oa ^ ^ ^ w J#- 


• //'Z v Z * ^ ^Z 

z , ♦ ** ♦ z IV ✓ ‘Z r ** 


.AlaJ ( -^ai>3 ca^>- 


r 


10278. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami. Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
{ha 1; 

Faruq Al Khaththabi menceritakan kepada kami, Abu 
Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb 
menceritakan kepada kami {ha 'J; 

Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad dan Sulaiman 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Khalifah 
menceritakan kepada kami, Abu Al Walid menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Abdullah bin Abu As-Safar, dia berkata: Aku mendengar Asy- 
Sya'bi menceritakan dari Urwah bin Mudharris bin Aus bin Lam, 
dia berkata: Aku memandangi Rasulullah 0 di Arafah —Sulaiman 
berkata: Dia dalam keadaan berihram—, lalu aku berkata, "Apakah 
aku mendapati ibadah haji?" Maka beliau bersabda, "Barangsiapa 
yang melaksanakan shalat ini bersama kami, dan berdiam bersama 
kami di tempat ini hingga kami berangkat, dan sebelum itu dia 


569 





Hilyatul Auliya '---— 

benar-benar wukuf di Arafah pada malam maupun siang hari, 
maka dia telah menyempurnakan hajinya dan menyelesaikan 
kewajiban manasiknya ." 249 

Hadits ini shahih tsabit, , berkenaan hadits ini Syu’bah 
memiliki empat riwayat yang dia riwayatkan dari sahabat Asy- 
Sya'bi Abdullah bin Abu As-Safar, Ismail bin Khalid, Sayyar dan 
Zubaid. 


Adapun hadits Ismail sebagai berikut: 

Cf- S* ^ * Y 

s 

tfk- «K ^ ^ 

/ - - 

✓ \ .xO 5». >0 f >0^ 

(c) 

y 

01 Olli- ^ OUlO dlU-j 
4J»j :Sfli or-i' o? £*k- 

‘#£- a' OH 0^ ‘Ji> OH 

**/ / ^ ^ ^ 

di 51 11 * °-f «j*'. -» ® vo^ O ' 2 0 ‘i tl ' 

c / / 


249 Hadits ini shahih. 

HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmida, pembahasan: Haji, 891); Abu Daud (Sunan 
Abu Daud, pembahasan: Manasik, 1950); An-Nasa'i (Sunan An-Nasa 'i, pembahasan: 
Manasik, 3041, 3042, 3043); Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, pembahasan: Manasik, 
3016); Ahmad (Musnad Ahmad, 4/26); dan Ath-Thabarani dalam Ash-Shaghir (1/99). 

Syaikh Al Albani menilai shahih hadits ini dalam Sunan ini. Cet. Maktabah Al 
Ma’arif. 


570 


Hilyatul Auliya' 


^ ! C-.L.9 J_&j pJL^j aJIp 4^1 (_5^ 3 

.ilL jlH J J^r ^ c-% 

V —‘ ^ X X* 


10279. Umar bin Ahmad bin Umar Al Qadhi menceritakan 
hadits tersebut kepada kami, Ali bin Al Abbas Al Bajali 
menceritakan kepada kami, Maimun bin Al Ashbagh menceritakan 
kepada kami (ha "); 


Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdan 
bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Hasan 
At-Tasnimi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Wahab 
bin Jarir menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari 
Urwah bin Mudharris, dia berkata: Aku mendatangi Nabi H saat 
beliau berada di Arafah, maka aku berkata padanya, "Wahai 
Rasulullah, aku datang dari gunung Thai, apakah ibadah haji sah?" 
Lalu beliau bersabda dengan makna dan redaksi hadits 
sebelumnya. 

Wahab meriwayatkan hadits ini secara gharib dari Syu'bah. 


\sjJS- wLp * Y A » 

(c) <4' c/- J* 3 - $ 


(C) 


571 







Hilyatul Auliya'. 


t/ ’j ydb\ ijtpf ’JJ&y} tfk-j 

(C) 

j *jz \&s. t >i J JuM j HSjU-j 

•• / 

O ' 4 | / i> , 'f / 1 tl ^ > o I "' "'f y X ’ff.o * 11 

<.4*xl*a UjJL>- t^Uls*- ^ <U/»l UjJj>- C^^jJUi 

°~f , li" j!'. X o “^o-* o z' *t o "t n <■ iiS^ 

c^-ol .Jli ji «jjp tjW** 

^ ^ »/ ✓ # 

ti)l jy-j \j ro.iil jJLj dp 2)1 jb> Al J^j 

^ ^ e 1 ? ‘t> ^ ^ 3i 

2)1 2)1 J_j3j jlil ^ J J4-» 

jM % ;S&2i «JU Jb» ^ :jU^j a2p 

C4j*c^~ ^ Xaj> OjV^J ji ^C) A3^P viJL)^ 


l/<' / / i 

.AiAj ^pasj 


10280. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami {ha '); 


572 


Hilyatul Auliya' 


Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdan 
dan Zakaria As-Saji menceritakan kepada kami (ha '); 

Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
Al Qasim bin Zakaria Al Muqri memberitakan kepada kami (ha "); 

Umar bin Ahmad bin Umar menceritakan kepada kami, Ali 
bin Al Abbas Al Bajali menceritakan kepada kami, mereka berkata: 
Ali bin Al Husain Ad-Dirhami menceritakan kepada kami, 
Umayyah bin Khalid menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Sayyar, dan Asy-Sya'bi, dari 
Urwah bin Mudharris, dia berkata: Aku mendatangi Rasulullah ff§-, 
lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang dari 
gunung Thai yang mana aku tidak meninggalkan gunung tersebut 
kecuali aku wuquf di atasnya, maka apakah ibadah hajiku sah?" 
Maka Rasulullah H bersabda, "Barangsiapa yang melaksanakan 
shalat ini bersama kami sementara sebelum itu dia telah memenuhi 
amalan haji (wukuf) di Arafah, baik pada malam atau siang hari, 
maka dia telah menyempurnakan hajinya dan menyelesaikan 
kewajiban manasiknya." 

Umayyah meriwayatkan hadits ini secara gharib dari 
Syu'bah dari Sayyar. 




J J LJ-U- -'t 

/ X 

OUJfc-j c), 

** y 

J jjJ. £jU- tylijjl & J p :\p 




573 






Hilyatul Auliya' 


6 li£- $ yi* 

\sjJS~ :^15 O^il* \sjJS- 

O ^ * o fi*. t( " , o,* s " t s» A ^ I ' J 9 

U* 

ds> Al jb Al Jji-j C^t : Jll J Sj> 

?£>* J ^ ^ Jj^j ^ *.cJ*3 C£*& jU^-j 

O&Jl ll» <j olj&Jl ola &J jb> ^ : Jvll 

? jSS «543 jf Sg ois> ^ UJ> # % 

\' u '- >& s 

.41AJ CA^> 


10281. Muhammad bin Muhammad bin Ishaq Ats-Tsulatsi, 
Umar bin Nuh Al Bajali dan Sulaiman bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, mereka berkata: Bakar bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah Az-Ziyadi 
menceritakan kepada kami (ha 'j; 

Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abbas bin 
Hamdan Al Hanafi menceritakan kepada kami, Maimun bin Al 
Ashbagh menceritakan kepada kami, dia berkata-. Said bin Amir 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Zubaid, dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Mudharris, dia 
berkata: Aku mendatangi Rasulullah |§? di Arafah, lalu aku berkata, 
"Wahai Rasulullah, apakah aku telah mendapatkan ibadah haji?" 


574 



Hilyatul Auliya' 


Maka beliau bersabda, " Barangsiapa yang shalat bersama kami di 
tempat ini, sementara sebelumnya dia telah memenuhi berbagai 
amalan haji, baik di malam maupun siang hari, maka dia telah 
menyempurnakan hajinya dan membuang kotorannya." 

Sulaiman meriwayatkan hadits ini secara gharib dari 
Syu'bah, dari Sa'id, dari Zubaid. 



f 

tJL 


f o 

Oi 


OUli i2jU- . XAX 


\2jS- <■ & /f 

\' o i| , 0' 0 y 1 S' s t O jto ' 

CjllO ^ aMi XS* ^jP J)^p 

a!1p aai! ^ cfi Cf’ c yj^j 

.aI]J Aill Jkkj ^ AjJj jpr : Ju 


10282. Sulaiman bin Ahmad dan Muhammad bin Al Hasan 
Abu Bahr menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Bisyr bin 
Musa menceritakan kepada kami, Umar bin Hakkam 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Abdullah bin Dinar dan Muharib, dari Ibnu Umar, dari 
Rasulullah g|, beliau bersabda, "Barangsiapa menyeret pakaiannya 
karena sombong maka Allah tidak akan memandangnya ." 250 


250 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Pakaian, 5783, 5784); 
Muslim (Shahih Muslim , pembahasan: Pakaian dan perhiasan, 2085); dan Ahmad 
(MusnadAhmad, 2/42, Sunan At-Tirmidzi, 67, 104, 128, 131,136). 


575 





Hilyatul Auliya'. 


j, y&. £ jlISs. -'i .YAr 

^ 1 iJ- lilai- J jl, ^ iii lilai- 

s» ^ 

UjA>- H^C,JSr Lj cjip ^jJ Jlllp <jj 4&! Jup 

* ' ' 

O ' s'* 0 1 ■" ( '' O i I . O' g y i^o A 

u* { -J* S ' UV J* Ji ^ ^ u* 

yy S y 

(c) ur^ ^ 

c^ip ^ ^ uIjl^ cJ kji jl^ 

c5u±- ^ ^ all^- c>j £3 iidti tfi*. 

d!p <^p c^iA^r jj £IU- 

4>jl 4)l! J_^-j j& c^P j$l tjllo Ji A\)l 

y y ’f y 

S &&\ <y. fcjl jg ^JJI :jli Sft jOij 

,<dl 2 jiI ia 

X- p -/ * 


10283. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Bisyr bin Shalih menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Aql menceritakan 
kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami, Syu'bah 


576 


____ Hilyatul Auliya' 

menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 
Umar, dari Rasulullah ff| (ha '); 

Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada kami, 
Abbas bin Ali menceritakan kepada kami, Al Husain bin Nashr 
menceritakan kepada kami, Sallam bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Syu'bah, Warqa' dan Ismail bin Ja'far menceritakan 
kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari 
Rasulullah f§ bahwa beliau bersabda, " Yang menyeret pakaiannya 
karena sombong, maka Allah tidak akan memandang dirinya." 

Hadits ini shahih tsabit, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 
Muslim (muttafaq alaih), berkenaan hadits ini Syu'bah memiliki 
tujuh riwayat. Dia meriwayatkan hadits tersebut dari Abdullah bin 
Dinar, dari Muslim bin Dinar, dari Muharib bin Ditsar, dan dari 
Jabalah bin Suhaim, semuanya dari Ibnu Umar. Dia meriwayatkan 
dari Asy'ats, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Dia 
meriwayatkan dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah. Dia 
juga meriwayatkannya dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu 
Hurairah. 251 

Dalam hadits Muslim bin Yannaq disebutkan bahwa 
seorang lelaki menyeret sarungnya, lalu dia berkata, "Dari mana 
kamu?" Lalu dinisbatkan bahwa dia adalah seorang lelaki yang 
berasal dari Bani Laits, lalu Ibnu Umar mengetahuinya dan dia 
berkata, "Angkatlah sarungmu karena aku mendengar dengan 
kedua telingaku ini bahwa Rasulullah fH bersabda, 'Barangsiapa 
yang menyeret sarungnya, yang mana dia tidak menginginkan hal 
itu kecuali kesombongan, maka sesungguhnya Allah tidak akan 
melihat padanya pada Hari Kiamat'." 


251 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Pakaian, 5788); dan Muslim 
(Shahih Muslim, pembahasan: Pakaian, 2087) dari hadits Abu Hurairah 


577 




Hilyatul Auliya' - 

Yahya bin Katsir Al Anbari dan lainnya meriwayatkan 
hadits tersebut dari Syu'bah dengan makna hadits yang sama 
secara ringkas. 

Adapun hadits Muharib: 


cJL?4 *JL JdJ- J Sa /f t&JSJ * T Ao 



o 





jlIp ^ GIU- cJ>-l ^ jU^- 

c&i i2j£. ^ l2i>- 

alit £$3' St 4 o?' u? yj 1 ^- 

.Adi Al jki V ^ fc>‘ > ^ : jii jO-j # 


10285. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan 
hadits tersebut kepada kami, Abu Khalifah menceritakan kepada 
kami, Al Walid dan Hafsh bin Umar Al Haudhi menceritakan 
kepada kami (ha '); 

Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ali bin 
Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu 
Umar bahwa Nabi fH, beliau bersabda, "Barangsiapa menyeret 


578 



_ Hilyatul Auliya' 

(menarik) pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan 
melihat padanya." 

d il & ■}. ySy\ ^ 

Ai & \Zjj- i d •&' 

✓ J U* / f 

°Jl o 1 ✓ o I o „ u 0 , i -"'i > 0 

cL^aJ ; Jli C&Jk ^ 4j11^ 

t j- i ^gi i jj&j 4jto ^ 

oJLi* : jll l-L* ^ AilLii 

^ ^-Jip iiil ^ 

fy. 4\ ^ iir? 5i^ <ir^ ^y 

‘ji*- U :J\J ?KVjl ,>1 :^jUUJ ilii .iil^Jl 

.*# % m 


10286. Ibrahim bin Abdullah bin Ishaq menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ishaq menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Syirawaih menceritakan kepada 
kami, Ishaq bin Rahawaih menceritakan kepada kami, Syababah 
bin Sawwar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendatangi Muharib bin Ditsar 


579 




n 


Hilyatul Auliya' 


-■i 


yang saat itu hendak mendatangi Masjid, tempat mengambil 
putusan, lalu aku bertanya padanya tentang hadits ini, lalu dia 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar 
berkata: RasuluHah # bersabda, "Barangsiapa yang menyeret 
salah satu peikaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan 
melihat padanya pada Hari Kiamat." Lalu aku berkata padanya, 
"Apakah beliau menyebut sarung?" Dia menjawab, "Beliau tidak 
menyebutkan sarung dan tidak pula yang lainnya secara khusus. 


J&t $ -WAV 


/f /t 

(£> d- u^~3 ‘^ 5 ^ 

Ijtit 

\ZjJS- c c?, 

£ f 

rys- y\ LZy :jt» d ^ If 
ij* y? ly :j ds- SI 2)1 dyj 3^ 

fji 2» ** ^ ^ 


10287. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad dan 
Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, keduanya 


580 


Hilyatul Auliya' 


berkata: Abu Khalifah menceritakan kepada kami, Abu Al Walid 
dan Hafsh bin Umar Al Haudhi menceritakan kepada kami (ha '); 

Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Muhammad bin Syirawaih dan Ishaq bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, An-Nadhr bin Syumail dan Syababah bin Sawwar 
memberitakan kepada kami, mereka berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Jabalah bin Suhaim, dia berkata: 
Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah fH bersabda, 
" Barangsiapa yang menyeret (menarik) pakaian dari pakaian- 
pakaiannya karena sombong, maka Allah tideik akan melihat 
padanya pada Hari Kiamat." 

Hadits ini telah diriwayatkan dari Jublah oleh orang-orang 
besar, diantaranya Abu Ishaq Asy-Syaibani, seorang tabiin, 
Waraqah bin Mushqalah, seorang tabiin, juga diriwayatkan oleh 
Amr bin Abi Qais, Sufyan At-Tsauri dan Abdul Malik bin Abi 
Ghaniyyah. 


lili»- ijd-A ’J ouii. \ZjS- -\.TAA 


& tffc- ‘jJ- 1 J «jtf-t ■}. OIJlp 

AUl Jji-j Jli :Jl3 CJji 

^ ^ S S & S 

Ji A» M ** 


10288. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdan bin Ahmad menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Harisy 


581 



Hilyatul Auliya '-- - -- 

menceritakan kepada kami, Yahya bin As-Sakan menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Asy'ats 
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, 
dia berkata: Rasulullah # bersabda, "Allah tidak akan melihat 
kepada orang yang menurunkan (menyeret) pakaiannya melebihi 
mata kaki" 252 


Hajjaj bin Nashr meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah 
dengan makna dan redaksi hadits yang sama dengannya. Syaiban 
Abu Muawiyah dan Syarik meriwayatkan hadits ini dari Asy'ats 
dengan makna yang sama dengannya. 


£ d)UILdj cJL^i -n * 

c (.aIA*- jj! \ajJS- 


i, .'t*' ® \'tx \*'i ' 

/ / / 

.o >4'* s \ » vLa 

■u X^~ Uj*X>- i<j,\ ^^ 

/ ^ 

2ail jb> ii! jll : ^ 


252 Hadits ini shahih. 

HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 1/322); Ath-Thabarani dalam Al Kabir (12413, 
12414); dan Al Khathib dalam At-Tarikh (5/171). 


582 


-Hilyatul Auliya ' 


U :jdkj # 



10289. Abu Ahmad dan Sulaiman bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Khalifah 
menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Muhriz menceritakan 
kepada kami {ha 


Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, 
dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah || bersabda, " Siapa 
saja yang meletakkan sarungnya lebih rendah daripada kedua mata 
kaki, maka dia dalam neraka .' ,253 


<<>^4 d ^ ^ ™ • 

x ✓ 

A ® 'y'lA J® *,l 


/ \ 1 ® \"A 

(c) ^ 


l IjJlJ (3 t jA*A>r % JJL£- 


253 HR. Al Bukhari (Shahih AlBukhari, pembahasan: Pakaian, 5787). 


583 



Hilyatul Auliya'. 


^ jjL^- 4 lljJlB 

/ z' 

tSljiJl j£ t «£i UI 6lj> Oli" :jll 

: «Jy* f Sj»3> j£ Jj 'H b& 

/t jll Al : f t ^l iU- Al ^V' iU- Al 

<Jl (Jlij 4»l JiiU Sl IjlAU'j *Ap ilil 

\/\ y >xl<| i z o x 

•Lr 2 ^ 6 jL>1 


10290. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin 
Ja'far menceritakan kepada kami {ha ); 

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dalam 
jamaah, mereka berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Mani’ menceritakan kepada kami, Yazid bin 
Harun menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata: 
Marwan pernah mengangkat Abu Hurairah sebagai pejabat di 
Madinah, lalu jika dia melihat seseorang menyeret sarungnya dia 
menendang orang itu dengan kakinya, kemudian berkata, "Sang 
pemimpin telah datang, sang pemimpin telah datang." Kemudian 
dia berkata, "Abu Al Qasim fj§- pernah bersabda, 'Allah tidak akan 


584 


- Hilyatul Auliya' 

melihat kepada orang yang menyeret sarungnya melebihi mata 
kaki karena sombong '" 254 


£ JS. c JkU & &\ \ZjS- - ^ • Y ^ 

& iSjtS /t tfk- i? ^ 

«5 “5 

^ Jp jjij 4i ^ ^ 

0« iil .a!1p 1&- JtfiuS 

**/ * 

i?' :JU ^ bl \j 


10291. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syul>ah menceritakan kepada kami 
dari Sulaiman Asy-Syaibani, dia berkata: Aku mendengar Asy- 
Sya’bi berkata: Orang yang pemah shalat bersama Nabi 0 
menceritakan kepadaku bahwa beliau mendatangi sebuah kuburan 
yang tidak terurus, lalu mengatur shaf mereka (para sahabat) di 
belakang beliau, lalu melaksanakan shalat di atasnya. Maka aku 
berkata kepada Asy-Sya'bi, "Siapa yang mengabarkanmu 
berkenaan hal ini?" Dia pun menjawab, "Orang yang mengabarkan 
hal tersebut kepadaku adalah Ibnu Abbas." 


254 Hadits ini shahih. 

HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 1/322); Ath-Thabarani dalam Al Kabir (12413, 
12414); dan Al Khathib dalam At-Tarikh (5/171). 


585 



Hilyatul Auliya' -—- 

Para periwayat meriwayatkan dari Syu'bah, dan hadits ini 
merupakan hadits tsabit shahih, Syu'bah memiliki lima riwayat 
berkenaan hadits shalat di atas kuburan; dia meriwayatkan dari 
Asy-Syaibani dam Ismail bin Abu Khalid dari Asy-Syabi; dia 
meriwayatkannya dari Habib bin Asy-Syahid, dari Tsabit, dari 
Anas; dia meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Abu Hafsh, dari 
Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya; dan dari Husain Al 
Mu'allim dari Abdullah bin Buraidah, dari Samurah. 


y 

J. ‘^ 4 !' J 

J J' ‘/J J 

yi\ ot J) J- iZg&Ji J*- i-J*- J) 

l ^ j '+^ , 5 5^ ^ 


10292. Umar bin Ahmad bin Umar menceritakan kepada 
kami, Ali bin Al Abbas Al Bajali menceritakan kepada kami, Zaid 
bin Akhram menceritakan kepada kami, Wahab bin Jarir 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, dia 
berkata, "Nabi || shalat di atas kuburan yang tidak terurus, dan 

aku shalat bersama beliau." 

Syu'bah meriwayatkan hadits ini secara ghcirib dari Syu'bah. 


586 


Hilyatul Auliya' 


c j >.j jj! bJ jS~ —\ * Y ^ Y’ 

— ^ 

’J :tyvS 5itJ- j cLjl&'l i)t 

’J !&i ^ i?4 t£k- t ^iil i! 

J* “ 

0-1 . ^ ti B - 0 ' l,* \ <0 " 

Cj* ji j* cA ^ c j*** 

^Jlp aIIp Aiii ji 0^ C SH^ 

a ^ ''. o x -f x Bi o- \y 

^ -A" »>>' j* J* 


10293. Abu Bakar Ath-Thalhi dan Muhammad bin 
Abdullah Al Katib menceritakan kepada kami dalam jamaah, 
mereka berkata: Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Habib bin Asy-Syahid, 
dari Tsabit, dari Anas, "Bahwa Nabi g| menshalati kuburan 
seorang wanita setelah baru dimakamkan." 


Muammal bin Kharijah dan Amr bin Hakkam meriwayatkan 
hadits tersebut dari Asy-Sya'bi dengan makna dan redaksi yang 
sama dengannya. Hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin 
Ja'far Ghundar lebih masyhur. 


^ jL*Il~*» \sjJS- — ^ ♦ Y ^ i 


\£j&- 


'<J*y c?. sH ^ $ cr~^ 


587 





Hilyatul Auliya'. 


O S', \ a' Z'°\ ' \<3 ' * 0 *°'r 

<y. y^> S) o* c4 -^ <y. 3 j*^ 

& 'f- f ^ y ' . O | X o i | , o ^ * / 

Oi 4^jl ^ ^ *%\ ^ J& (.^JiS>- 

' Z' W X y yy # 

iiJl5' j4 5^ f-k“J **' i3j~“J 


•4=4 ‘4?-^' 4- 


10294. Sulaiman bin Ahmad dan Muhammad bin Al Hasan 
Abu Bahr menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Bisyr bin 
Musa menceritakan kepada kami, Amr bin Hakkam menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Bakar 
bin Hafsh, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya, 
"Bahwa Rasulullah # pernah melewati kuburan seorang wanita 
yang sering mengumpulkan bambu dari masjid, lalu beliau 
menshalatinya." 

Imran bin Abban meriwayatkan hadits tersebut secara 
gharib dari Syu'bah. 


iii jlIp ’-j it4 l\23s- • no 

• x x ^ • W* 

c^ii in ^ # isi tffc- 

jiJ \sjJS~ 0£U 

**✓ 

, O > 

o* o? A' ^ c c/^ 

.J& tsC^ ^ 


S88 


- Hilyatul Auliya' 

10295. Muhammad bin Abdullah Al Katib menceritakan 
hadits tersebut kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al 
Hadhrami menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Hakam 
menceritakan kepada kami, Imran bin Aban menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin 
Hafsh, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, "Bahwa Nabi fH 
menshalati sebuah kuburan." 


UjwL>- cAiM ^ * Y "l 

(^) t ps- J -&-I ij±Aj J ^“1 


siJ. j jJa tfjU. <, Jkdt j, jl zi. GlU-j 
k\p H;ji- :Vli ijp J ’X*£\ UJiU- J 

55 ^ 

ji < Adi ^ igfc. jp j 

(j C-jI^ jf cS^C* 1 jjZ' caAjJj ^ aMI 

fiil jdc-j 4 ^p Jb» iii jji-j i$dp Jb* 


10296. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Zuhair menceritakan kepada kami, Ahmad bin Umar 
Al Anshari menceritakan kepada kami {ha 1; 


589 



Hilyatul Auliya '--—--- 

Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Muhammad bin Syu'bah menceritakan kepada kami, 
Al Fadhl bin Sahi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Syababah bin Sawwar menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Husain Al Mu'allim, dari Abdullah 
bin Buraidah, dari Samurah, "Bahwa seorang wanita meninggal 
karena penyakit perut, maka Rasulullah fH' menshalatinya, lalu 

beliau berdiri di tengahnya." 


Syababah meriwayatkan hadits ini dari Asy-Syu'bah secara 


gharib. 


J j&i r, $*£ $ UJjlS- -\ • 

/ ** 

'.o s f. o i ''i i ^fc"I ^ f 

c ^ t(J^l 




y jio. »•&. .Siius ^ i3- tfi*- c>j J 

^ cdUU ^ ^ 

4& JL> i)l J^j 3^ : 5* 


590 


- Hilyatul Auliya ' 

10297. Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami {ha '); 

Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Yahya bin Nashr menceritakan kepada kami, Humaid bin 
Mas'adah menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Abu Malik, dari Rib’i, dari 
Hudzaifah, dia berkata: Rasulullah fH bersabda, "Setiap kebaikan 
adalah sedekah ." 255 


Hadits ini masyhur dari Syu'bah, Abbad bin Abbad juga 
meriwayatkan hadits tersebut darinya. Berkenaan hadits ini 
Syu'bah memiliki empat riwayat. 


c jlkil! I j! Jtl£ \21z~ - \ * Y ^ A 


f ti \ i 


.f o A > A » A I 't* X 

(J} 


cijis J\ $ k 
^ cfcli S £jj &S. 

£ s s y 

\' «'“‘tl C<o \ A o ' 4 o o ' f e 

o* o* y 1 a' c/. 

~ y y —y / 

.aSjJ/? ^ : JU aIIp 4I1I 


10298. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Abu Daud menceritakan kepada kami, Ya'qub 


255 HR. Muslim {Shahih Muslim, pembahasan: Zakat, 1005). 


591 




1 


Hilyatul Auliya' -—- 

bin Yusuf bin Abu Isa menceritakan kepada kami, Rauh bin 
Ubadah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Nu'aim bin Abu Hind, dari Rib'i, dari Hudzaifah, dari 
Nabi fH 1 , beliau bersabda, "Setiap kebaikan itu adalah sedekah. 

Rauh meriwayatkan hadits ini secara gharib dari Syu'bah. 


J. d- ^ d ^ ’d ^ 

j4p J, jjlS $ iii ^ 

J y-sf- o* ‘<^ 

3li :JlS tu .lS> J ^ 

^ ^ ^ 

# Al Al 


10299. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada 
kami', Muhammad bin Ismail bin Ishaq Ar-Rasyidi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Daud bin Abdul Jabbar 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami 
dari Syu'bah, dari Habib bin Abu Amrah, dari Sa'id bin Jubair, dan 
Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah H bersabda, "Setiap kebaikan 

adalah sedekah." 

Daud meriwayatkan hadits ini secara gharib dari Syu'bah. 


592 


Hilyatul Auliya' 


&JS- (. Jklli ^ idJ- &JS -f \ * Y ^ 

i- . 0 t i ^ &f « '• A A o ,o^ /o •* ji ^ 

Vji' ^ ^ t^p ^ -U^ 

x / 

J 0 > I o > I ^ “i ✓ ' • A A A o \'l f £ I X 

‘e-A—jj ^ J^l UjJL>- 

o ^ t»i ® j! 11 , «o< a ^ il/t | x fc - J ^ i oi 

dr * ^ r * dr ^ ‘“ 4 *-" ^- V *- ‘(*-??!/4 

ill j_ji.j JlS :J\S til! j4p ^ tUilp If ‘■' r *\y\ 

tsf~ tlj ^ *& *#l d*° 

. j 4 /t oil' 


10299 mim. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Yusuf bin Ayyub Al 
Mahdi menceritakan kepada kami, pamanku Ahmad bin Yusuf 
menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Farqad As- 
Sinji, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata: 
Rasulullah H bersabda, "Setiap kebaikan itu sedekah, baik kepada 
orang kaya maupun kepada orang fakir." 

Hadits ini gharib , diriwayatkan oleh Muslim secara gharib 
dari Syu'bah, dan aku tidak mengetahui riwayat Syu'bah dari 
Farqad selain hadits ini. 


593 



I 4 


$ &\ j^p \2 js- *r 

( C ) *Sjl5 /t ^ «y^ i? i-U 

ci' <j3 &>j&\ &JS- (.&&- y. J*i y} \&S>$ 

/ 

:tj!\S <>Sl j$t$ o& ^ J~ tfk- 

cJLf 1 :jlS y? lf- ‘■d^ 

o! <jj^ yi- i>l£ d d 

Sit -.4*3 & ^ <£-3 ^ g^ 1 

^csr“_^ dri ~4y^> Jt ‘- ) ^ J ^ cpv 

•<*# & ^ 


10300. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami {ha >, 

Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, Al 
Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, Ya’la bin 
Abbad dan Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, mereka 
berkata: Syu’bah menceritakan kepada kami dari Sa'ad bin 
Ibrahim, dia berkata: Aku mendengar Ibrahim bin Sa'ad bin Abu 
Waqqash menceritakan dari Sa'ad, bahwa Nabi fH bersabda 
kepada Ali karamallahu wajhah, "Apakah kamu tidak ridha 


594 


Hilyatul Auliya' 


memiliki kedudukan dariku sebagaimana kedudukan Hamn dari 
Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku?" 256 

Hadits ini shahih, masyhur dari hadits Syu'bah yang 
diriwayatkan oleh Ghundar dan banyak periwayat darinya. 
Berkaitan dengan hadits ini terjadi perbedaan riwayat pada 
Syu'bah, sehingga diriwayatkan darinya dari sembilan jalur. 


i-!* 




cJL^ 


* 0 


Ali 


MSjs- -v.r*\ 


c &i\ j diiJi <01* J 

If' o? ‘i 

aIIp a&I d\ Afj\ jAs- 

•*/ x 

d\ L P=y Sft :^\3 ^ ^ 

^ V ^ Sfi 5^. 

*• /■ 


10301. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada 
kami, Ishaq bin Bayan menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin 
Ash-Shabbah Al Misma'i menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Ibrahim, dari Amir bin 
Sa'ad, dari ayahnya, Sa'ad, bahwa Nabi # bersabda kepada Ali 
karramallahu wajhah, "Tidakkcih kamu rela jika kamu memiliki 


256 HR. Al Bukkhari (Shahih Al Bukhari , pembahasan: Keutamaan para sahabat 
Nabi H, 3706 dan pembahasan: Peperangan, 4416); dan Muslim (Shahih Muslim, 
pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2404). 


595 





Hilyatul Auliya' 


kedudukan dariku sebagaimana kedudukan Harun dari Musa, 
hanya saja tidak ada seorang nabi setelah diriku." 


Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah yang berasal dari 
riwayat Amir, yang mana Abdul Malik riwayatkan secara gharib. 


4 Ji d iti ^. r«x 

‘j, fij- t 5u±“ d A ’d ^ 
d- «A ^ ‘dP A d’A £*k- 
ls ^ 1 d* A cd '■■A d AA d d 
ot j*# d :*dd & 21 A'i A JA 
A ^ d ^dd <1? 



10302. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Hatim bin Al-Laits menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Umar Ar-Rumi menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sa'ad bin Ibrahim, dari 
Mush'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, dari Nabi ff|, bahwa beliau 
bersabda kepada Ali, " Tidakkah kamu ridha memiliki kedudukan 
dariku sebagaimana kedudukan Harun dari Musa, hanya saja tidcik 
ada nabi setelahku 


596 


___ Hilyatul Auliya' 

Hadits ini gharib dari Syu'bah, dari Sa'ad, dari Mush'ab 
yang mana Muhammad bin Umar meriwayatkannya secara gharib. 


o „ X >0 \A' 0 '\'L.\ * 0 Alt \°C. 

j» l cf- cs- xs ^ ] o* * • 

/ ^ / 

«&$fl & o^)l ^ 

<j 3 4 6 ~^l ^ ^ 

y 


ot *vS~*-*^ <j5 dr^ 

OjjU ajpc J-. cJt : ^UJ j'i ^ ^ 


.<*# ^ V £f \ bt 


10303. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Musa bin 
Hammad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Abdurrahman bin Shalih Al Azdi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari 
Sa'ad bin Ibrahim, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Sa'ad bahwa 
Nabi # bersabda kepada Ali, " Kedudukanmu dariku sebagaimana 
kedudukan Harun dari Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku." 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah, dari Sa'ad, dari Sa'id, 
yang mana Abdullah bin Idris meriwayatkannya secara gharib. 


597 




Hilyatul Auliya '---—- 

l£U- -N • r * i 

idp J uli £ Ai2 :Slli C^UJI 

✓ ** 

(c) 

0153-1 ^ 0 ? y ^J-l ^ 

tffc. -M c^i-1 ii ^ ^ iii tfk- 

^ o& & > 4 i&*. *J*$cA 1 

^ —iig 01 #— # j ^ 

JI3 ;<Jjjjj o**-^ 1 3 ^ ^jj 

(jj j5 ^ ^ J-^3 

^ "/ z' " ■ 

^’i ^<J*y ’o* iju'-® 3^. ^ iPv ^ 

J? 4 «3^ ^ ^ ^ 

^ • / * « ✓ 
.t — C«w--w/5) 

10304. Ayahku dan Muhammad bin Ishaq Al Qadhi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin 


598 


Hilyatul Auliya' 


Muhammad bin Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani 
menceritakan kepada kami {ha '); 

Al Hasan bin Ibrahim bin Abdushshamad Al Kharraz 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami 
menceriakan kepada kami, keduanya berkata: Al Hasan bin Ali Al 
Hulwani menceritakan kepada kami, Nashr bin Hammad 
menceritakan kepada kami, Syu'bah bin Ali bin Zaid menceritakan 
kepada kami —sebelum pikirannya terganggu (ikhthilath)—, dari 
Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Aku mendengar Sa'ad berkata: 
Rasulullah fH bersabda kepada Ali bin Abu Thalib, "Apakah kamu 
tidak ridha jika kamu dariku memiliki kedudukan sebagaimana 
kedudukan Hanm dari Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku." 


Al Hadhrami berkata dalam haditsnya, "(Ali berkata) Aku 
ridha, aku ridha." 

J d /t -\ • r • ® 


(c > d teh 


d t 5iJ5- d j/* 

5^ ot P d- 

.iii* j* caii 


S99 



Hilyatul Auliya ' —---- 

10305. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abu Ya'la dan Muhammad bin Al Hasan Al Bashri 
menceritakan kepada kami {ha ); 

Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada karru, Al 
Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, mereka berkata: 
Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid bin Jud'an menceritakan 
kepada kami -sebelum pikirannya terganggu (ikhthilath)- dari 
Sa'ad, dari Sa'id, dengan makna dan redaksi hadits yang sama 
dengan hadits tersebut. 

Nashr bin Hammad dan Mu'adz meriwayatkan hadits ini 
secara gharib dari Syu'bah. 



jdjf- \Zjd£- j) lIj-Ai-j 

r; -M && j 53 

^ 'J* r** 

:jlS <j5 


> o 


600 


.Hilyatul Auliya' 


j4^ ‘(jr^ tlr^ 3^i 

.(£jJu y Sf 


10306. Al Hasan bin Ibrahim bin Abdushshamad Al 
Kharraz dan Muhammad bin Abdullah bin Yasin menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Abdullah Al 
Hadhrami menceritakan kepada kami (ha '); 

Muhammad bin Ishaq Al Qadhi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muhammad bin Uqbah menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Al Hasan bin Ali Al Hulwani 
menceritakan kepada kami, Nashr bin Hammad menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Yahya bin 
Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Aku mendengar 
Sa'ad berkata: Aku mendengar Rasulullah fH bersabda kepada Ali, 
"Kedudukanmu dariku sebagaimana kedudukan Hamn dari Musa, 
hanya saja tidak ada nabi setelahku." 

Nashr meriwayatkan hadits ini secara gharib dari Syu'bah, 
dari Yahya. 


UjJl?- c \ * T’ * y 

J & jii ,y 

**/ — 

i/»! y ° \ ' \' u \' t tt " , ' 

CC£>jj *bjJ 


601 



Hilyatul Auliya'— 


:jli i*1p l/- ti_.jr.ill ,jj j* 0* 

;3> J ^ ^ ^ ^ 

iifet S :cd£ t^l j ( 3 ^ 4 ^ df 
sj£ JU o/; o! ^ Sft :Jv 5 td' ^ ^ 

■ls-^. Q S di ,lrf du u 

•*/ 


10307. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abbas bin Muhammad Al Mujasyi, Muhammad bin Abi Ya'qub Al 
Kirmani menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, 
dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Ali, dia berkata: Rasulullah # 
bersabda pada perang Tabuk, "Aku meninggalkanmu untuk 
menjadikanmu sebagai penggantiku dalam keluargaku. Maka aku 
berkata, "Aku tidak akan menjadi penggantimu sepeninggalmu 
wahai Nabiyullah." Beliau pun bersabda, "Apakah kamu tidak ridha 
kamu memiliki kedudukan dariku sebagaimana kedudukan Harun 
dari Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku. 

Demikianlah yang diceritakan oleh Sulaiman dalam 
Fadha'il, dari Syu'bah dari Qatadah. 


cOi^- & JLli £ A 

ijdJ. \j5jS- coSlil5 (J 


602 


__ Hilyatul Auliya' 

^ (UOJ! Jljjj c»3l3 j* 5 * 

Ai ^ ^ «&$' ^ J ^ ^ ^ 

5> jis /t- »lV- i-if ■& Sjfh >P oi 

**/ * 

^ y . ^ f O ^ Q S y Q y •• ^ « / ** O ^ ^ /'O A 

j^Jl jl t J*-*» JP Jp C0^l3 ^P ^ 

** / 

.JlL Jii jd^j <& ai 


10308. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan hadits 
tersebut kepada kami, Abbas Al Mujasyi menceritakan kepada 
kami dalam jamaah Qatadah, Muhammad menceritakan kepada 
kami, Yazid menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari 
Qatadah. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al Qasim bin 
Zakariya Al Mutharriz, dari Muhammad bin Yahya Al Azdi, dari 
Abdullah bin Daud Al Khuraibi, dia berkata: Aku mendengar Sa'id 
—dia juga sesekali menyebutkan: Syu'bah— dari Qatadah, dari 
Sa'id, dari Sa'ad bahwa Nabi f§ bersabda kepada Ali, 
sebagaimana makna dan redaksi hadits sebelumnya. 


c JJ^r $ -Ai 


. X 'H' ' ' *° * * * 

(c) ^ ^ 


603 



Hilyatul Auliya' —---- 

Ai ^ j. 

$ il2 l<&- c j $3- ^ Ji &* & 

(c> 

t jidi y Sus U&- $ ou±- ^ 

./ ✓*♦ ^ ^ i i /'i^ , 

(^) ^ '^"'^ °‘ U ~* 

ii§ /t gfc. 4s?- s /t tfk-j 

/ 

:I^J\3 c<3j cjU^ jj5 ^ *^ p 

j& cjJt^ J) J& J& 

a! 1p *iJi ^ Jj^-j <-^ ,L -3^ c ^*~* 

<j <^^4 ’J^ ‘4^ <3 <-r^ d>) C?- tJf 

'V SC s * , ~ 

aJjS: JL* Jj£ 3' ^psy l4 :J^ 

/* «♦ 

• C£^ L^ ^ M ‘uT*^ 

"* **✓ 

10309. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami (ha ); 


604 



_ Hilyatul Auliya' 

Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ayahku menceritakan 
kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami (ha y 

Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Mu'adz 
bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Musaddad 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada 
kami (ha '); 

Abu Ishaq bin Hamzah menceritakan kepada kami, Abu 
Zakariya Al Hina'i menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin 
Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al 
Hakam, dari Mush'ab bin Sa'ad, dari Sa'ad, berkata: Rasulullah 0 
pernah menjadikan Ali bin Abu Thalib sebagai pengganti beliau, 
pada perang Tabuk, Ali berkata, "Apakah engkau menjadikanku 
sebagai pengganti (khalifah) anak-anak dan kaum wanita?" Maka 
beliau bersabda, "Apakah kamu tidak ridha jika kamu memiliki 
kedudukan dariku sebagaimana kedudukan Hamn dari Musa, 
hanya saja tidak ada nabi setelahku.” 

Hadits ini shahih masyhur, dari hadits Syu'bah dari Al 
Hakam. 


t ^di juj-i ^ \2js- n* 

IjjJl>- j \sjJS- O 3 - 

y S z' 

o z -t'". 0 y 01 | z o y tyO \ y 'i f’{'i 

{ j^' Ojo yp 


605 



Hilyatul Auliya' 


aIIp Aiil £^41 (1)1 C*X*^»» J^P ^J{ C-^-va-i 

*v / / / ' 

•cr-^ 1 <>; 5*A Jh ^ <3^ j^i 


10310. AbduUah bin Ishaq Al Hasyimi menceritakan 
kepada kami, Ali bin Siraj menceritakan kepada kami, Nashshar 
bin Harb menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ashim bin 
Bahdalah, dari Mush'ab bin Sa'ad, dari Sa'ad, bahwa Nabi % 
bersabda kepada Ali, "Kedudukanmu dariku sebagaimana 
kedudukan Hamn dari Musa." 


Nashr meriwayatkan hadits ini secara gharib dari Abu 
Daud, yang bersumber dari hadits Ashim. Demikian pula yang 
dikatakan oleh syaikh kami, "Nashshar." Sementara yang lainnya 
berkata, "Nashshar." 


c & &iiip 

^ iip /t ^ ^y. 

: JVS iCr J-\ -Z tV&i 4Jl*s c^/i 

<Op ju* ^ji cidb ft alit £^4 

.S^-dl &jl dJdili I jliSj JU 4,1 jJLj 


10311. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, 


606 



Hilyatul Auliya' 


Ayyub dan Khalid Al Hadzdza' mengabarkan kepadaku dari Al 
Hasan, dia berkata: Ibu kami menceritakan kepada kami dari 
Ummu Salamah, istri Nabi f§, bahwa beliau bersabda kepada 
Ammar, "Kamu akan dibunuh oleh sekelompok orang yang 
pembangkang (bughat y." 257 


CjS- <y. ^ -N * r N T 


o" i/O \ ' J. ^ ^ V|'./ l' 4 *". ^ »/■: Ji O i -'i 

C VJLJi-L>* 4 l) UAP 






10312. Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Nu'aim menceritakan kepada kami, Affan 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Ayyub, dari Al Hasan dengan makna dan redaksi hadits yang 
sama dengan hadits sebelumnya. 

Hadits ini tsabit masyhur dari hadits Syu'bah dari Ayyub 
dan Khalid. Para sahabat Syu'bah berbeda riwayat dalam hadits ini 
padanya sebanyak sepuluh jalur. 


j j - \. r ^ r 

y 


f o 
0* 




&JS- 


.01L- 


& 


'v* f 


> ° 
O’- 




257 HR. Al Bukhari (Shahih A! Bukhari, pembahasan: Shalat, 447 dan dalam 
pembahasan: Jihad, 2812); Muslim (Shahih Muslim , pembahasan: Cobaan, 2916); 
dan Ahmad (Musnad Ahmad, 6/300, 311). 


607 




Hilyatul Auliya' 


\juJS- cSJIS J>\ l 

£P cidx- jtf °Js> C^St Jp c ^ p 

iiiJ! iiLiAj IjULaJ JlS <j' 4-ip L 5^’ 


10313. Abdullah bin Muhammad bin Utsman Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Abdan bin Ahmad, Zakariya As-Saji 
dan Ja'far bin Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, 
mereka berkata: Muhammad bin Basysyar Bundar menceritakan 
kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, 
dari ibunya, dari Ummu Salamah, dari Nabi 0, bahwa beliau 
bersabda kepada Ammar, "Kamu akan dibunuh oleh sekelompok 
pembangkang” 

Abdushshamad meriwayatkan hadits ini secara gharib dari 
Syu'bah, dari Aun. 


^ -i-m 

^ ^ ‘>j ’d 

• / ^ • W 0 


(c) 


4 


608 


Hilyatul Auliya ' 




•* J 5 

illjo- j; iii jOp ^ lili- 

S ** 

t jdil aJUi- ^ t vi lilai- :Jll t jalp 
01 <axlo il ^p ^p (3! ^ a^*— 

dilisi- ijiiiJ ju jOoj <dp Al jb iit jyij 

Xi &I SliJl 


10314. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Zuhair menceritakan kepada kami, Abdah bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, Abdushshamad 
menceritakan kepada kami (ha '); 

Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
Ghundar menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza, dari Sa'id bin 
Abu Al Hasan, dari ibunya, dari Ummu Salamah, bahwa 
Rasulullah f§ bersabda kepada Ammar, "Kamu akan dibunuh oleh 
sekelompok orang pembangkang (bughat)." 

Hadits ini aziz, dari hadits Syu'bah «dari Khalid, dari Sa'id 
bin Abu Al Hasan saudara Al Hasan. 


609 



V^J-I ^ 

✓ -i 'i < S .0 a x x ° f , o i i -* a-' j ''**'! / 

£jl£- ij ‘Jr*“ ‘■ u ^ u 3 - ^ 

*> */ «* ^ 

^ t *ljJ-l jJ> ^ c&S »•&- # ili 

aS)I d\ ttf^i-\ ijj lf- fcj** 

.i^di &ii iilil: giUJ jvl jJLj 


10315. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Khalid Al Hadzdza, dari Ikrimah, dari Abu Sa'id Al 
Khudri, bahwa Rasulullah # bersabda kepada Ammar, "Kamu 
akan dibunuh oleh sekelompok pembangkang (bughat)" 

Ghundar meriwayatkan hadits ini secara gharib dari 
Syu'bah, dari Khalid, sementara itu Uqbah bin Mukram 
meriwayatkannya dari Ghundar, lalu dia berkata, Dari Abu 
Hurairah" sebagai pengganti "Abu Sa'id". 


iL\U- c JiiSr # j^p -wrn 

■f &JS- cSJIS /t l2Ss- cy-j- ■}. ^y. 

‘c^ 4 & 


610 




. Hilyatul Auliya' 


:j\l * d Jis j&j # J^ H 01 

.&di &Ji iliiL : 

*•/ ♦ / 


10316. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Amr bin Dinar, dari Abu Hisyam, dari Abu Sa'id Al Khudri, 
bahwa Nabi H bersabda kepada Ammar, "Kamu akan dibunuh 
oleh sekelompok pembangkang." 

Yahya bin Abduwaih meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah 
dengan makna dan riwayat hadits yang sama. 


s ** 


c). oIp ^^3 

( c ) cyl%Ji JUP ^ &Xjb C(3u^i 

ii! &!U- cJL^t £3 Ai2 JL^i /f 

c4jj*!3 


611 



Hilyatul Auliya '-—-—- 

\±s /I «tei tffc- *j£ & 

‘dJu j jddi S£5 a t jfc ‘V- o? V“ 

/t ii £*■ 5* ‘C^ ^ 4 

«• **‘ / 

Jl5 €\ jjLj &■ Al Jb» Al «jjiy j* 

dUilj UJ II“Jj t*A" d' 15 2S&3 -jC 1 - C/- 

.2upUjl a1a]1 


10317. Muhammad bin Ishaq Al Qadhi menceritakan 
kepada kami, Musa bin Ishaq Al Qadhi menceritakan kepada 
kami, Sa'ad bin Ya'qub Ath-Thalqani menceritakan kepada kami 

{ha >, 

Sahi bin Abdullah menceritakan kepada kami, Al Husain 
bin Ishaq menceritakan kepada kami, Hudyah bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami {ha >, 

Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Syirawaih menceritakan kepada kami, Ishaq 
bin Rahawaih menceritakan kepada kami, mereka berkata: An- 
Nadhr bin Syumail menceritakan kepada kami, Syu bah 
menceritakan kepada kami, Abu Salamah Sa'id bin Yazid 
menceritakan kepada kami dari Abu Nadhrah Al Mundzir bin 
Malik, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Orang yang lebih baik 
dariku, Abu Qatadah menceritakan kepadaku, dari Rasulullah #, 
bahwa beliau bersabda kepada Ammar bin Yasir, "Celaka kamu 


612 


Hilyatul Auliya ' 


wahai Ibnu Sumayyah! Keburukan bagimu wahai Ibnu Sumayyah! 
Kamu akan dibunuh oleh sekelompok orang pembangkang 
(bughat)" 

Redaksi Ishaq, An-Nadhr meriwayatkan hadits ini secara 
gharib dari Syu'bah. 


■}. jii-i -wru 
£*is- ^ oiii- £*!>. iit ^ 

:jlS (_jl ^ jJ ji- iJiiU 

" *•> “2- 

ti- 1 1 - •* * t ^ ~ ixf 0 ^ £ V*®''. x 'f o ^ * >l *! ✓ 

JU .Jl3 c<OU$ ul ^ J*?- y> ly> 

•v •* 

&]l Sila; jUi :jd^5 a* &l Jb iil 


10318. Al Hasan bin Ali Al Warraq menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Al Abbas Atth-Thayalisi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abdullah Al Mukharrimi menceritakan 
kepada kami, Ghassan bin Mudharr menceritakan kepada kami, 
Khalid menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Nadhrah, 
dari Abu Sa'id, dia berkata: Orang yang lebih baik dariku — 
maksudnya Abu Qatadah— menceritakan kepadaku bahwa 
Rasulullah H bersabda, "Ammar akan dibunuh oleh sekelompok 
orang pembangkang (bughat)." 


613 



n 


Hilyatul Auliya ' —---—- 

Demikianlah yang tertera dalam dua kitab Syu'bah dari Abu 
Nadhrah, namun yang benar adalah yang telah diketengahkan oleh 
Syu'bah dari Abu Salamah, dari Abu Nadhrah. 


^ ^ •T''» ^ 

J cj& J tf-1 &i. 

-> 's? * ' 

ije# «fa* ^ 55 ^ 

* s ' * 

o £ 'i a A i of * t • 

5? Jj>lp 01 4^' Di <0* 

^ 1^.1$ 53 jlii- jJSmS cUlii ^ Jl t 5 i»t 

j^X»j <dip 35)1 ( _ s )l0> *3s' 

Mz6 1 isiit nii* ’& -Jjk 


10319. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin 
Ja’far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Amr bin Dinar, dari seorang lelaki penduduk Mesir, dia 
menceritakan bahwa Amr bin Al Ash memberikan hadiah kepada 
orang-orang, lalu Ammar bin Yasir mempersilakannya, kemudian 
dikatakan padanya, lalu dia berkata: Aku mendengar Rasulullah i§' 
bersabda, "Ammar akan dibunuh oleh sekelompok orang 
pembangkang (bughat)." 


614 



__ Hilyatul Auliya' 

Ghundar meriwayatkan hadits ini secara gharib dari 
Syu'bah. 


i-jJ-s j, «rr• 

✓ x 

tffc - 1 J Jls- « J&- D & cy- M & 

»5 0 s 

< o, o i$*°u " ' <• ✓ ; o \ !S'i 

•ji ?\yu\ i 4 ^*-^ ujJS- c jAjo? ^ X<L>~ 

} s'' s * 

.O.t o ift. 0 y a 'l <iyO'. S e I X y o' 

&>- «j* ‘ J W- tsi ‘J*y o* 

✓ ^ 

c dj| ut % ^ip oIp ^l: 5lSj : jli ifcjSil 

<■ jllp ^[5- : (J^ 

JjIjj t4lll3 IJI lUlA Jjij Cjllp ^1; (j (jUw2li4 

^ s' 

Sf :jLrU Al jlSS t4s& rit 

dp Ai Ai «IIP 3U «u^ V 

.fcpdl &jl Jiii; : (Jij 


10320. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin 
Ja’far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Al Awwam bin Hausyab, dari seorang lelaki yang berasal 
dari Bani Syaiban, dari Hanzhalah bin Suwaid Al Ghanawi, dia 


615 




Hilyatul Auliya '----“ 

berkata: Suatu ketika terjadi suasana yang aman antara Ali dan 
penduduk Syam, namun tiba-tiba didatangkan kepala Ammar, 
kemudian dua orang lelaki berselisih dalam hal kepala Ammar, 
seseorang yang ini berkata, "Aku yang telah membunuhnya. 
Sementara yang lainnya berkata, "Akulah yang telah 
membunuhnya." Maka Abdullah bin Amr berkata, 'Tidak atas 
kalian berdua! Janganlah berselisih, karena aku mendengar 
Rasulullah f§- bersabda, 'Dia akan dibunuh oleh sekelompok orang 

pembangkang'." 

Ghundar meriwayatkan hadits ini secara gharib dari 
Syu'bah, dari Al Awwam. 


4 01 %■ J 


j i» J 

(jrJ t Jii' J? OH 

id'h J ‘yZSr J AjM ^‘^-3 

tjUi ^ ill 

(c) ‘J 


616 


✓ ^ 

^ s $5 ■ ■ 


.Hilyatul Auliya' 


£3 



10321. Yusuf bin Ya’qub An-Najirami menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Al Mutsanna menceritakan kepada 
kami, Affan menceritakan kepada kami {ha '); 

Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad bin A Walid An-Nufaili menceritakan kepada kami, Ali 
bin Al Ja’d menceritakan kepada kami {ha 'h 

Ahmad bin Ja'far dan Al Hasan bin Allan menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Ja'far Al Firyabi menceritakan 
kepada kami, Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami {ha \ 

Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Al Hasan Ash-Shufi menceritakan kepada kami, Umar bin Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Zaid bin Yahya Al Anmathi 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dia berkata: Aku 
mendengar Abu Juhaifah berkata: Aku mendengar Ali berkata, 


617 



Hilyatul Auliya" 


"Sebaik-baik orang umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, 
dan sebaik-baik mereka setelah Abu Bakar adalah Umar. 
Seandainya kamu ingin aku menyebutkan nama yang ketiga maka 
aku akan menyebutkan namanya." 258 

Hadits ini shahih masyhur dari hadits Syu'bah, dari Al 
Hakam. Berkenaan hadits ini Syu'bah memiliki riwayat yang 
berbeda-beda, orang-orang yang meriwayatkan darinya berbeda 
atas dirinya kepada dua belas riwayat. 


& J. &>■ j- y- 
j Sjis 1 6 J ip tik- 

‘ ls ^ d U* Cf’ 

^ »> / T / 

oii J 4-J^- 'P ‘■Jp U 

“J - 


10322. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Muhammad bin Sha’id menceritakan kepada 
kami, Isa bin Abdullah Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, 
Daud bin Mihran menceritakan kepada kami, Daud bin Az- 
Zibriqan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 


258 Hadits ini hasan. 

HR. Ibnu Abi Ashim dalam As-Sunnah (1203). Syaikh Al Albani menilai shahih 
hadits ini dalam Zhilal Al Jannah fi Takhrij As-Sunnah karya Ibnu Ashim. 


618 


Hilyatul Auliya' 


kami dari Al Hakam, dari Ibnu Abu Laila, dari Ak seperti hadits 
Juhaifah, "Sebaik-sebaik manusia umat ini setelah nabinya adalah 
Abu Bakar, dan sebaik-baik mereka setelah Abu Bakar adalah 
Umar." 259 


Daud bin Az-Zibriqan meriwayatkan hadits ini dari hadits 
Abdullah bin Abu Laila secara gharib. 

i ’j If-'i \£js- -\-rrr 
«£jS*H J J. && 

Cjj- u-Olt ’J &s- <.J\ 

& > ^ ^ ^ ^ 

:ljjlS oli jfr Sft : jlS 

: JlS ^ cSSli» cJ^- ’jc cjSi j?t : Jvl 

^ "z' x * 


10323. Ahmad bin Ja'far An-Nasa'i menceritakan kepada 
kami, Al Husain bin Umar bin Ibrahim Ats-Tsaqafi menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Al Qasim Al Asadi menceritakan kepada kami, Syu'bah 


259 Hadits ini shahih. 

HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, pembahasan: Al Muqaddimah, 106); dan Ibnu 
Abi Ashim dalam As-Sunnah (1205). 

Syaikh Al Albani menilai shahih hadits ini dalam Sunan Ibnu Majah dan Zhilal Al 
Jannah. 


619 



Hilyatul Auliya' -——--— 

menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Abdu Khair, dia 
berkata: Ali pernah berdiri di atas mimbar, lalu dia berkata, 
"Maukah aku kabarkan pada kalian, sebaik-baiknya manusia umat 
ini setelah nabinya?" Orang-orang pun berkata, "Ya." Ali berkata, 
"Abu Bakar." Kemudian Ali terdiam, lalu dia berkata, "Maukah aku 
kabarkan kepada kalian dengan sebaik-baiknya manusia umat ini 
setelah Abu Bakar? Dan dia adalah Umar," 


Muhammad bin Al Qasim meriwayatkan hadits ini secara 
gharib dari hadits Al Hakam dari Abdu Khair. 

& ■}. tfk- -vm 

(c) ‘<J 


iCx J~\ 1 ^5 ili 


£5 jd£ tffc- ij Jl $ 

'i |i . ji f o / o " ' 

: ju jl ‘Z* 55 ' 

^ ✓ T* y yy r 

c4li\-£*3 AlJlb wLP JP 

. ^ t jjt «IIp ^ 


620 


Hilyatul Auliya ' 


10324. Al Hasan bin Ali Al Warraq menceritakan kepada 
kami, Ja'far Al Firyabi menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin 
Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami (ha ); 

Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Habib bin Abu Tsabit, dia berkata: Aku mendengar sebuah 
hadits dari Abd Khair, lalu aku menemuinya dan bertanya perihal 
hadits tersebut, maka dia menceritakan kepadaku bahwa dia 
mendengar Ali berkata, "Sebaik-baik manusia setelah Rasulullah 
adalah Abu Bakar, kemudian Umar." 

Ini redaksi riwayat Muhammad bin Ja'far. Sementara itu 
Mu'adz berkata: Abdu Khair mendengar dari Ali, dia berkata, 
"Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebaik-baiknya 
manusia setelah Rasulullah H? (dia adalah) Abu Bakar." Kemudian 
dia berkata, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebaik- 
baik manusia setelah Abu Bakar? (maka dia adalah) Umar." 


Abu Daud, Waki dan lainnya meriwayatkan hadits ini dari 
Syu'bah dengan redaksi dan makna hadits yang sama dengannya. 


y jj&j ^* $ </J-\ tfj*. .n® 

* p 's * 

£i iil 65 jfiu- \&S- 


621 




Hilyatul Auliya' 


:Jjij clflp 4jt c2il>Jr J,\ 

/f f5AiJjj toi # [& Jju }Ai £+ > 

j,, > i» /'z 
* ? 


10325. Al Hasan bin Ali, Muhammad bin Ali bin Rizqullah 
dan Ahmad bin Ja'far An-Nasa'i menceritakan kepada kami, 
mereka berkata: Ja'far bin Muhammad Al Firyabi menceritakan 
kepada kami, Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Al Hakam, dan dari Ibnu Abu Juhaifah, dari Abu 
Juhaifah, bahwa dia mendengar AU berkata, "Sebaik-baik 
(manusia) umat ini setelah Nabinya fH adalah Abu Bakar, 

kemudian Umar." 


Hadits yang diriwayatkan oleh Syu'bah dari Aun adalah 
hadits gharib, sementara yang diriwayatkan dari Al Hakam adalah 
hadits masyhur. 

(C ) c>St Jt &s- j ji iydJ 


i 


622 


Hilyatul Auliya ' 


,4tvS y\ £jj- t^d=3-l 
c KzjjS- \ VU OlX^Li>» \sjJS- 


* • * 


: JlS ^ aw! jIp c-Jtp - !(Jli ^ jy*-*' 

s * 

i - .f 4 4 


JjA5 ^*5 SM iJ^AJ cQp 0*5^ 

(J) t Jjl fjjkj ^dp &i aS>I 

^ "/ ^ * 






10326. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, Abu An- 
Nadhar menceritakan kepada kami (ha ); 

Faruq Al Khaththabi menceritakan kepada kami, Abu 
Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dia berkata: Aku 
mendengar Abdullah bin Salamah berkata: Aku mendengar Ali 
berkata, "Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sebaik-baik 
manusia setelah Rasulullah H, yaitu Abu Bakar, dan setelah Abu 
Bakar adalah Umar." 

Hadits ini masyhur, dari hadits Syu'bah, dari Amr bin 
Murrah. 


623 




Hilyatul Auliya' - 

\£ js - cJkdi q -\»r yv 

£5*. c^5j i£k- c^Oii ^ iii- 

6? 1 f «i? o? ^ ^ <j 5 

' **x ✓ 

^ r-LsUSM (,a!hJm IJJ^- 4jLl»i* Ijj 

^ S- * 

^ .Idi, j i>i ^ # j ^ 

/ / ^ 

f C/5 /t Uli Jl 3SV1 ji* j> : jlS 

£JtS)l £>! <I>! oli jJj tjxi Ji J Jju 

— ^ “z' 


■1 ^ t 


10327. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Khalaf Al Qadhi menceritakan kepada kami, 
Waki menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin 
Zaid maula Bani Hasyim kemudian Ibnu Kinanah menceritakan 
kepada kami, Syababah bin Sawwar menceritakan kepada kami, 
Syu’bah bin Al Hajjaj bin Artha'ah menceritakan kepada kami dari 
Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, dari Ali, dia berkata, 
"Sebaik-baik (manusia) umat ini -setelah nabinya adalah Abu Bakar, 
kemudian sebaik-baik manusia umat ini setelah Abu Bakar adalah 
Umar, seandainya kamu mau aku menyebutkan nama orang yang 
ketiga, maka aku akan menyebutkannya." 


624 


_ Hilyatul Auliya' 

Hadits ini gharib. Syababah meriwayatkan hadits ini secara 
gharib dari Syu'bah dari Al Hajjaj. 


^ j & % .rrA 

c^ M c^ip # ^l\j 

(c) c?, 


j? pL*!- Jjt 

/ /> ^ ^ 

£. t 'o > -tl > 0 ' 

UjJI>- «*■*« ^ '| 4ju??" /J y} 1 

l-Jk- ^ SjIS :Vl5 ccjUi ^ 

y. jj j* u* J* <y. 

S S \0 * 

>• :Jpj\ li* j,!; c&p iJLf :JlS 
• 'f <■ j>4 $ U4< 


10328. Muhammad bin Ali bin Hubaisy dan Al Hasan bin 
Ali menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al Qasim bin 
Zakariya menceritakan kepada kami, Isa bin Abdullah Zughats 
menceritakan kepada kami (ha 1; 


Abu Sa’id Muhammad bin Bisyr bin Al Abbas menceritakan 
kepada kami, Abu Quraisy Muhammad bin Jum'ah Al Quhustani 
dan Hamdun bin Umarah menceritakan kepada kami, keduanya 


625 




Hilyatul Auliya '---—- 

berkata: Daud bin Mihran menceritakan kepada kami, Daud bin 
Az-Zibriqan menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Ashim, 
dari Zirr bin Hubaisy, dia berkata: Aku mendengar Ali mengatakan 
perkataan ini, "Sebaik-baik manusia umat ini setelah nabinya 
adalah Abu Bakar, kemudian Umar." 

Hadits ini gharib , dari hadits Syu'bah, dari Ashim, Daud bin 
Az-Zibriqan meriwayatkan hadits ini secara gharib. 


JLP ^ip &!>■ ‘£pb\ ^ c). i? 


JLP 01^3 C^lJlP t d C4jj ^ aU' 

/ */ ^ 

^ Jp byu cyj> J}^t^ 

<l!p aajI ^^3 4&1 

<1)^5 c^i- <.]>A jjt 

j! C u 15 .cJl^ 

oU«4^3 *j ^ c 


10329. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Sulaiman bin Abdul Karim menceritakan 
kepada kami, Ali bin Abdullah bin Abd Rabbih menceritakan 


626 


Hilyatul Auliya 


kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ngudzafir — 
yang saat itu dia sedang duduk di sisi Syu'bah bin Shafwan 
menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dia 
berkata: Aku mendengar Ali bin Abu Thalib berkata dan saat itu 
dia berada di atas mimbar Kufah, "Sebaik-baik manusia setelah 
Rasulullah || adalah Abu Bakar, dan setelah Abu Bakar adalah 
Umar, jika kalian mau maka aku akan mengabarkan orang yang 
ketiga." 

Mereka berkata, "Wahai Abu Ishaq, apakah (redaksinya; 
khair atau afdhal) sebaik-baiknya manusia atau orang yang paling 
utama?" Abu Ishaq menjawab, "Khair (sebaik-baik manusia), kha ' 
ya ' ra dan dia pun mengejanya. 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah dan Abu Ishaq, dari 
Ali, Ngudzafir meriwayatkan hadits ini secara gharib. 


jl.u. Ai -wrr* 

[21$. :\J& jaS- J y iiij 

&&&& A cs- ^ 0 ? tp 

** ^ 

(jl Cl* ^ u* 

-> s» 

£* * j* & ‘3^1 


10330. Abdullah bin Hamid Al Ashfahani dan Muhammad 
bin Muhammad menceritakan kepada kami dalam sebuah jamaah, 



e: 





Hilyatul Auliya' - - - 

mereka berkata: Makki bin Abdan menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Umar Ad-Darabjirdi menceritakan kepada kami, 
An-Nadhr bin Syumail menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abd Khair, dari 
Ali, dia berkata, "Sebaik-baik (manusia) umat ini setelah nabinya 
adalah Abu Bakar, kemudian Umar." 

An-Nadhr meriwayatkan hadits ini secara gharib dari 
Syu'bah, yang diriwayakan dari hadits Abu Ishaq, dari Abd Khair. 


sp j jS-1 y 

pai. p iip \£jS- (oSlii /t 

(jjt p- 

•• * ** * •*/ / ^ / 

i jSvj y\ L«ii. S)? : jlll 

< 03*5 

V o* ^ 


10331. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Abu Arubah Al Harrani menceritakan kepada kami, Ismail 
bin Ahmad bin Daud As-Salimi menceritakan kepada kami, Abu 
Qatadah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Atha bin As-Sa' ib, dari Al Bakhtan, dia berkata: 
Ali pernah berkhutbah, lalu dia berkata, "Ketahuilah, 


628 


- Hilyatul Auliya' 

sesungguhnya sebaik-baik manusia umat ini setelah nabinya adalah 
Abu Bakar dan Umar." Lalu seseorang berdiri dan berkata, "Dan 
kamu wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Kami adalah ahlu 
bait, tidak ada seorang pun yang menyamai kita." 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah, dari Atha, yang mana 
Abu Qatadah meriwayatkannya secara gharib. 

$ ouli. -\.vty 




1 \juJS- cj-iyaJi jjI cJj 

5t j* ^ zfeP J) J* 

** y v 

jJ\ \j : Jla3 44J;U| ^ jJ ^ ^ip ^ 

J*j jSJi Ji >4^ bt * & tf $ 


'jrfj (jfc J* 

h& % ^4 V A^\ 




629 



Hilyatul Auliya' 


1 A 


& Jb* Ai 4jij Ojjsju ju u ( j_,ji 

cs^fj ls ^3 5^r^j ‘jJ-j ^ 

.aIIpJ cl>J5J6 s-c£jj 


10332. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Hasyim bin Martsad menceritakan kepada kami, Abu Shalih Al 
Farra menceritakan kepada kami, Abu Ishaq Al Fazari 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Az-Za'ra —atau dari Zaid bin 
Wahab—, bahwa Suwaid bin Ghaflah pernah mendatangi Ali bin 
Abu Thalib di masa pemerintahannya, lalu dia berkata, "Wahai 
Amirul Mukminin, tadi aku melewati sekelompok orang yang 
tengah membicarakan Abu Bakar dan Umar dengan sesuatu yang 
tidak layak disematkan pada keduanya karena kedudukan 
keduanya dalam agama Islam." 

Maka Ali menaiki mimbar sambil menggenggam tanganku, 
dia berkata, "Demi (Allah) yang menumbuhkan butir (padi-padian) 
dan menciptakan makhluk, tidak ada yang mencintai keduanya 
kecuali seorang mukmin yang baik, dan tidak ada yang membenci 
dan menyelisihi keduanya kecuali orang celaka yang sesat. 
Mencintai keduanya adalah pendekatan diri (kepada Allah), dan 
membenci keduanya adalah kesesatan. Bagaimana pikiran orang- 
orang yang menjelek-jelekkan dua saudara Rasulullah fH, dua 
menterinya, dua sahabatnya, dua pemimpin Quraisy dan dua 
orang tua kaum muslimin, maka sesungguhnya kami terbebas dari 
orang-orang yang telah menjelek-jelekkan keduanya, dan dia layak 
untuk dihukum." 


630 


Hilyatul Auliya ' 


f >'U* 


C/- j***' \ • YTY' 

&JS- coSti ^ £jj l2k- t C UflP $ j&t tfi*. 

£Ji* : jlS cjUi ^3 dUsJl jlIp c-*^ :<3lS ci^i 

iil jlS : J\5 $f( i«£i jjl t liL UI 

**/ 

:<L.jdl oJli oi jiut :j&j 4* J'*> 

M & u ^ jj^Vf 


10333. Ahmad bin Ja’far bin Ma’bad menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Isham menceritakan kepada kami, Rauh bin 
Ubadah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Abdul Malik bin Umair berkata: 
Aku mendengar Abu Salamah, dari Abu Huraiah berkata: 
Rasulullah H bersabda, "Bait syair yang paling benar yang 
dikatakan oleh bangsa Arab adalah: 260 1 Ketahuilah bahwa segala 
sesuatu selain Allah adalah batil 

Hadits ini masyhur dari hadits Syu'bah, hadits ini juga tsabit 
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim ( muttafag alaih). 


260 HR. Al Bukhkari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Manaqib orang-orang 
Anshar, 3841, pembahasan: Adab, 6147 dan dalam pembahasan: Perbudakan, 
6489); dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Syair, 2256). 


631 




Hilyatul Auliya '. 


^ &5j- <.J*u j jjM \2js- -\ -rrt 

cS?i iSlfc- J. fi-i ^ “s#*s £5 

cJl^0| :Jli tdbU ^S\ Je- <Jjj *^1 p Jf- 

lS& pLj d* &i Ju* ^ji ju; lila 4Ai 

.Ipi- Ui £xJl ^ L«^U- «J C*L2> 


10334. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Mutharrif menceritakan kepada kami, Muslim bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Ali bin Zaid, dari Anas bin Malik, dia berkata, 
"Seandainya budak wanita menarik tangan Nabi 0, lalu pergi 
dengan membawanya kemana saja yang dia kehendaki dalam 
(memenuhi) setiap hajatnya dari Madinah, maka dia tidak akan 
meninggalkan beliau." 


Hadits ini masyhur dari hadits Syu'bah, dari Ali. Sementara 
itu Abu Bakar bin Ayyasy meriwayatkannya dari Nashr bin Abu Al 
Asyats, dari Syu'bah. 



iMSjJ» 


-rro 


t>\ & i? isi*. 

c^lfp ^ y\ Cf. 


632 


Hilyatul Auliya' 


O 'i O ' . 0 ' o yj I ^ o " \ o ' O a ' 

Cj>- u’- Cf <■**"• cf '•t a ‘ o* 

y s s ~ # 

4_L)^-LoJl UI cjl^ 01 I(Jli cOJ^U 

✓ x S & 

4j 4 jOi,j dp dsi Jb» iii j* lita 

/ O - ^ 1>*« J ^ l'' f|/ / V 

f is=~ 4 , 


^ — 

0-1 . iS*-' ji o -"'T JI O ,4^- 

CS' -r* ^ L^= 

.»1? -^O A O' o < 


O / 


10335. Ibrahim bin Ahmad bin Abu Hushain menceritakan 
hadits tersebut kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al 
Hadhrami menceritakan kepada kami, Alqamah bin Zaid bin Amr 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan 
kepada kami dari Nashr, dari Syu'bah, dari Ali bin Zaid, dari Anas 
bin Malik, dia berkata, "Seandainya budak wanita dari budak-budak 
penduduk Madinah menarik tangan Rasulullah ffh maka dia akan 
berkeliling dengannya dalam memenuhi kebutuhannya hingga 
selesai, lalu kembali pulang." 

Al Hadhrami berkata: Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami 
dari Nashr, dari Syu'bah dengan makna dan redaksi yang sama 
dengannya. 


633 





Hilyatul Auliya'- 


«OlyJ J. ^ ^ '^1 

!•&- ^ j^p l&S- <1$ ^ il2 l^O#- 

‘%r“ cij ^ O* ‘cr-*-^ 0^ 

#$» &j5 BI : jli j&j ^ Al 

V Uji «r,?! S StfcJl Jl f i>jll ^ 

4.1P Ja^-j cAi>/p 4x-^ ^2-54 


10336. Ahmad bin Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Zakariya menceritakan kepada kami, Amr 
bin Marzuq menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan 
kepada kami dari Al A’masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, 
dari Nabi H, beliau bersabda, "Jika seseorang berwudhu dengan 
sebaik-baiknya wudhu, kemudian keluar untuk mendirikan shalat 
(di masjid), yang mana tidak ada yang membuatnya keluar kecuali 
shalat, maka dia tidak melangkah dengan satu langkah melain 
diangkat untuknya satu derajat dan dihapuskan darinya satu 
keburukan." 261 

Hadits ini masyhur tsabit, dari hadits Syu'bah dan Al 
A'masy. 


261 TakhriJ-nya telah disebutkan sebelumnya. 


634 



. Hilyatul Auliya' 


<jj p jjI \j 5 j £— \ * T'T'Y 

jjli £‘j^ ^ j£i vAjjlS- SUi 

X x 

o y lt x 0 \ 0 y o x i J* , ✓ **.ox >o 

o* <y. o* c 9juy* t y. 

U :dii :JlJ .«J 5 p odi o? isi -C* 

lis-t & jLi V £sb^i «j 3/ ‘isi J_r-j 


V S' V > 


jl (Oij 4^3 2)1 Jb» iil jy-j jlitS : ciiAij 


.ajUJ 


10337. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Mimsyadz 
Al Qari menceritakan kepada kami, Ubaid bin Al Hasan 
menceritakan kepada, Amr bin Marzuq menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Atha, dari 
Abdullah bin Sufyan Ats-Tsaqafi, dari ayahnya, dia berkata: Aku 
berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkan padaku dengan suatu 
perintah dalam Islam yang mana aku tidak akan bertanya 
tentangnya setelah dirimu." Dia berkata, "Maka Rasulullah H 
menunjukkan pada lisannya." 

Hadits ini masyhur dari hadits Syu'bah. 


& /f ^iDi £1^ ->i <rr a 

ip i Zjs. cCsji\ $ jdi j 


• «-n 


635 






HUyatul Auliya' 


cf- ‘u*!3 o* r*?£i 

iil Jjij jll :JvS ^5 ^ 

cilb. 4tjiVI :£pt jJli^jl rjO^j «3* &' Jb 

Jj&j ‘'4I13 iwl fj 5 - jd' 


10338. Al Qadhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, Daud bin Ibrahim Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Firas, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda, " Dosa besar itu ada empat; menyekutukan 
Allah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, durhaka 
kepada kedua orang tua, dan sumpah palsu.” 262 

Hadits ini tsabitshahih dari hadits Syu'bah dan Firas. 


<.'s£A ii i 1 £js- .m 


\£js- itffy ouli £ ^ 1315- c). 


j ^ < c oJ-i # &S ifct cidi S&- 




262 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Iman dan nadzar, 6675 dan 
pembahasan: Diyat, 6870). 


636 


Hilyattd Auliya ' 


Ms £ hi oi^^j dp Ai Jb Ai jy-j SI 


. IJjPrlC* 

y 



10339. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Ali bin 
Utsman Ar-Raqasyi menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, Syu’bah bin Al Hajjaj 
memberitakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin 
Yazid dari Al Barra bin Azib, "Bahwa Rasulullah |§- jika 
mengangkat kepalanya dari ruku, maka kami tidak 
membungkukkan punggung kami hingga kami melihat beliau 
sujud." 


Hadits ini shahih tsabit, dari hadits Syu'bah, diriwayatkan 
oleh banyak periwayat dari Hammad, dari Syu'bah. 

^ IsJ. 

: JlS J> Jgj cdi 

:Jl3 1 JS} HyZ cJjli 

oIjIj 


i ^ 


637 



Hilyatul Auliya' 



10340. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada 
kami, Yusuf Al Qadhi menceritakan kepada kami, Amr bin Marzuq 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Abu Hamzah, dari Hilal bin Hushain, dia berkata: Aku 


638 


- Hilyatul Auliya' 

mendatangi Madinah, lalu aku singgah di rumah Abu Sa'id Al 
Khudri, lalu dia mengumpulkanku dalam majelisnya, dan aku 
mendengar dia berkata: Aku pernah kelaparan pada masa 
Rasulullah §§, hingga aku mengganjal bagian dengan perutku, 
dengan batu lalu istriku berkata, "Seandainya kamu mendatangi 
Rasulullah % lalu meminta pada beliau, karena si fulan pernah 
mendatangi beliau lalu beliau memberinya." Lalu aku berkata, "Aku 
tidak akan memintanya sampai aku tidak mendapati sesuatu apa 
pun." Maka aku pun pergi mendatangi beliau, lalu aku mendapati 
beliau sedang berkhuthbah, dan mendapat beliau bersabda, 

" Barangsiapa yang merasa cukup maka Allah akan mencukupinya, 
dan barangsiapa yang menjauhkan diri dari tidak halal/syubhat 
maka Allah menjauhkannya dari hal yang tidak baik. Sementara 
barangsiapa yang meminta kepada kami, maka barangkali kami 
dapat memberikannya sesuatu dan barangkali kami dapat 
membantunya. Dan orang yang merasa cukup lebih kami sukai 
daripada orang-orang yang meminta kepada kami." 

Maka aku pun kembali, dan aku tidak pernah meminta apa 
pun kepada seseorang setelah meminta pada Rasulullah 0. 
Kemudian dunia pun datang, lalu tidak ada ahlu bait dari kalangan 
Anshar yang lebih banyak hartanya daripada kami. 

Hadits ini masyhur, dari hadits Syu’bah. 





639 





Hilyatul Auliya '. 


3 Igh St 3 alp c^tlip 

isjkzj* £J>\ jlll .STjUi ^1 p ijst *3^ 

j/iS * j/f idpj t^t jS 


10341. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Zakariya menceritakan kepada kami, Amr bin 
Marzuq menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Ibrahim bin Al Muhajir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari 
Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi # bersabda, 
"Bacalah Al Qur'an padaku." Ibnu Mas'ud berkata, "Bagaimana 
aku membacakan Al Qur' an padamu, padahal dia diturunkan 
padamu." Lalu dia menyebutkan kelanjutan haditsnya. 263 

Ghundar dan periwayat lainnya meriwayatkan hadits ini dari 
Syu'bah, namun mereka tidak menyebutkan Alqamah, dan aku 
tidak menulis hadits ini secara muttashil dan hadits Syu bah kecuali 
demikian. 


x'i* 


c j^p $ 

s 

J p &S& fr tek &S- & 

*/ ^ 

ifk :JU cill If- j* ctjjUJ») 


263 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari\ pembahasan: Tafsir, 4582 dan dalam 
keutamaan Al Qur'an, 5050); dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Shalat orang 
dalam perjalanan, 800). 


640 


Hilyatul Auliya' 


1*1; UJ «JJ&l CijU; u5 <:& 

.C&*\ 


10342. Muhammad bin Abdurrahman menceritakan 
kepada kami, Abu Khalifah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami dari Syu'bah, 
dari Abu Ishaq, dari Murrah, dari Abdullah, dia berkata, "Ruh-ruh 
itu seperti tentara yang berhimpun, yang saling berhadapan. 
Apabila mereka saling mengenal (sifatnya, kecenderungannya dan 
sama-sama sifatnya) maka akan saling bersatu, dan apabila saling 
berbeda maka akan tercerai berai." 264 


Demikianlah yang tertulis dalam kitabku darinya secara 
mauquf, sementara masyhurnya dia diriwayatkan oleh Syu'bah, 
dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara marfu’. 


\2js- £3 Ai -\.n r 

‘A* CH c?- 

J C/. 

* •* **/ y y 

7 

AilLiv? <U)1 J yyj JlS iJU C 


264 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari ; pembahasan: 3336); dan Muslim (Shahih 
Muslim , pembahasan: Kebajikan, silaturahim dan adab, 2638). 


641 






Hilyatul Auliya' 


<$k\ Sll L>Yy d jJS ^ 

.ni% u j^2 Ji 


10343. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Abdullah menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Suhail bin Abu Shalih, dari Sumai, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: Rasulullah # bersabda, 1 Haji mabrur tidak 
ada pahala untuknya kecuali surga, sementara satu umrah ke 
umrah berikutnya diampuni segala dosa diantara kedua umrah 
tersebut' 265 


tfj*. ^ «rti 

f o ^ -j. ic*"! x 8/ "• 

C0 J^ UjJj»- >!' 

Jk *ji\ # :&* ^ :<3a 

,ii> iiy jiy # a 


10344. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ismail menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dan Abu 


265 Hadits ini shahih. 

HR. An-Nasa'i (Sunan An-Nasa 7, pembahasan: Manasik haji, 2622); dan lbnu 
Majah (Sunan Ibnu Majah, pembahasan: Manasik haji, 2888). 

Syaikh Al Albani menilai shahih hadits ini dalam Sunan ini. Cet. Maktabah Al 

Ma’arif, Riyadh. 


642 


-————- Hilyatul Auliya ' 

Hamzah, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku 
memasukkan beludru merah ke dalam kuburan Nabi 


■}. \&s- ciii tfis- ,rt° 

■y /zJS tffc. c^ui J ^ fsT y&t. ,Ai 

A-Ip Aiii Aijl Jli rjli CoSlll 

; dj*> Jjy V 

VS Jl cljrf kos $Jl Lj 

& / ** / / // V 

j^-T vik. 2ll £^^4 JL>- £pai 3^rl j Jj4 


;« ✓ 


.Ajil 


10345. Abdullah menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, Adam bin Abu Iyas 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Qatadah, dari Anas, dia berkata: Rasulullah H bersabda, 
"Jahannam masih berkata, 'Apakah masih ada tambahan?' 
Sampai-sampai Tuhan Yang Maha Mulia meletakkan telapak kaki- 
Nya di dalamnya, lalu sebagiannya meloncat pada sebagian 
lainnya. Sementara itu di surga masih ada tempat yang tersisa, 
sehingga Allah menciptakan makhluk lainnya, lalu 
menempatkannya di surga yang tersisa tersebut ;" 266 


266 HR. Muslim {Shahih Muslim, pembahasan: Surga, sifatnya dan kenikmatannya 
38/2848). 


643 





Hilyatul Auliya' - 


^ \£dS- — \ * V11 


(e> 


? j^ 


(jl 


*j> i ,jj ouii' 

^ ,Ssi ifct .OjjU # lj5 :W «ySJA- 

^ Al jS> ^ cd^ ^ ^ J>- J»» ^ 

y <>* £pf :^i 5^ ^ 4 j**j 

6 i^ ^ ^ >$-* ^ 

cC^iS" Ovi^- (3^“ dr^ 4 ^ 2 ^ 

j^l£- lS|3 cjlp IaIp c JilA-t Ipj '3>|3 


10346. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami {ha 1; 

Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Idris bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yazid bin 
Harun menceritakan kepada kami, Syu'bah memberitakan kepada 
kami dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah bin 
Umar, dia berkata: Rasulullah fH bersabda, "Empat sifat, yang jika 
terdapat pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik, 
dan seandainya di dalam dirinya terdapat satu sifat saja, maka di 
dalam dirinya terdapat satu dari sifat munafik sampai dia 


644 


- Hilyatul Auliya' 

meninggalkannya; Orang yang jika berbicara dia berbohong, jika 
berjanji dia mengingkari, jika membuat perjanjian maka dia 
melanggarnya, dan jika dia bertikai maka dia berbuat melampaui 
batas." 261 


c \Zjs- -^rtv 

■y .fci tik- ,sjis /t tik. ^ ^ 

« i ✓ . 

*. J o o-l 0 -l 1^ f o ' oi> o „od 

o* J/*-* 1 ' c3. c (^ Lv CH (ir= 

AjIp aw! aw! c ®/4/ a <J>) Cj^ 

**/ 

Sl -Ciil 4- : i'4^ jiit’ .14 01 ^ :j*-Loj 

.i) N! iU 


e •/ 


10347. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Yahya bin Sulaim, dari Abu Balj, dari Amr bin Maimun, dari 
Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah §§> bersabda, "Barangsiapa 
senang mendapati rasa nyaman, maka hendaknya seorang hamba 
menyukai sesuatu yang tidak dia sukai selain Allah." 268 


267 HR. Al Bukhari ( Shahih A! Bukhari\ pembahasan: Iman, 34); dan Muslim 
(Shahih Muslim, pembahasan: Iman, 58/106). 

268 Hadits ini hasan. 

HR. Ahmad (2/298, 520); Al Hakim {Al Mustadrak , , 4/68); Al Bazzar 
(1/50/63); dan Ath-Thayalisi (2495). 

Al Haitsami berkata dalam Majma’ Az-Zawa 'id (1/9), “Para periwayatnya tsiqah 
Namun Albani men-dha i/kannya dalam Shahih Al Jami’ (6288). 


645 






Hilyatul Auliya'- 


LjJL>- \1jJS- — \ «VIA 

°-S' Crclj C XjJm Lj Jjp- cSJIS Jjl 

'l i, i .„f ,, ' A\ •. t *s o o 'l 

JU c«^y> U <ji 3 j^ 

«*/ w ' / ^ 

ulf dlJil Vt :jJLj Alp Al Al 

. Ab ; VI ojl Vj j j*- 'V ?^>jl J* 


10348. Abdullah menceritakan kepada kami, Yunus 
menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Balj, dari Amr bin 
Maimun, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah 
f§ pernah bersabda padaku, " Maukah aku tunjukkan pada kalian 
sebuah kalimat yang berasal dari penyimpanan surga di bawah 
Arsy? (ia adalah) laa haula walaa quwwata illa billaah (tidak ada 
daya dan upaya kecuali dengan Allah )." 269 

\£jj- ^1 j ou±. i^IU- 

5 ? ^ Jz 4 ^ J.m 

SIU- i-tsp *-Jl J. ^ J 

0 i I I 

. e< / o * • * O/ o o / o ^ I✓ i a 'l •t""® u 

J-P ^ <-Oy^- J, cy ij-! J O* ‘‘V'- 

s' X 


269 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 4205, 6384, 6409); dan Muslim (2704, 
2705). 


646 


Hilyatul Auliya' 


dz. & Jb> iii Jyvj jiS :JvS j iii 



10349. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Shalih bin Al Walid An-Narsi menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Muhammad bin As-Sakan menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Katsir Al Anbari menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Balj, dari Amr 
bin Maimun, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah H 
bersabda, "Jika kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan 
menciptakan makhluk yang akan berbuat dosa, lalu Allah 
memberikan ampunan kepada mereka ." 27 ° 


l iJJ^r 4&I JLP \15jS- 

(c) 


•* J/ 4 




\1jJS- :^\j (,ysS> 




270 HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Tobat, 2748, 2749); At-Tirmidzi 
(Sunan At-Tirmidzi, 3533); dan Ahmad (Musnad Ahmad, 289). 


647 




Hilyatul Auliya'. 


J>*"j J* ^4j' ij)j 4 ^v~“ <_s^ 

fjS iiSi S :<3^ :jj^l jO^j # 4» 4l 
,4ikj Afy t ,ulfp 4i d } >j?k 
XX* & r^i f# 


10350. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan 
kepada kami {ha *); 

Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Yusuf Al 
Qadhi menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Abu Ishaq, aku mendengar Al Agharr Abu Muslim 
berkata: Aku menyaksikan Abu Sa'id dan Abu Hurairah telah 
menyaksikan bahwa Rasulullah f§| bersabda, " Tidak duduk suatu 
kaum untuk mengingat Allah kecuali rahmat (Allah) akan 
menyelimuti mereka, para malaikat akan mengililingi mereka, akan 
turun kepada mereka ketenangan, dan Allah akan menyebut- 
nyebut mereka di hadapan siapa saja yang ada di sisi-Nya.” 271 


* &A 


&S. j jOSr tfis- 


271 HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Dzikir dan doa, 2700). 


648 


.Hilyatul Auliya' 


^jj $ j>. fjj iiZLz 

J ‘*p d & &&‘J** C* 'A $ 

V $&f :j\J jjij ^ ^11 ^ t£ 

cfj* % C*sd\ fjj Sfj <&l 

(>* i3_j*"J ^ :c-ls tJJJl 

aIp &l jb *u!l USli& \jte- 

&L jildij ciilJij t ^~di :jil f ^ 

. j^rLiJl «i i_jiLSCji i_Jii^-lj 

-T' J ; ' , ' > 


10351. Muhammad bin Ja'far bin Al Haitsam menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Muhammad Ash-Sha'igh menceritakan 
kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Ali bin Mudrik mengabarkan 
kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Zur'ah bin Umar bin 
Jarir menceritakan dari Kharasyah bin Al Hurr, dari Abu Dzar, dari 
Nabi H, beliau bersabda, " Tiga orang yang tidak akan Allah ajak 
bicara, Allah tidak akan melihat padanya pada Hari Kiamat, dan 
Allah tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka adzab yang 
pedih." Aku (Abu Dzar) berkata, "Wahai Rasulullah siapakah 
mereka yang telah gagal dan merugi itu?" Beliau terus 
mengulanginya, kemudian bersabda, "Orang yang menurunkan 


649 




Hilyatul Auliya' -— 

pakaiannya melewati mata kaki (isbal), orang yang suka 
mengungkit-ungkit pemberiannya (karena riya), dan orang yang 
membuat laku barang dagangannya dengan sumpah palsu atau 
dusta!' 212 


^ ‘ 4 *^ • 4 ?"' 

zL,j di- ai [d i St i«%i J 

CAiii Jji-j ^ iSi\j*J3 C-o*jy j/ 

Uj viJLJS ^ ^ISj U oJJ il / oSj di* 

li£ 0/f S^f :«3lS ?/!; 


10352. Faruq bin Abdul Kabir menceritakan kepada kami, : 
Abu Khalid Abdul Aziz bin Muawiyah Al Qurasyi menceritakan 
kepada kami, Abu Zaid Sa'id bin Ar-Rabi menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi |§ pemah shalat sampai 
kedua kakinya bengkak, lalu ada yang mengatakan pada beliau, 
"Wahai Rasulullah, engkau melakukan ini padahal Allah telah 
mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan 


272 HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Iman, 106). 


650 


Hilyatul Auliya ' 


datang?" Maka beliau pun bersabda, "Apakah aku tidak boleh 
menjadi hamba Allah yang bersyukur ." 21 ’ 3 

Semua ini termasuk hadits-hadits masyhur yang bersumber 
dari Syu'bah dan para sahabatnya. 


Adapun diantara hadits-hadits gharib yang bersumber 
darinya, adalah yang diriwayatkan oleh: 




/J S' 


<y. i jjjiJi a!p ££ 

o 'L -i * 0 o o'' 4<'° 'i ^ i- ° ^tl J> t -Sti 

Cf- U* c 

✓ i * * 

jlS : jli ^ j^p ^ j-iLi 

x T' ' 

6j^5 ju u ijO^j dp Ai Jb» iii jy-j 

U OI^aJL) 

dJUS JuU» 46 j5Jj Uj cp-fcljJ*! 

UJ c u ^j bj^jj cul^jl by*ji 

CjjJ-Li! jlflJl ^ jJu, iijJj 

ciSji' V u-» ojito Sj «jjjJij 


273 Takhrij-nya telah disebutkan. 


651 



Hilyatul Auliya ' 




10353. Sulaiman bin Ahmad menceritakannya kepada 
kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Hafsh 
Umar bin Yazid Ar-Rifa Al Bashri menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari 
Syaqiq bin Salamah, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: 
Rasulullah H bersabda, "Mengapa pikiran orang-orang itu 
memuliakan orang-orang yang hidup mewah (bertindak sesuka 
hatinya) dan merendahkan ahli-ahli ibadah. Mereka beramal 
dengan Al Qur'an terhadap sesuatu yang sesuai dengan hawa 
nafsu mereka, namun segala sesuatu yang bertentangan dengan 
hawa nafsu mereka, mereka pun meninggalkannya. Saat itu, 
mereka mengimani sebagian kitab dan kufur terhadap sebagian 
lainnya. Mereka berusaha dalam hal-hal yang akan didapatkan 
tanpa usaha, seperti takdir yang telah ditetapkan, ajal yang telah 
ditulis dan rezeki yang telah dibagikan, sementara mereka tidak 
berusaha dalam hal-hal yang tidak akan didapatkan kecuali dengan 
sebuah usaha, seperti pahala yang berlimpah, usaha yang 
disyukuri, dan perniagaan yang tidak rugi." 274 


274 Hadits ini dha ’ifjiddan (lemah sekali) jika ia bukan hadits paku. 

HR. Ath-Thabarani dalam A! Kabir (10432); Al Uqaili dalam Adh-Dhu’afa 
(3/195,196); dan Ibnu Adi (5/55). 

Al Haitsami berkata dalam Majma’ Az-Zawa 'id (10/229, 234), “Di dalamnya 
terdapat Umar bin Yazid Ad-Daffa, seorang periwayat yang dha’if.” 

Ibnu Adi berkata, “Hadits-haditsnya serupa dengan hadits paku.” 


652 


-- Hilyatul Auliya ' 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah, yang mana tidak 
diketahui seorang periwayat yang meriwayatkan hadits ini darinya 
kecuali Umar bin Yazid. 


\sijs- otdfc, \£js. -\*rot 

cdiuu \£js. ^ 

(ji JLr^ 

/ / ^ 

J^a' ‘^>1 O? At ^ # 

^ **/ ^ x 

^ <jr^ c JLr^ o? ^ 

' ^ z' 

eJjfc S-iyj-5 I Jllla j y^Z^z \ J u 

iSu 

j Ual£ > J tj cJIijj cl 'TjZ^s'b 11*1x51 I OjJjJui 

O^L? 1 ^ ^ Jjil3 cIjJIp 

jij* :jl3 5$ lijilS cjlUiJlj 


653 



Hilyatul Auliya' 


c^UUl -4IIP C J>* <lr? 
tlrJ tlr? u£l$^ ls^ .r^ 3 ' f3^' 


10354. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Al Husain bin Ishaq At-Tustari menceritakan kepada kami, 
Makhlad bin Malik menceritakan kepada kami, Miskin bin Bukair 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Al Harits, dari Abu Katsir 
Az-Zubaidi, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi g|-, beliau bersabda, 
"Kalian akan berkumpul pada Hari Kiamat, lalu akan dikatakan 
kepada kalian, 'Dimana orang-orang fakir dan orang miskin umat 
ini?' Maka mereka pun berdiri. Kemudian dikatakan pada mereka, 
'Apa yang telah kalian lakukan?' Mereka menjawab, 'Wahai Tuhan 
kami, kami telah diberi ujian maka kami pun bersabar, sementara 
itu berbagai urusan dan kekuasaan dipimpin oleh orang selain 
kami'. Maka Allah §& berfirman, 'Kalian benar'. Maka mereka pun 
masuk (surga) dalam beberapa waktu (kemudian), dan beratnya 
hisab terus berlanjut bagi orang-orang yang memiliki harta dan 
kekuasaan." Para sahabat bertanya, "Dimana orang-orang mukmin 
pada saat itu?" Beliau menjawab, "Diletakkan bagi mereka kursi- 
kursi yang terbuat dari cahaya, sementara mereka dinaungi oleh 
awan. Hari itu menjadi lebih pendek bagi orang-orang mukmin 
daripada satu jam di siang hari (dunia)." 275 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah, yang mana Miskin bin 
Bukair meriwayatkannya secara gharib darinya. 


275 Hadits ini hasart. 

HR. Ath-Thabarani sebagaimana dalam Majma’Az-Zawa 'id{ 10/337). 

Al Haitsami berkata, “Para periwayatnya adalah periwayat kitab Ash-Shahih, 
kecuali Abu Katsir Az-Zubaidi, dan dia tsigah.” 


654 


Hilyatul Auliya ' 




cjUaill jL^t^ ^ 4^ UjwL>- c^va-J/2^Ji 

IL^ ct^idl jljj £5 *1 p l2k- 

6(5^ ^jP jP caI*-^ lljJi- cjj^o <jl £ji 

yy 0 +y 

J) j* ‘C^ 1 ’ J 0^3 *&* a 1 ^ ‘d> a' 

"/ V’ **✓ * y V’ "/ 

«£• Al Ju> S! ULf «$&i J ^ c&jj 

** y ** y 

lyt cS^ fJ5 jU^j 

l) 1 cviJILL ^J^i^pU j\j1 

J?' S^3 C^iilli AjJp ^2J 

cS| ‘IaU'3 

^ S^Ii St ij #U ^ jjk St 4-5 

.iAP' fh 


10355. Ali bin Ahmad bin Ali Al Mishshishi Ayyub bin 
Sulaiman Al Qaththan —di Mishshishah— menceritakan kepada 
kami, Ali bin Ziyad Al Mutuni menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Abu Bukair menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 


655 



Hilyatul Auliya' - 

kepada kami dari Al A'masy, dari Dzakwan Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah dan dari Abu At-Tayyah, dari Abu Zur'ah, semuanya dari 
Abu Hurairah, bahwa Nabi ||| bersabda, "Sesungguhnya kalian 
akan dikumpulkan pada Hari Kiamat dalam keadaan bercahaya 
karena bekas wudhu, dan aku pun mengenali kalian dengan itu. 
Maka barangsiapa yang dapat memperpanjang sinarnya maka 
hendaknya dia melakukannya." 

Dahulu Abu Hurairah berwudhu, lalu dia melebihkan air ke 
belakang dua sikunya dan ke belakang dua mata kakinya, dia 
berkata, "Sesungguhnya aku suka sinarku itu memanjang dengan 
hiasan." Maksudnya bahwa sinar itu sampai sebagaimana 
sampainya (air) wudhu. 276 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah, dan kami tidak 
menulisnya kecuali dari hadits Yahya bin Abu Bukair. 


<>£ j, 1’j, y* i2i*- -\.ron 

s 

’d er&j' d 6^ 

d dd- 

J* <■*& J} & J} 'd d' 

a ya j l<JtS aJLp aAli 

iii/ 163 dji ««igli fji 


276 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: 136); dan Muslim {Shahih 
Muslim, pembahasan: Bersuci, 246) dengan makna yang sama. 


6S6 



Hilyatul Auliya' 


a«I ^ c<up l/*J C0, V - -uj*i f 



10356. Umar bin Ahmad bin Umar menceritakan kepada 
kami, Ali bin Al Abbas Al Ijli menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Khalid menceritakan kepada kami, Salim bin 
Qutaibah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Ashim bin Bahdalah, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi f§, beliau bersabda, "Sebaik-baik pemberi 
syafaat adalah Al Qur 'an untuk pemiliknya (pembacanya, 
penghapal, dan pengamalnya) pada Hari Kiamat, dia berkata. 
Wahai Tuhanku muliakanlah dia'. Lalu orang itu dipakaikan 
mahkota kemuliaan. Kemudian Al Qur 'an berkata, 'Wahai 
Tuhanku, berikanlah dia tambahan, ridhailah dia'. Maka 
sesungguhnya tidak ada sesuatu (yang lebih berharga daripada) 
keridhaan Allah." 


Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah, Salim 
meriwayatkannya secara gharib, sementara itu Salim m e-mutabaah 
hadits tersebut padanya dalam sebagian redaksinya. 


^ ^ a ^ \ 15 js - -^r©v 

y 

J> tili- «u«ll i? & ^ 

X / ** 

f O'" i/O \ i ^ ^ > 0 > \' • 

**/ 1 ^ 


657 




Hilyatul Auliya ' 


4^1 V i djlp aw! i jli a-Jp 

4i3 ji Al, 4 Vl SjS Vj <3> ^ fyj ‘Al 



10357. Umar bin Ahmad bin Umar menceritakan kepada 
kami, Ali bin Al Abbas menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Khalid bin Khidasy menceritakan kepada kami, Salm bin 
Qutaibah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Agharr, dari Abu Hurairah, 
dari Nabi H, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah membenarkan 
hamba-Nya, jika dia mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaah (tiada tuhan 
selain Allah)', dan jika dia mengucapkan, 'Laa haula walaa 
quwwata illa bilaah (tidak ada daya daya dan upaya kecuali dengan 
Allah)' maka dia tidak dapat disentuh oleh api neraka." 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah yang mana Salm 
meriwayatkannya secara gharib. 


'I o ^ o 

Cj*' 

0 y 

JUP 

✓ L/* ^ • 


• r oa 


X 0 

SUj \sjJS- <.C>y\ 

* s * 

X » 


lAli- 

X o 

Cf- 

x .4' 

ili-j 

Az!b \2 jj- J 

X ®l 

CjP 

i2As- 


cij 

o ' 

j* 4 : 

J* J} u5 

0 



u 


tii. Ai Jb Ai 

ju 


*+• s*/ } 


658 



Hilyatul Auliya' 



10358. AbduUah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Abbas bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Ziyad bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu 
Abi Adi menceritakan kepada kami, SyuTsah dan Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih, 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah H 
bersabda, " Tidak ada suatu kaum duduk dalam sebuah majelis, lalu 
berpisah tanpa berdzikir kepada Allah melainkan mereka (seperti) 
berpisah dari bangkai keledai, dan majelis itu akan menjadi duka 
cita (penyesalan) bagi mereka di Hari Kiamat j 211 

Ibnu Abi Adi menceritakan hadits ini secara gharib dari 
Syu'bah. 


^ L/* ✓ • 

j 


277 Hadits ini shahih. 

HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, pembahasan: Adab, 4855); dan At-Tirmidzi 
(Sunan At-Tirmidzi, pembahasan: Doa, 3380); Ahmad (Musnad Ahmad, 2/389, 515, 
517). 

Syaikh Al Albani menilai shahih hadits ini dalam Sunan Abu Daud dan At-Tirmidzi. 
CeL Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


659 



Hilyatul Auliya' 


9 ''“jjti , O-' o ' tsO *. I ^ * 'J X 1* . ^ l''*."'.,* K 

<ji uO 1 ' ^ c <^r~ 

/ /■ •• - 

a\)! J_^-J JI 3 : cdjjjA ^p cJ-X5 ^^p c^pjlp 

"> f S ' 

r&\ jj£-j* i^aus-t Sit # Ai Jb» 

.Al % sji S5 S 


✓ / 


10359. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Sulaiman Al Harawi 
menceritakan kepada kami, Nashr bin Ali menceritakan kepada 
kami, Harami menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Abdurrahman bin Abis, dari Kumail, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: Rasulullah g§ bersabda, "Maukah aku ajari 
pada kalian salah satu harta simpanan diantara harta simpanan 
surga, (yaitu), 'Laa haula walaa quwwata illaa billaah (tiada daya 
dan upaya kecuali dengan Allah)'." 21 ^ 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah, sementara itu 
Abdushshamad dan Abu Daud me-mutabah hadits yang 
diriwayatkan oleh Harami. 


^ L/* ^ 


'l* 


d ty*- 'd ^ Vte- ‘j£d^ 
J* d o* 


278 Takhiifrvya telah disebutkan. 


660 


.Hilyatul Auliya ' 


U J. OljlJr J15 551 01 i^l ^ o? 

c...tl ^ Si : Jli (3 {j }^ ' 3 01 

*Jl\ o! oJOJu tfjt :JU ct 4»JI j JiiAl 

aS)I Olf- oljitall ( 'pail :tJ^ (UOj Sll 

,vXfr £ 5iiil &0> 


10360. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Amr bin 
Ali menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harits menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ya'la bin 
Atha', dari Al Walid bin Abdurrahman, bahwa Ibnu Umar berkata 
kepada Himran bin Aban, "Apa yang menghalangimu untuk shalat 
berjamaah?" Dia menjawab, "Aku telah melaksanakah shalat 
Shubuh pada hari Jum'at dengan berjamaah." Maka Ibnu Umar 
berkata, "Maukah aku sampaikan padamu bahwa Nabi f|| 
bersabda, 'Shalat yang paling utama di sisi Allah adalah shalat 
Shubuh pada hari Jum'at dengan berjamaah 1 1" 279 

Khalid meriwayatkan hadits ini menyendiri secara marfu\ 
sementara Ghundar meriwayatkannya secara mauguf. 


279 Al Hindi menyebutkannya dalam Kanzul Ummal (9299), dan dia 
menyandarkannya pada Al Baihaqi dalam Asy-Syu’ab. 


661 



Hilyatul Auliya'. 


el*. cjkui & Ai£ - w 

^ jlaS lilai- cdUjfc- 

J\ # 1^ l2k- 4&i l2k- clji ^ SjJlil 

**/ ' 

Al jjij jli : JvS Jj&i jJ ^ 

**/ ^ 

k- j/t - (_s^ :jU^j ?-k Ai 

.0 tk oi ^ JJ 


10361. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Qaththan bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Al Jarud bin 
Yazid menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami, Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi menceritakan kepada kami 
dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah H bersabda, " Seorang 
lelaki menginjak bara api lebih baik daripada dia menginjak sebuah 
kuburan” 280 

Al Jarud meriwayatkan hadits ini secara gharib dari 
Syu'bah. 


280 Hadits ini dha ’ifjiddan. 

HR. Ibnu Adi dalam Al Kami/ (2/173), di dalam sanadnya terdapat Al Jarud bin 
Yazid, seorang perawi yang matruk. 


662 


Hilyatul Auliya' 


J cjkdi y jzJ. .nr 

^ JLfi'j £J> LjJL>- cj-^ 2J £2 Ju^-I t_JUs> 


^ w ^ w ^ ' 

•■/ ^ / “j 

&l Jb iil jjij jli : jli J ^ lr JU« 
w '' V 

3 ^lj cT^ 5 c^IjI 4j^j Jp-- aJLp 

'»*/' X 

.a5Jl^ 


10362. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Abu Thalib Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Nashr bin Hammad menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami Syu’bah menceritakan kepada 
kami, dari Al A’Masy dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Rasulullah g| bersabda, "Kewajiban menjamu tamu itu 
tiga hari, barangsiapa yang menambah lebih dari itu, maka itu 
adalah sedekah ." 281 


Nashr meriwayatkan hadits ini secara gharib dari Syu'bah. 
OjjIa \ \sjJS- — ^ 

X * 

\s5jS- J> 


281 Takhrij-nys. telah disebutkan. 


663 



Hilyatul Auliya' 


q y {• / f ^ , v ® Vfl ^ •• /O A i"^****! / ® *♦ 

jf i UjA>- Cj-v^J 

V* **/ yy f 

•y 

:jdij aIp &l Jb> iil jtS :JVl gj 

•JJ ^ %& 


10363. Muhammad bin Al Muzhaffar bin Harun bin Isa 
menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Nashr menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ^ bersabda, 
" Tidak ada seorang muslim dishalatkan (jenazah) oleh seratus 
orang melainkan Allah memberikannya ampunan ” 282 

Hajjaj meriwayatkan hadits ini secara gharib dari Syu'bah. 


-S^ o 


\2js- tjSkut j j &£ Ulk- -\.rtt 


,,-o„ A O Al' , '.A A O o,* ,0 \'1A 

Oi esP ji Cf. 


't 



y 


282 Takhrij-nya telah disebutkan. 


664 


Hilyatul Auliya ' 






10364. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Umair bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ali 
bin Ma’bad menceritakan kepada kami, Shalih bin Bayan 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Al Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata: 
Rasulullah g| bersabda, ” Sesungguhnya seorang hamba berusaha 
memenuhi kebutuhan dari kebutahan-kebutuhan dunia, lalu Allah 
memperingatinya dari atas tujuh langit, kemudian Dia berfirman, 
'Wahai malaikat-malaikat-Ku, sesungguhnya hamba-Ku ini 
berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan dunianya, 
jika Aku membukanya untuk dirinya maka Aku membuka sebuah 
pintu ke neraka, akan tetapi jauhkanlah darinya'. Akibatnya si 
hamba pun menggigit jari-jemarinya sambil berkata, 'Siapa yang 
telah mendahuluiku? dan siapa yang telah berbuat makar padaku?' 


665 



Hilyatul Auliya'. 


Padahal itu tiada lain adalah kasih sayang Allah yang dilimpahkan 
kepadanya ." 283 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah yang diriwayatkan oleh 
Shalih secara gharib. 

\2js. cJLi Ji ^ -^rio 

1 tl *\*' y * 0 , i -'i ^ > 

u* ^ U* 

s 01 f o ^ i/O t o >1-' 1 ''^*®. 

4AycJj UJ*x>- UjJj»- 

"" "/* — 

Al iSi ^ 4' ^ J j* 

*•/ X / **✓ 

^\jp Vj lyi JS-\ JpJ : ju aJp 

iiUij ^rA lyt 

% % <.c*£ H j+5 4 ^ cy 

i > 

£ yv o «" 

•V~£ cT 


10365. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Musa bin Muhammad bin Musa menceritakan kepada kami, 
Abbad bin Al Walid menceritakan kepada kami, Ali bin Humaid 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, dari Nabi f§-, 
beliau bersabda, "Bukanlah seseorang lebih banyak memperoleh 


283 Takhrij-ny& telah disebutkan. 


666 


Hilyatul Auliya' 


harta daripada yang lainnya, dan tidaklah suatu tahun lebih banyak 
turun hujannya daripada tahun lainnya. Akan tetapi Allah yang 
menggerakkannya kemana saja yang Dia kehendaki, Dia 
memberikan harta kepada orang yang Dia sukai dan kepada orang 
yang tidak Dia sukai, sementara itu Dia tidak memberikan 
keimanan kecuali kepada orang Dia sukai.” 28 * 

Ali bin Humaid meriwayatkan hadits ini secara gharib. 


utk- i ’j, -wu 

j Ali. dlU- c5_j5U j (UOJi 

* 

f o y Z sO X . 1^01 f. o * jn^ I ✓ 

( ^p UI :JU 

/ t ^ ' 

dl : JLj 4^p ’iil jpj Jli :JlS 

Lif , jfk 4 ‘jj\ L^u ui' 


M d 


4^ jj j, $25 S23 efu 4 jij ^>1 

4 J C©jLa5^4j 


10366. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Al Qasim bin Harun dan Muhammad bin Al Asyajj 


284 Hadits ini dha 'j/jiddan. 

Al Albani men- dha i/kannya dalam Adh-Dha’ifah (4131); dan dalam Dha ’i f Al 
Jam/’(4878). 


667 



Hilyatul Auliya' - 

menceritakan kepada kami, Daud bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, 
dia berkata: Aku mendengar Abu Al Ahwash menceritakan dari 
Ibnu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah fH bersabda, "Sesungguhnya 
aku ini adalah seorang manusia, aku marah sebagaimana seorang 
manusia marah, aku ridha sebagaimana seorang manusia itu ridha. 
Maka seorang muslim manapun yang telah aku laknat dengan 
sebuah laknat yang bukan bagian dari sifatnya, maka aku 
menjadikannya sebagai kafarat untuknya dan menjadikannya 
sebagai rahmat untuknya ." 285 

Hadits ini gharib , diriwayatkan oleh Daud secara gharib dari 
Syu'bah. 


isru. cjkui # i» isi*- -^rnv 
<y. $ J**- J* 

^1 [IjJS- \1jJS- t.y\>r 

JlS :< 3ti t iil J -y 

✓ **/ / 

iil ii-4 ot a!1p SI Ju* 


10367. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Umar bin Al Hasan bin Jubair Al Wasithi menceritakan 


285 Hadits ini shahih. 

HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 2/243); dan Al Bukhari (Tarikh Al Kabir, 4/109). 


668 


_____ Hilyatul Auliya' 

kepada kami, Ibrahim bin Jabir menceritakan kepada kami, Al 
Hurr bin Malik menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, 
dia berkata: Rasulullah H bersabda, " Barangsiapa yang senang 
mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka dia hendaknya membaca 
apa yang ada dalam mushaf i" 286 

Hadits ini gharib , diriwayatkan oleh Al Hurr bin Malik 
secara gharib. 


286 Hadits ini hasan. 

HR.Ibnu Adi (2/449). 

Al Albani menilai shahih hadits ini dalam Shahih Al Jami’ (6289). 


669 



Hilyatul Auliya' 


389. Mis’ar Bin Kidam 


Syaikh Abu Nu'aim berkata: Diantara mereka adalah orang 
yang memuliakan orang-orang yang derajatnya tinggi (di sisi Allah) 
dan berpegang teguh dengan manhaj para sahabat, seorang 
muslim yang lama bergaul dengan orang-orang yang iffah dan 
mulia. Lisannya terjaga dari berkata-kata kotor. Yang amat 
tersusun nasihatnya tanpa melihat sahabat maupun lawan, yaitu 
Abu Salamah bin Mis'ar bin Kidam «|§fe. 

Dia adalah seorang penasihat kebenaran dan amat 
mencintai kebenaran, dan dia merupakan orang yang bekerja 
keras dan susah payah dalam ibadah. 


co&- $ jiS 2 -wrn a 

**/■ 

— y 

y clw» OtSjj I Ju (. jkl~A 

.J^U\ 


10368. Ayahku dan Abu Muhammad bin Hayyan 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibrahim bin 
Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Sa'id bin 


670 


Hilyatul Auliya' 


Abdurrahman Al Makhzumi menceritakan kepada kami, Sufyan 
bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Mis'ar, Sufyan 
berkata, "Mis'ar termasuk diantara tambang kebenaran yang 
terpendam." 


* s 

* 0' i 'k* 


ijiu j J .rv\ 

S* ✓ 

/f j &\ jz> \£js. 

* ' 

J- J J J\±J : jli .^SJl 

j> $$ M Mi :<3>* 

. / . < 

-s> . U * y c 

• v* ^ JLr^ -u^ 3 i'j 


10369. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Najiyah menceritakan 
kepada kami, Abu Ma'mar Al Qathi'i menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ada yang berkata kepada Sufyan bin Uyainah, 
"Siapakah orang paling utama yang pernah kamu lihat?" Dia 
menjawab, "Mis'ar." Ada yang berkata kepada Mis'ar, "Siapakah 
orang paling utama yang pernah kamu lihat?" Dia pun menjawab, 
"Amr bin Murrah." 


/t \£j&. j k \£js- .rv. 

iuii, £jj- fej idi j\ tiss- jiJ-\ 

Jt i4'j vs -M ££■ J 


671 





Hilyatul Auliya' -—--— 

10370. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abu Al Harisy Al Kilabi menceritakan kepada kami, Ibnu Al 
Muqri menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah berkata, 
"Aku tidak pemah melihat orang yang lebih baik (utama) daripada 
Mis'ar." 


jc?4 J&t S\ -\>rs\ 


& Mi t^siiv l\ 

OUli. cjljj aJl^- 

Ji- iiiit i-|5 U 


10371. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Hafizh An- 
Naisaburi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muhammad 
Al Hawari menceritakan kepada kami, Abu Muhammad Warqa bin 
Sahi bin Syajarah Al Kindi menceritakan kepada kami, Khalid bin 
Nazzar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah 
menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku tidak pemah 
menemukan orang yang lebih aku utamakan danpada Mis'ar. 


Jku y iii -)-rvy 

OUJol! jli : c U t : JlS c 

•* y ^ 




672 


Hilyatul Auliya' 


V 'X& ■}. J JlS «j&tJl ■}) J6 
^ W **/ ' X 

^ “(i dlJl ut :<]& tjb :iiil « 1 -iJ 


.SCo ili, liif 


10372. Muhammad bin Ja'far Al Muktib Al Munkadir 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Husain Al Anshari 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amir menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: An- 
Nu'man —yaitu Ibnu Abdussalam— berkata: Sufyan bin Uyainah 
berkata padaku, "Apakah kamu pernah bertemu dengan Mis'ar?" 
Maka aku berkata, "Iya." Maka dia berkata, "Sesungguhnya kamu 
tidak akan bertemu orang yang memiliki keutamaan seperti dirinya 
selama-lamanya." 


j, siJ- j, dli- - \. rvr 

y* x /- 

J u^J-l $ llJ. &p\ OrJ-l J\ 

5uli- c-if :G3U- 4^)1 j? 

Oldi- ^ /ij 4 ^ 55 

... y i i ^ 


jlS" c4-*JLSj jj! I Jj-Aj 


i •' . • 


.J 23 \j> tjtJLj» \sjJS~ ; jl 


673 







Hilyatul Auliya --— - 

10373. Muhammad bin Al Hasan bin Muhammad bin Abu 
Al Hanin Al Kufi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al 
Husain bin Humaid bin Ar-Rabi menceritakan kepada kami, Al 
Abbas bin Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Sufyan bin Uyainah menyebut-nyebut Mis'ar, dia 
berkata: Mereka mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats- 
Tsauri, yang mana dia berkata: Abu Salamah menceritakan 
kepada kami bahwa dahulu dia malu untuk mengucapkan, "Mis'ar 
menceritakan kepada kami" karena dia tidak pernah melihat orang 
seperti Mis'ar. 


c/- ^ c/- tfk- -\ .m 

JLP \juJS- cC> y\ 


jUj J Ipi } :ts$\ :JU ijSUJ» 


10374. Al Hasan bin Muhammad bin Ali menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ya'qub menceritakan kepada kami, 
Al Hudzail bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Ayyub menceritakan kepada kami, An-Nu'man bin Abdussalam 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, "Di masaku tidak ada orang yang sama seperti dirinya." 
Maksudnya adalah Mis'ar. 


674 


Hilyatul Auliya' 


\£js. c 5 i^ $ j££ /t -\ »rvo 

c ( 4 ^ i? ‘gjj t/. 

55 4^ dJ^ : jli cftfii SjIS ^ a^t tfk- 

<3 j%-L43 ^ cs^ ^!3 *<J>*i c^iai^Jl 

jlil cjlijLj l>j *Xj lyT ^jjili ildi»3 jliJl 

^laS^ £J) JUuu~* olj• 4 4 \il iJjAj 

.*U£Jl £jif aj : jl* 


10375. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abu Ath-Thayyib Ahmad bin Rauh menceritakan kepada 
kami, Al Husain bin Muslim menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Daud Al Harrani menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Mush'ab bin Al Miqdam berkata: Aku bermimpi Nabi 
lH menarik tangan Sufyan Ats-Tsauri, saat keduanya melakukan 
thawaf, lalu Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Wahai Rasulullah, Mis'ar 
bin Kidam telah meninggal." Beliau pun mejawab, "Iya, para 
penghuni langit pun merasa senang dengan kabar tersebut." 


Jt J&f 5 ; il2 *£■ /t tfis- -\ -rvi 

✓ *• 

i't* s < f O A o 'i \'' u \ ' -'di 

"z’ / '' 


675 




Hilyatul Auliya '—--—--- 

1 3 ^ cSSlI^r J? 

jy» UliP U» ^ Jj-^4 tSj^P ^ . JjAJ 

co/f JjUAiJl 36 ^ ^pjt A^-t Jit 

•>^ l'b 


10376. Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Utsman bin Abu 
Syaibah, Salamah bin Junadah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Hafsh bin Ghiyats berkata: Aku 
mendengar Hisyam bin Urwah berkata, "Tidak ada satu orang pun 
yang datang kepada kami sebagai penduduk Irak yang lebih baik 
daripada orang Sikhtiyani itu, Ayyub, dan orang Ruwasi itu, 
Mis'ar.” 


t(J L . $ jter $ *' rVY 

t iiui \&s- ^ 

.ili; ujji 


10377. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Ash- 
Shalt menceritakan kepada kami, Ibnu Uyamah menceritakan 
kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami 
dengan makna dan redaksi yang sama dengannya. 


676 


_ Hilyatul Auliya' 

ij^s- j, ’J, jd£ £‘-U- >rvA 
(jUJ-1 l£U- cidb j Al ^ oU^i &IU- 
l/f U :dJI co^p o? viJL : jl 5 ^ 

cuS^^I J-aI d~Sj.il cc-i^jj 

y 

I5i cijit iil 0U4^ :cJi :6l±- : jli 

tOUlIi. ,_jt jj jil ^y$ &y* y 

“/ »/ 

OIS5 Jldi, : j^bj cOUl^ jUi^p ^ % 

clpjj Ss> j 15"" OlSii* 0). Ij ijLai IXjU 

.yL!^ ; JLas ^Uj o^j ^]jbi ^ !c~li c!XLpj 


10378. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, Ishaq bin Abdullah bin Salamah menceritakan 
kepada kami, Ishaq bin Ash-Shaif menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku bertanya kepada Ya'la Ibnu Ubaid, aku berkata 
padanya, "Wahai Abu Yusuf, siapakah orang di masamu yang jika 
kamu mendapatinya maka kamu mendapati banyak orang 
(kedudukannya melebihi yang lainnya)?" Dia menjawab, "Sufyan." 
Aku berkata, " Subhanallaah, kamu telah menemui Muheimmad bin 
Suqah, Musa Al Juhani, dan Abdullah bin Abu Sulaiman, padahal 
Sufyan telah meriwayatkan dari mereka, dan dia mengatakan 


677 





Hilyatul Auliya' ------ 

Sufyan." Lalu dia duduk, yang mana sebelumnya dia dalam 
keadaan berdiri, kemudian dia berkata, "Wahai anakku, 
sesungguhnya Sufyan telah menghimpun sikap wara dan ilmu." 
Kemudian aku berkata, "Kemudian siapa lagi?" Maka dia 
memberikan tangannya padaku dan berdiri sambil berkata, 
"Mis'ar." 


: JVS cjl & Ali 

' W ? S S 'S 

Si Jii: f 01 




10379. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Al Qasim bin Musawir menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Junad menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata: Al Hasan bin Umarah 
berkata, "Jika tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali orang 
yang seperti Mis'ar bin Kidam, maka sesungguhnya penghuni 
surga itu amat sedikit." 


& <At tfis- -\ *rA« 


678 


.Hilyatul Auliya' 


: JlS tildi. ^ ii£ £IU- igJSJl 

y 

% $■ <3 ^ o? 6^ 

y \ y ^ 

.31} p & >i :iii 


> S 


10380. Ibrahim bin Abdullah dan Abu Ahmad Muhammad 
bin Muhammad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Ishaq As-Sarraj menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'an bin Abdurrahman 
berkata, "Aku tidak melihat Mis'ar pada suatu hari melainkan aku 
berkata, 'Dia lebih baik darinya sebelum itu'." 


c j&u j - \ <r a\ 

? y 

jlIp 33 - VIjJl?- c jjj 3 

oU lt) :jll ^1 \2jJ- 

ofc’ cJlj $$ o? j*~~; 
oji 5*3 JlS (.cjA’ 


10381. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Shalih bin Duraij menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdul Majid At-Tamimi 
menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah menceritakan kepada 


679 





Hilyatul Auliya' -- 

kami, dia berkata, "Ketika Mis'ar bin Kidam meninggal aku melihat 
seakan-akan lampu-lampu dan lentera-lentera telah dipadamkan." 

Sufyan berkata, "Dan itu adalah menin gg alnya para ulama." 


J o? Ai te. x&s- -\.r AY 


^ idJ- ^ jlJjJi i£U- cr-Ui-i 

ijli jruJ> \juJS- JjLgtl-l 

SP i?/ $ 

OlT d-jlj c4jl*Ip d—Jt-C'*' 


CdJ^lg *X3 —43j^Jl ^ bc A/ 1 



1»^ o 


10382. Abdullah bin Muhammad bin Al Hajjaj 
menceritakan kepada kami, Al Walid bin Aban menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami, Husain Al Ju'fi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Ibnu Uyainah berkata, "Aku melihat 
(bermimpi) seolah-olah pelita-pelita masjid Al A'zham —maksudnya 
masjid Kufah— telah dipadamkan, lalu Mis'ar & meninggal dunia." 


iJZ J JS&- $ VsSls. -\.xkx 

6? ^ ‘j^> ^ i? tfk- 


680 


Hilyatul Auliya ' 


<1)1 I(Jj-aj col 'JiZ* !<Jl3 

. ^ g .* Jl*J j&! JlIp 

10383. Ahmad bin Ja’far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Sufyan berkata, "Dahulu mereka berpendapat bahwa jika Mis'ar 
mendatangi para sahabat Abdullah maka dia dianggap bagian dari 
mereka." 

cj&T $ J iSU *rAi 

Jl jjI LjAs»- 

65' J j\i :Jl5 j,) lf- cdUii- lljlU- 

JU- lil-JI :cJl» :JlS pUi :pfP <J>' 

t o/i £ SjsjJlj t *J$LUl ^ ^ 

•CpTi5 65 


10384. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, Abu Al Qasim Al Baghawi menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abbad Al Makki menceritakan kepadaku, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Waki Al Jarrah, dia berkata: 
Ibnu Sulaim berkata padaku, "Para pemuda kita yang terbaik itu 
ada empat." Aku berkata, "Tahanlah sampai aku menghitungnya; 


681 





Hilyatul Auliya '.---— 

Amr bin Qais Al Mula'i, Al Mughirah bin Ayyub, Khalaf bin 
Hausyab dan Mis'ar bin Kidam." 


i 2is- cjii jup fji ^£1 -'i «rAo 

5? ^ JOc- :JlS cjlAil ^ 

:ii <3lS ^ ^ i? ^ &S- 

/AL. '/& /(4 


,OI 


* s, s* 


10385. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Al Abbas bin Muhammad berkata: Yahya bin 
Uyainah menceritakan kepada kami dari Al Jarrah, dia berkata: 
Laits berkata, "Para pemuda kami yang terbaik adalah empat 
orang." Lalu dia menyebutkan dengan makna dan redaksi hadits 
yang sama dengannya. 


J J> ^ • rAn 

**/ ^ ~ 

(^) jj \ajJS- 


Ak .si* 


JL.U- y\ l3JL^ c5&- ^ jJI 13^-j 

:JlS ^J} \a5jS- 


682 


Hilyatul Auliya' 


X ® O ^ °fy • \ **«-"■ '"'«f «£ t ( l 0 * * S 0 .^g 

^ C~>!j .Jjij ^ t>? 1 — **? 



10386. Ali bin Ahmad bin Abu Ghassan menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Muhammad An-Naisaburi menceritakan 
kepada kami {ha "); 

Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
Abu Hamid An-Naisaburi menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Qaththan bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Hafsh bin Abdurrahman berkata, "Aku 
melihat Mis'ar bin Kidam, dan seakan-akan dia berada di ujung 
Jahannam." 


& $ ^ \ 2 Si- -) -YAY 

:jli jUJ-l ^ il 

aJj ^“1JS"" <zZ\j 


10387. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Sarraj 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Sayyar berkata: Aku mendengar Ahmad bin Yunus berkata, "Aku 
melihat Mis'ar bin Kidam, dan dia memiliki sajadah yang besar." 


683 





Hilyatul Auliya' 


J jJ- J jil l&U- - \. Y'AA 

4 ^ •£&- ^ «M* 

tfif J Jj- J. tr^~ ^=?~" 

dp ^3 olijjl c5«i^ ££»- ISJ :j6 J- 
Vjp: jl :<) jll» iliji- «Asrji 
3lili :^U~. jlSS i&UJl i-5 jt iojji 

b l liUAj jjIjJ lil i*J& OCli* 

csjil Sf <-Jh Ji- a® ^'j tlP 

jp J) cJt : jl£» iuli tJaJ.! jjI 


■J* 3*5 


10388. Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku membacakan kepada Abu Bakar 
bin Mukram, Musyrif bin Sa'id Al Wasithi menceritakan kepada 
kalian, Hasan bin Yahya bin Adam menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, dia berkata: Ketika waktu wafat Mis'ar akan tiba, Sufyan 
Ats-Tsauri mendatanginya dan dia mendapatinya sedang bersedih, 
maka Sufyan berkata padanya, "Kenapa kamu bersedih? Demi 
Allah sesungguhnya aku ingin sekali meninggal saat ini." Maka 


684 


Hilyatul Auliya' 


Mis'ar berkata, "Dudukkanlah aku." Lalu Sufyan mengulangi 
perkataan padanya, maka Mis'ar berkata, "Sesungguhnya kamu 
amat yakin dengan amalanmu wahai Sufyan, akan tetapi demi 
Allah aku seakan-akan berada di puncak gunung lalu aku tidak 
tahu dimana aku turun." Sufyan pun bersedih, lalu dia berkata, 
"Kamu lebih takut pada Allah % daripada diriku." 


j >rA°( 

& ^ 

y ili tffc. 4>jii cji i? ili tfis- 

iJb : j_ji; citjj-l »j£p tfi i-iP :J>j 
^ ^ : JlS ^ 

7 W ** 


10389. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al-Laits Al Jauhari menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Syuja menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Abu Ubaidah Al Hadzdza berkata: 
Aku bertanya tentang Mis'ar kepada Syu'bah, lalu dia berkata, "Dia 
di sisi orang-orang Kufah seperti Ibnu Aun di sisi orang-orang 
Bashrah." 




\ljjS- 'y Al & UJJL^ -N • • 

&S- «JLp UjIs- J, ali 


685 



Hilyatul Auliya' 


J liio 01 IjJlS : jlS t oidi 

•V x / 

• »j5p u^ - :<3>i 

/>** w'** / •• _/ / ^ x / 


10390. AbduUah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Orang- 
orang berkata kepada Al A’masy, "Sesungguhnya Mis'ar ragu-ragu 
dalam haditsnya (perkataannya)." Maka dia menjawab, "Keragu- 
raguan Mis'ar itu sebagaimana yakinnya orang lain." 


C y^ J* t?- 'Y < \\ 

c&jlJJl IjI oJLc-*' : jlS cjjU IIjJl?- 

Cj& j* tA JJLa jjli ju : 


0< 

•ifi* 

S 

10391. Al Hasan bin Muhammad bin Ali menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Qarin menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Abu Hatim Ar-Razi berkata: Syu'bah 
berkata, "Keragu-raguan Mis'ar lebih aku sukai daripada (rasa) 
yakinnya orang lain." 


686 


Hilyatul Auliya' 


<^J-i j, jjA iii \^ls~ -\ .r^r 


ji £s£ Cf- Cr> 

- "✓ X 

U4j! Ijlkii J> cJi :Jli c^^uJl 

:jlS ? c lJLf ^5 JSi- j! fli* :iit 

•^' ^ c'^ 5l? 


10392. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Utsman bin Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Madini menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku berkata kepada Yahya bin Sa'id Al 
Qaththan, "Siapa yang paling kuat {tsabitj antara Hisyam Ad- 
Dastuwa'i apakah Mis'ar bin Kidam?" Dia menjawab, "Mis'ar bin 
Kidam merupakan orang yang paling kuat (paling tsabitj." 


S** 


y 'U 


ccjj- j,\ u? jl>- .r^r 


tfis- ■}. «Sils c/. & S 

JLJ :«3vS <3jlS ^ iil 


■* n-i 


10393. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yahya bin Mandah menceritakan kepada 
kami, Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud 
menceritakan kepada kami, dia berkata, "Kami menamakan Mis'ar 
dengan sebutan Al Mushaf." 


687 



Hilyatul Auliya ' - 


l£U- ijJJ- >j> &J-\ £ls- — > • r «M 




,_Jlp ^ ili lillU- jUJ-l ^ yp 

il il2 l£U- cjll^l 

£U~. ^ l!£" :&i JU :jli ojIS ^ 


10394. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ali bin Ishaq Al Madzirani menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ghalib At-Tammar menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Syu'bah berkata, "Kami menyebut Mis'ar dengan sebutan Al 
Mushaf." 






> ° 


oLcJ-i \ jjjs - 


# m tik- «feid» 0 ? & y ’cA' 

^ -Vjjj ‘cS^I ^ 

^ U VI S li^-l i41; U3 c%£3l 



688 



___ Hilyatul Auliya ' 

10395. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Ali bin Zakaria Al Bashri menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yahya Al Azdi menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku 
mendatangi Kufah, lalu aku tidak melihat seorang pun di sana 
yang tidak berbuat tadlis, kecuali Mis'ar dan Syarik." 


CJ Jdj- £ 4&I & -wr<n 
: JVi «6U±. J i ‘J- &S- itsjty 
J odi. oli- ( 4- , -4 ut 


.Ss-VjS oli- : 


10396. Abdulah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Marwan Ar-Razi mengabarkan kepadaku, 
Muhammad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abu Muslim Al Mustamli berkata: Aku mendengar 
Sufyan bin Uyainah berkata: Aku mendengar Mis'ar berkata, 
" Tadlis adalah kerendahan (kehinaan)." 


y &s. J Ji2 J 

,SjlS J^J* olf :jlS 


689 



Hilyatul Auliya' 


^ j \1&U\ fil lis': jy; oli- 



10397. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Al Bazzar menceritakan 
kepada kami, Ali bin Muslim Ath-Thusi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Daud berkata: 
Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Dulu, jika kami 
berselisih maka kami mendatangi Mis'ar." 


^ iii Aip 

y' 

‘jJ ‘fM* d <y. t ^ 

»> -> ^ V' 

: jll 4^drl & ^ ouii. l£U- 

lil & 6l±- jli :jli SjIS ^ 

S S m> S 

X& 5^ i&- ^ j n&ti 


10398. Abdullah bin Muhammad bin Al Hajjaj 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Hatim 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
Sulaiman bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abdullah bin Daud Al Khuraibi berkata: 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Dulu, jika kami berselisih dalam suatu 
hal, maka kami bertanya kepada Mis'ar tentang hal tersebut." 


690 



Hilyatul Auliya' 


\Zjs- islJ- ’j, */J-\ viIjus- - ^. r <\ <\ 

t;'t JOi- : jli t JLJ-l i? ^ tjUJ-l ^ 

;Jjxj <.(S j * 0 ^\ 

✓ 

.z' ^ ^ o/ 

- - Js- Oj> J j*J>JI 09 


5^ *P $ ' 1 


j Uii^l BI l!^ :Jj 45 cOdi. JOf-j : jlJ 



10399. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al 
Husain menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Abu Ashim Al Bashri berkata: Aku mendengar Abu Daud berkata, 
"Setiap orang berbuat wahm (keliru) dalam haditsnya kecuali 
Mis’ar." 


Dia berkata: Aku juga mendengar Sufyan berkata, "Dulu, 
jika kami berselisih dalam suatu hal maka kami menanyakan hal 
tersebut kepada Mis'ar." 


j $ ajii j4p uioi- \.n“\ 

(c) c £^ & ^ 


691 



Hilyatul Auliya' 



:jll -M tjU-iiJl 

|yL!vw« cSJtS ^ 



10399 mim. Abdullah bin Muhammad bin Al Hajjaj 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim bin Shalih 
menceritakan kepada kami {ha '); 


Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Amr 
bin Muhammad As-Simsar menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abdullah bin Daud berkata, "Sahabat- 
sahabat kami menghormati Mis'ar sebagaimana mereka 
menghormati Al A'masy." 


’ ^ ^ » i * * 

V z' / 

^ y ^ ^ ^ ^ 

:JC ~J 'U tOUai- 

Ot 6^. :JU Vs iWS 

M 


692 



Hilyatul Auliya ' 


10400. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Al Abbar menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Sufyan berkata: Ada yang berkata kepada Mis'ar, 
"Kamu menceritakan (sebuah hadits) kepada si fulan namun tidak 
menceritakan kepada kami." Dia menjawab, "Mudah bagiku untuk 
menceritakan (sebuah hadits) pada seseorang dan tidak 
menceritakannya pada yang lain." 


£3 m 'SjA /f \2jS- -MO 

{j «• V 

’j Al S& £is- <.tp\ cs.j&S ZiL&i 



h& : J15 Vi CVS i>ji : jlS 
olJi c ^ li^js ot ^ip 

iiSt 


693 



Hilyatul Auliya ' - 


jj :iii <.d\z3& 

:SJ $ : jll cilji !>t iUift ot ijuJi 

oJ cJ d :Jli ?iw vjt i^u riil ci^ 

dai 


10401. Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad An- 
Naisaburi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Shalih bin 
Hani menceritakan kepada kami, Al Husain bin Muhammad bin 
Ziyad Al Qabbani menceritakan kepada kami, Ubadillah bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
berkata: Mis'ar adalah termasuk orang yang diikuti, dia berkata, 
"Mereka berkata, 'Kamu menceritakan (hadits) pada si fulan, 
sementara tidak menceritakan (hadits) pada kami', padahal tidak 
setiap manusia rajin (berkenaan hadits)." 

Aku juga mendengar Sufyan berkata: Aku berkata kepada 
Mis'ar, "Sesungguhnya seseorang telah berbicara padaku agar aku 
berbicara padamu supaya kamu menceritakan (sebuah hadits) 
padanya." Maka Mis'ar berkata, "Katakan padanya untuk datang 
kesini!" Aku pun berkata, "Aku datang bersama dirinya?" Dia 
berkata, "Adapun kamu, hendaknya kamu menginap di tempat 
kami." 


c JU?4 % Ali /t &JS- «W* Y 


694 


Hilyatul Auliya' 


IIjJL?- ij\j J IIjJlp- 




cSjjf U ilj :jl6" J? Jlj :jll J? 

4k> ; £2,1 iuT 
:6ldi jll ?^l 6^ ^Ip tVijjLS-t 
.141L: jj^: Jj- \&r bpi 6i 66 


10402. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar bin Muhammad Al Hawari menceritakan 
kepada kami, Warqa bin Sahi bin Syajarah menceritakan kepada 
kami, Khalid bin Nizar menceritakan kepada kami, Sufyan bin 
Uyainah menceritakan kepada kami, dia berkata: Mis'ar bin Kidam 
berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu harus berbuat apa terhadap 
dua orang lelaki yang mendatangiku, salah satunya membuatku 
ringan untuk memberikan hadits, sementara yang lainnya 
membuatku berat untuk memberikan hadits padanya?" 


Sufyan berkata, "Dia takut berbuat zhalim hingga berbuat 
adil pada keduanya." 

66- % oyJ~\ 66- - \. i. r 

^yy ji u** Cf- j***? 

** ^ 

J JlS :jlS 4*-L6J j> 

•/ '#! ^ 


695 




Hilyatul Auliya' 


Xp) ^'-^f j. : J_A^ j 

ift o4^ idi i'ii 5iSj o^Ji ^ p 

■4&- ?^4 j', ¥j~ s 31 ’&■ 


10403. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ja'far bin Ma'n Al Ju'fi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Musa An-Nahrutiri menceritakan kepada kami, 
Yusuf bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid 
bin Amr berkata padaku, "Aku melihat wajah Mis'ar bin Kidam 
seperti lutut ditusuk oleh tombak kecil karena sujud, dan jika dia 
melihat padamu, maka kamu mengira bahwa dia melihat pada 
tembok karena saking parah juling matanya" 


<Jd J jZSr ’J,. \&S- « i > i 

s S 

£ jtliJ tfk- j 

OlSj 

.&jJa Silp L&i H 6^5 c 


10404. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami. Muslim 
bin Abdurrahman Al Balkhi menceritakan kepada karru, dia 
berkata: Aku mendengar Makki bin Ibrahim berkata, "Aku melihat 


696 


.Hilyatul Auliya' 


Mis'ar bin Kidam berambut dan berjanggut hitam, matanya juling, 
dan dia tidak membiarkan seorang pun menulis haditsnya." 

f/ o < ® x Jt o \° f I^"!/ I X 

CaJL*» ^ — \ * t * o 

cJL^ £ ^ ^ 1^05- 

Jp 

j?!5» ^ 


?oiU£Ji 


10405. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Ibnu Kunasah berkata, "Seorang lelaki memuji Mis'ar, maka Mis'ar 
berkata, 'Kamu memujiku padahal aku berbuat baik pada seorang 
majikan dan mengambil pemberian-pemberian sulthan’?" 


j ili. i£-t /f \£ls- - \. t. 

yy ' ^ 

jU«!l £p jt cjjp 


697 



Hilyatul Auliya' — --- 

i'* .^ 4 - 4 j Jjii L$ 


y y ' \ / . /'. 

.4j}\ *j Jaj^> 


10406. Al Qadhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin 
As-Sakan menceritakan kepada kami, Al Husain bin Ali bin Al 
Aswad menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun — menceritakan 
kepada kami, atau yang lainnya— dia berkata: Mis'ar bin Kidam 
berkata, "Ilmu itu dapat membuat mulia leluhurnya, mengangkat 
kehinaan dalam keturunannya, barangsiapa mendudukkan 
kemuliaan leluhurnya maka dia mengangkat (kemuliaan) adabnya." 


J Jdi ^ iil \£jJ- — \ * 1 * V 

y 

y\ \ijJS- C aJlmZ ^ jJZjZ 

^ / 

:ju j* cjuli- 

Cj±> c4^Xi iJrji 


10407. Abdullah bin Muhammad bin Al Hajjaj 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin 
Mashqalah menceritakan kepada kami, Abu Yahya bin Al Muqri 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Mis'ar, dia berkata: Aku mendatangi Abu Ja'far, lalu dia 


698 


_ Hilyatul Auliya' 

berkata, "Seandainya seluruh manusia itu seperti dirimu, maka aku 
akan keluar, lalu beijalan di belakang mereka." 



* jS s* f 


jh' 






i > A 



Sdi. IL‘1^ iJj ^ d-jJl dU- 

‘y***- ( 4 * J* dI^-3 :J >1 Iyu~; 54 lidi- 5 ? 

^ **/ ^ 

- 551 d cJj ijJlj JJJ :cjil 5^jdl 
‘jl i^L‘ : J JUi - ft iif dJlij 

iidJ dd odjj 41 


10408. Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim bin Adi Al Juijani 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Manshur menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Yunus menceritakan kepada kami, 
Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dia 
berkata: Aku mendatangi Ibnu Ja'far, Amirul Mukminin, lalu aku 
berkata, "Kami adalah ayah bagimu dan kamu adalah anak untuk 
kami." —Ibunya adalah Ummu Al Fadhl Al Hilaliyah— maka dia 
berkata, "Kamu mendekatiku dengan ibu yang paling aku cintai, 


699 




'l 


Hilyatul Auliya' - 

seandainya semua manusia itu sepertimu, maka pasti aku akan 
berjalan bersama mereka di jalanan." 


cjdi $ ili jjM /f lili- -'i. i. <\ 

OUii Gjo- ^ /f l&S- 

c C ii^ y ji^it Gjo- c jis /t Gls- t^sSi 
:cJij jGi- ji! jliS :ju 

CSpA of Js- ^J^ip Jp <->J <-jyp [ t&P 

i ( [ s oJl 

Sf Jiil ihXjP\ U cillj V :5Jj^ 

CsjijG' 

•V / “ ^ 

: jpGjl jli Aij tliU-j SjVjS G Si (2)1 GJisJG-t 


oGJI l^UG-t jj ... UG; j ju 3 ;i 

^ iuo oGj u j ... JSu j; iGj GIJ 3 ui 



700 


.Hilyatul Auliya' 


£ll LS-\ X>\-} yjill jli U ill : Jll 


10409. Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim Al Jurjani menceritakan 
kepada kami, Ali bin Utsman An-Nufaili menceritakan kepada 
kami, Abu Mushir menceritakan kepada kami, Al Hakam bin 
Hisyam menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Abu Ja'far memanggilku untuk 
memberikanku bantuan, maka aku berkata, "Semoga Allah 
berbuat baik pada sang Amir, sesun gg uhnya keluargaku 
menginginkanku membelikan sesuatu dengan dua dirham, aku 
berkata, 'Berikanlah padaku, maka aku akan membelikan untuk 
kalian'. Namun mereka berkata, 'Tidak, demi Allah kami tidak 
ridha dengan pembelianmu itu'. Keluargaku tidak ridha aku 
membeli sesuatu dengan dua dirham sementara Amirul Mukminin 
memberikan bantuan padaku. Semoga Allah berbuat baik padamu, 
sesungguhnya kita memiliki hubungan kekerabatan yang baik dan 
hak." 

Seorang penyair berkata, 

“ Orang-orang Quraisy ikut bersama kami dalam menjaganya, dan 
dalam keturunannya ada kesamaan. 

Kaum wanita bani Hilal tidak melahirkan, dan kaum wanita bani 
A ban pun tidak melahirkan.” 

Dia berkata, "Demi Allah, di bangsa Arab kami tidak 
menyukai kekerabatan kecuali kekerabatan yang ini." Lalu dia 
memberinya. 


701 



Hilyatul Auliya '. 


dai- r jdi dai- - > • n * 


j-; 1 

jl~ dai- <odJ-l ^ dai- c^idl £?l 

Jl /t oejdi y d~ :Jd & 

' * ' 

h d ai U c>!^ U : JlS dp ^3 dis 

Ij <&Ij : jUsi cIaJU-P- 1 (_5^ jl 

^ ^ 

\j% cdJLUp j < 1 * 4 ^ c£*^ <j^“ 

‘i^i^ cM ^ £>*•' ^ P’ ^ 

■Mku $ Jd A1S 


O&JI %A 'jftdl jj ... Ulli J && US^Lij 
^ iU-J daJj Uj ... J*>U ^ tUJ daJj Ui 

•V ** / 

out 


702 


.Hilyatul Auliya ' 


a1*s2j J \jj °ij cfiL^Sjj dliapli ;<Jli 

.ai*U£j 


10410. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ibnu Al Muqri menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al 
Husain menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ufair menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Amirul Mukminin, Abu Ja'far mengutus 
seseorang kepada Mis'ar, lalu ketika Mis'ar mendatanginya dia 
berkata, "Wahai Mis'ar kami harus meminta bantuan padamu atas 
sebagian perkerjaan kami." Maka Mis'ar berkata, "Demi Allah 
wahai Amirul Mukminin, aku tidak rela untuk membelikan 
kebutuhan-kebutuhan keluargaku sampai aku meminta bantuan 
terhadap orang lain, maka bagaimana mungkin aku dapat 
membantumu dalam pekerjaanmu, sementara aku lebih butuh 
pada selain itu daripada dirimu, maka hendaknya kamu 
menyambung kekerabatanku dan rahimku." 

Nabighah bin Ja’dah berkata, “Kami bersama bangsa 
Quraisy dalam ketakwaan, dan ada kesamaan kendali dalam 
nasabnya. Anak yang dilahirkan wanita bani Hilal, juga dilahirkan 
wanita bani Aban.” 


Dia berkata: Maka Amirul Mukminin memberinya 4000 
(dirham) dan memberikannya pakaian, dia terus berbuat baik 
padanya dan memperhatikannya. 


JjsM \sjJS- cjJ Hj ^ * i ^ 

M j» jdi $ iii jlp ji 


703 




Hilyatul Auliya' - ----- 

.jj jJLC- Alis- \sjJJ~ 

JL>- JlS S <3? 0^ : c<j5 * x ^ £ - (S**^ 

f feIS, iJ j* »S£ ‘OT^ll & 

Jp. ^ jS» «45 f && &** & '&* 

f .jj^Ljy JipJi ji ^13 ,dk & t^i 42 - 

j^ 01^3 </Ji J| AJ>& t oi^Ji &Ssii 

•'■% Ali jUi-1 Ai 


10411. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Al Husain menceritakan kepada kami, Sa'ad bin Abbad 
menceritakan kepadaku, Muhammad bin Mis'ar menceritakan 
kepadaku, dia berkata, "Ayahku tidak tidur sampai dia membaca 
setengah Al Qur' an, jika dia selesai dari wiridnya maka dia melipat 
mantelnya lalu tidur sebentar. Kemudian dia bangun seperti orang 
yang kehilangan sesuatu lalu dia mencarinya, dan itu adalah siwak 
serta bersuci. Kemudian dia menghadap mihrab, lalu terus seperti 
itu hingga waktu fajar. Dia berusaha keras untuk menyembunyikan 
perbuatan tersebut." 


704 


. Hilyatul Auliya' 


tljai- t5v2s- $ j>\ l&JJ- -\.iH 

u t 

z' /■ ^ *V X - 

c^i^p jj <1^1$-£ lllIU- ‘ cr *^ J > 

**^ z' X 


.Hi* c ^ j^ji- 


10412. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakannya 
kepada kami, Ali bin Muhammad bin Umar menceritakan kepada 
kami dari Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya, Muhammad bin Al Husain 
menceritakan kepada kami, Syihab bin Abbad menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Mis'ar menceritakan kepadaku 
dengan makna dan redaksi yang sama dengan riwayat tersebut. 

\ * t ^ V' 

& # 0U±. tfk. OloS- y ^ 

^ JU cSJIji ^ 4\l! JIp llj 

VI cdp 03j VI ^llil & U 


10413. Ahmad bin Ishaq menceritakannya kepada kami, 
Abbas bin Hamdan Al Hanafi menceritakan kepada kami, 
Sulaiman bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Daud menceritakan kepada kami, Syu'bah bin Al Hajjaj 


705 




Hilyatul Auliya '----- 

berkata, "Tidak ada seorang pun dari manusia melainkan dia 
pernah dihukum kecuali Mis'ar." 


c/Ulyi /t \25s- -WiU 

— ^ 

V *• 

>1j5^ Jj-^4 


^ilu ciL 5^1 jJLJi tli 4 & 

/ 

“■'l I 'j. » > x <p ^ v l < 

.oJjJL» O b c 


10414. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Ghannam menceritakan kepada kami, Ali bin Hakim Al 
Audi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
sebagian sahabat kami berkata: Mis'ar bin Kidam berkata, 
"Barangsiapa yang menginginkan ilmu ini (hadits) untuk dirinya 
sendiri maka dia hendaknya menyedikitkannya, namun jika dia 
mencarinya untuk disebarkan pada banyak orang maka dia 
hendaknya memperbanyaknya, karena beban mereka amat berat." 


Jup 



> ° 
Oi 


V 9 f 








w >- 


> 0 
o* 


& 




h3JS- 



& cdiiiji o?i & $ se- && 




706 


Hilyatul Auliya' 


C-4U 5 * t^r^A { *-A^ ^y» : jlS 

jii j oJtl 


10415. Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahim 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Nuh menceritakan 
kepada kami, Ali bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Qirath menceritakan kepada kami dari Ibnu As-Sammak, dari 
Mis'ar, dia berkata, "Barangsiapa mencari ilmu untuk dirinya 
sendiri maka hendaknya dia merasa cukup, sementara jika kamu 
mencari ilmu diperuntukkan bagi banyak orang maka kamu berada 
dalam kesibukan orang yang sibuk." 


J d£ 


* O 




.f ._ 

yj\ UjJL>- \ * i ^ 1 


J x^\ \2 jJ- ^ /t 

J\ :jli <o 4 f <4 .A l&s- 


cT 

y 

. c-. 
JUb 


.Jb cvji» ji c jAj 

** ^ 

<l2u Sljt ^ JU ciSlLLJl 


A3 4... g . I j!. f St» clpji 

Slf li-M- li* dtf jj :&S jli .Jg\ 

.«Jilf St^3 iCiSo St 


10416. Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad Al 
Karabisi menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim Al Jurjani 


707 



Hilyatul Auliya' -—- 

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Ibnu As-Sammak berkata: Mis'ar berkata, 
"Barangsiapa yang menginginkan hadits untuk banyak orang maka 
hendaknya dia bersugguh-sungguh, karena ujian mereka amat 
berat. Sementara orang yang menginginkannya untuk dirinya 
sendiri, maka hendaknya dia merasa cukup." 

Dia berkata: Syu'bah berkata, "Jika ini sebuah hadits, maka 
seyogyanya ini ditulis." Saat itu Syu'bah ada di sisinya. 



* o 

Jt 




jlIp * iW 







gr?l5 (J* sJy* 



W Ji c 

o\ 



10417. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Adh-Dhabbi 
dan Muhammad bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz 
menceritakan kepada kami, aku mendengar Muhammad bin 
Khallad berkata: Aku mendengar Ibnu Uyainah berkata: Aku 
mendengar Mis'ar berkata, "Aku ingin bahwa hadits itu adalah 
bejana-bejana di atas kepalaku, lalu dia jatuh dan pecah." 


708 


Hilyatul Aultya' 


y\ 13^- cJLii- # ii2 HjjL^ - ^ i \ A 

: JI3 i? ^-.iSil 

<s**4 cr* ^~* 5 " 


.£& fii ib&. 


10418. Muhammad bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abu Al Qasim Al Baghawi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Khallad menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Ibnu Uyainah berkata: Aku mendengar Mis'ar 
berkata, "Barangsiapa membuatku marah maka Allah akan 
menjadikannya sebagai seorang muhadits." 


dtjjJi Al 


Jl*P 
/ • 


* ® 




^ ^ ^ y 




cC—: JlS ^ IIjjl>- 

Ai ^4 -j* 


10419. Sahi bin Abdullah Al Warraq menceritakan kepada 
kami, Zakariya bin Yahya bin Durust menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Khabiq menceritakan kepada kami, Yusuf bin Asbath 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Mis'ar 
berkata, "Barangsiapa membuatku marah maka Allah akan 
menjadikannya sebagai seorang muhaddits." 


709 



Hilyatul Auliya'. 


’J,, Mi 'SjA /t lili- - > < i X . 

c li* Vjt ii*- : j»S c^glSJ» frfWJ l2k- 

: Jjij cuAp" *. J_^aj lXa\ 1*\ IjI c^p** ijy*j 


/1*4 A. > 1 -^ <4 o X 

.\jJu£ Aiil AXk^r ^y» 


10420. Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim Al Ghazi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Hisyam Ar-Rifa'i berkata: Aku mendengar Mis'ar berkata, 
"Barangsiapa membuatku marah maka Allah akan menjadikannya 
seorang muhaddits." 


i I o y' f o \i>4 \' u \ ' * \\ f * 0 -* 

Jup y \jjJj?- cyjl» y y 1 **- 


' ^ •»/ «t 

C4&1 yp 


10421. Ahmad bin lshaq menceritakan kepada kami, Ja'far 
bin Ahmad Faris menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Al Hasan bin Ali Al Hulwani berkata: Aku mendengar Mis'ar 


710 



-—- Hilyatul Auliya ' 

berkata, "Sesungguhnya hadits ini menghalangimu dari mengingat 
Allah dan dari menunaikan shalat, maka apakah kamu telah 
meninggalkannya?" 

> • ITT 

*• x 

adil j ji. tik. 

: jli J lz£ \2 jz. J jjJ. 

■ 4 * Jiii 

10422. Al Husain bin Muhammad bin Ali menceritakan 
kepada kami, Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 
Ad-Dunya menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Husain 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Kunasah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Mis’ar 
berkata, "Barangsiapa yang dirinya menginginkan itu (ilmu hadits) 
maka dia akan tampak jelas atas dirinya." 


^ iLJ-1 \jSJS- -) . t\r 
cdj*-\ \s 5 jS- cc-jllaSU ££ J&Z 


o* c r~i o* 


o f 0 < 




# ' 7 


C/’ <y. 


* t-' * ° \ ' i''*^ ✓ 

/j Uj JL>- 


4Jl cJUIj ; Jll c 


. J13 C j W 

I ''''s' ^ ^ 


711 



Hilyatul Auliya' --—---- 

10423. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Khaththab menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Al Qasim bin Musawir menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami dari Ahmad bin 
Bisyr, dari Mis'ar, dia berkata, "Aku menemani Ibnu Hiththan ke 
Makkah, dan aku tidak mengadakan pembicaraan berkenaan hal 
apa pun dengannya hingga kami pergi." 


£‘!U- -um 

tffc. £ ouli. \&i. cyUJ-l t?- ^ 

iif :J(i Aftit /t tffc- # iii-l 

SjJ <1)1 SfJ 4-3 4-^1 ^ 

/ / ' 

iii ^ jl 5^-3 

.SJjjbviiS 


10424. Al Husain bin Muhammad menceritkan kepada 
kami, Muhammad bin Al Khaththab menceritakan kepada kami, 
Sulaiman bin Asy'ats menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali 
menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Mis'ar berkata, "Aku tidak 
mengetahui sesuatu yang halal di dalamnya melainkan seseorang 
mendatangi sungai Efrat, lalu meminum dengan telapak 
tangannya, atau saudaramu memberimu hadiah." 


712 


Hilyatul Auliya' 


JLP C &&£-\ l 2 i*- - \> i T o 

y 

^ c_ 3 jJL« ^ jut^- ^ aajI 

!3^ UjJL>- ^ LjJl>- cJL*-C* 

/ 

d : jli id| CS-& 01 di iii 

Cl< . 't,* o » tfs s o .< l< o 

£<y ^ ^ 


10425. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Al Marwazi 
menceritakan kepada kami, Musyrif bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku berkata 
kepada Mis'ar, "Sukakah kamu diberi hadiah berupa aib-aibmu?" 
Mis'ar menjawab, "Adapun jika dari seorang penasihat maka aku 
menyukainya, namun jika dari seorang pencela maka aku tidak 
menerimanya." 


i2i di-j t iii dp dli- . m 

✓ 

•&- Cf- C c jijSr J> 

s * # / 

l). ,UU dlU- L,y& tdd- (4J0 

tb* Cjilvw* j»l C-JLldLl’l I Jb 


713 



Hilyatul Auliya' 


UjU rjj jU syi iuJ j 4L. 

JLs- y.y «ylJlj 4uii ‘fi^' ^44^ ^ 


10426. Abdullah dan Abdurrahman, dua putera 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Ahmad bin Al Hasan bin Abdul Malik menceritakan 
kepada kami, Ya'qub Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, 
Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami dari Al Asyja'i, 
dia berkata, "Pada suatu malam Ummu Mis'ar meminta air minum 
pada Mis'ar, maka Mis'ar pergi untuk mencarinya, kemudian dia 
datang dengan membawa geriba berisi air, namun dia 
mendapatinya telah tidur terlelap, maka dia pun memegang 
minuman itu dengan tangannya hingga pagi hari." 


& jc ?4 /t -\ * trv 


+ * , y 


tffc- cjfr ’J>. ^ ‘Jii y) 


(j C-ojj : Jli rl 

fcfc :iii cjb : jli AS :£Jti 

: Jl3 ?£*jf 


10427. Abu Ahmad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abu Ya'la menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 
Hammad menceritakan kepada kami, Husain Al Ju'fi menceritakan 
kepada kami dari Ibnu As-Sammak, dia berkata: Aku melihat 


714 



-—---- Hilyatul Auliya' 

Mis'ar memimpikan Mis'ar dalam tidur, lalu aku berkata, 
"Bukankah kamu telah meninggal?" Dia menjawab, "Iya." Aku 
berkata, "Amalan apakah yang paling bermanfaat yang kamu 
dapati?" Dia berkata, "Mengingat Allah H>." 


tfk- # JdJ- J UJis- -N . tYA 

:Jv5 cOldi- tlll^ tJ ^.| 1^ akIji 

yy . O . a c o t iw v 

lili cJjTi 01 V! ^ U Jl 

iLl jJ 15! 15 :cJi <—>jllp 015" 

Olf JLi- dJul jJ : Jjjy ?£_USj 

.#Sf SU cdil /ii : jjis of 5/i 


10428. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ibnu Ath-Thihrani menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku pernah pergi mendatangi Mis'ar yang mana aku tidak 
memiliki tujuan kecuali untuk mendengarkan dzikimya, ketika 
sampai waktu Maghrib, aku berkata, "Wahai Abu Salamah 
seandainya kamu berbicara (berdzikir kepada Allah)." Maka dia 
berkata, "Jika kamu diam dariku maka itu lebih aku sukai, aku 
tidak suka kamu mengatakan, 'Ingatlah Allah' Namun aku tidak 
melakukannya." 


715 




Hilyatul Auliya'. 


jjiS- c 5 &~ & y\ &JS- -\-tV\ 

**/ 

l&U- cjllc- c3^-i o5 

4^'f ^ oSl 0^ :JU ci^j 

•'r J -^‘ O* < 3^4 o! & $\ 


10429. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ali bin Sa'id menceritakan kepadaku, Ishaq bin Sayyar 
menceritakan kepada kami, Qabishah menceritakan kepada kami, 
dia berkata, "Mis'ar lebih suka gigi gerahamnya dicabut daripada 
ditanya tentang sebuah hadits." 


tfk- coi^- j 5 f * tr 


65 & ^ ‘cr* 1 o? & 

yy - * 

MJL* Lk? t J tfk- «j^f £ ^ 

** y * 

ttfOJ 0« sl^ c-Sa* :Jji5 

.4j\jsJ Jp Cc3l^i2Jlj 


10430. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ali bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Ali bin Ahmad 
bin An-Nadhr menceritakan kepada kami, Yahya bin Aktsam 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Mis'ar berkata, "Aku mendatangi 


716 


-—--- Hilyatul Auliya ' 

Makkah dan disana terdapat Az-Zuhri, lalu aku pun bingung antara 
menemuinya atau melakukan thawaf, namun aku lebih memilih 
thawaf daripada menemuinya." 


0 i 2 'J, > 0 \ 2'i f i -'l ^ ^ x vm v 


0^ ■}. iir :JlS j ju^i 

/ x 

U jlS :Jjij cOUli* cJi* :J^3 j 




10431. Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad bin Ishaq 
bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Muhammad bin Maimun Al Khayyath berkata: Aku 
mendengar Sufyan berkata: Mis'ar berkata, "Aku melewati Masjid." 
Maksudnya dalam mencari hadits. 





^ r 

Ju^\ 


iS' 


. m 


# iSSS. l-ffc. t ^3i iU4 \2fc. 
cJU- :jtS jj! Ulli- AljjiLji 

•O 

H' 5 ^ ^ ^ 


10432. Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Salamah bin Mu'adz At-Taimi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muhajir Ath-Thalqani 


717 




Hilyatul Auliya' —-- 

menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Mis'ar berkata, "Aku ingin 
mendengar suara ratapan wanita yang bersedih." 


cj jdi £5 j^p i&U- * trr 

^ / 

tfa*. M J outj t ^St /t 
<3 cJUil ^ ili 

y 

jli : jli c0j£ cAjjiJl ^3 

Jji icejrt 


10433. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Abu Yahya Ar-Razi dan Aban bin Makhlad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin 
Mihran Al Hammal menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abdurrahman bin Al Hakam bin Asy-Syarid 
memaparkan dari Ja'far bin Aun, dia berkata: Mis'ar berkata, 
"Iman itu adalah perkataan dan perbuatan." 


J -\ • iri 

\£ js - j ali tfj£- ijJ- ’j jJ-\ uliU- 


aeje OVjr'jfl :J yu i 


o 


Oli" : jli C^d-I j 3 i 3 j 



718 


---—-—- Hilyatul Auliya' 

10434. Ayahku dan Al Husain Muhammad menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Al Hasan bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Humaid menceritakan 
kepada kami, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Mis'ar pernah berkata, "Iman itu bertambah dan 
berkurang." 




. i "i 
t JJLsZ- 


A o 


Lj Jl>- — \ * t Y' o 



:jlS cOUli. 


A O y 'O y 

Ji ST** 







jl : j U c^ cJbp 

2i\Sr jj! jJLflJb 


10435. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Al Bazzaz menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna Abu Musa 
menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Makhzum 
memaparkan dari Mis'ar, dia berkata, "Sesungguhnya 
mendustakan takdir itu adalah ajaran tertinggi kaum Zindiq." 




t'* 


cJU-5^- 


A o 


£1». -\ • irn 


A • 


±?4 


1 ^* 





*>• f 

JlH 


719 




Hilyatul Auliya ' 


JlS IjU t f3T ^ ^liJt £i3 jllllj s!&l St 

Iaj3 jyil :cJti S&l Jjfcl Jl j^lll :is!l 
cJlpl j^JJl :cJu jtltl ^ iL. i>t £l pi :Jtl 
poi.kdt Ijilp! :&!^Jt cilS t^Jy ji tSt* 


10436. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Bakr Al Hizzani menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Rauh Al Ahwazi menceritakan kepada 
kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Mis’ar, 
dia berkata, "Sesungguhnya surga dan neraka itu mendengar 
perkataan bani Adam, jika seorang hamba berkata, 'Ya Allah 
sesungguhnya aku meminta surga padamu'. Maka dia (surga) 
berkata, 'Ya Allah sampaikanlah dia'. Dan jika dia berkata, 'Ya 
Allah, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari neraka'. Maka 
dia (neraka) berkata, 'Ya Allah lindungilah dia'. Sementara jika dia 
tidak menyebut keduanya, maka para malaikat berkata, 'Mereka 
telah melalaikan dua hal yang besar (yaitu surga dan neraka)'." 


/t ’j, &js- . t r v 
: Jti t jf\Z &JJ- J ^ 


O » fi 
* * 


720 


. Hilyatul Auliya' 


J> Atek d U J ju : Jll i ^ 

•<>& Jli^-5 J ‘3*k <V# 


/ / 

£ £ 


10437. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abu Muhammad bin Abu Hatim menceritakan kepada kami, 
Ibnu Syakir menceritakan kepada kami, dia berkata: Diceritakan 
kepadaku dari Mis’ar, dia berkata, "Wahai Abu Usamah, 
barangsiapa yang rela dengan cuka dan sayuran (kol), maka orang- 
orang tidak akan menjadikannya sebagai budak." 


jl u jJA cjf \2jj~ - \ * t r a 

Jjf lili?- cJli ^ Jjt lijlU- Ji 

* ' s 


y . ify o 


J (Jli :jli tlsu-t /f 11 ‘fU- c^iaJl 

* X X / ^ 



10438. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Ubaid menceritakan kepada kami, Abu Bakar Ash-Shairafi 
menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abu Mis'ar berkata padaku, "Wahai Hammad, 
jika kamu sabar memakan sayuran dan roti, maka kebanyakan 
mereka tidak akan memperbudak dirimu." 


721 



Hilyatul Auliya' 


53 jbf-T \£ jj - t( jj Gii- — >. t r 

**✓ 

jJ jIp llj^ 

1 Jj-fij tlyL!*w« : jll ij^-> £Ji >&£- \SjJJ- 

-&*4 i ‘J ^!5 & > Z 

• ✓ 




10439. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdussalam 
menceritakan kepada kami dari Abu Al Mustabin, Muhammad bin 
Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Mis'ar berkata, "Barangsiapa yang bersabar dengan (memakan) 
cuka dan sayuran, maka dia tidak akan diperbudak." 


:J^ij ci-^ 5 - : <Jv 5 c 
jjjiJi jI* Jjij O? 

: Jjij c cJLc* 


. . . «JuP; OijLj oairj 


Hilyatul Auliya ' 


by<M\ pij... Ju*ih 5ij 



10440. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al 
Husain Al Anshari menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Raja bin Shuhaib berkata: Aku mendengar Ali bin 
Daud Al Qinthari berkata: Aku mendengar Abdul Aziz berkata: 
Aku mendengar Mis'ar berkata: 

“Aku mendapati rasa lapar itu terusir oleh sebuah roti dan satu 
cidukan telapak tangan air Eufrat, 

Sedikit makan adalahpertolongan bagi orang-orang yang 
melaksanakan shalat, dan banyak makan itu pertolongan bagi 
orang-orang yang tertidur. ” 


i ‘J-3 J ’^\J\ • 11 \ 

: jlS jUJ-l ’J aii :SfU ’J 

J J Jii2 ’J i>l sjf 

y ' * y 

V ' 


'i* 


o 
f 


^ ollLd (jlj 


C’ 


laT 


723 



Hilyatul Auliya ' 


Hpj u> 0 iii ... jiSjiij sis^Ji ifcj 



10441. Ibrahim bin Abdullah dan Muhammad bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Ishaq As-Sarraj menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Muhammad bin Ubaid membacakan sebuah 
syair padaku yang berisikan tentang Mis'ar bin Kidam: 

“Barangsiapa mencari teman duduk yang shalih, maka hendaknya 
dia mendatangi halaqah Mis'ar bin Kidam. 

Di dalamnya terdapat ketenangan dan kehormatan, sementara 
pemiliknya adalah pemilik sikap iffah dan nilai-nilai luhur. ” 


J Jdi $ ii! jl£ * 11Y 

y 

( C ) CsJJu y &JS- 


juJ b HilU- ^5 Jtii 

C-JtC - 1(3^ c^lvflLP 

: c-l$* : Jjij c jjp 


. JI 4 JJ ^ jl £\j^}\ ^ 


724 


- Hilyatul Auliya' 

10442. Abdullah bin Muhammad bin Utsman Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ya'qub Al Ahwazi 
menceritakan kepada kami {ha '); 


Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
Salamah bin Isham menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Ma'mar bin Sahi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Ja'far bin Aun berkata: Aku mendengar Mis'ar berkata, 
"Jika jiwa-jiwa itu berpisah di malam hari, maka siang akan 
mengumpulkan mereka." 


< O 


c35jJ» *1p —> • i ir 

<C) c} 


£5 Ali cd& y oli /\ 

j? sjis ^ 

•*/ 

^ ii &£ codri Ji 4jf 

ijjju j-aJ 


,o A S* O << 


Jic ... p&j* tS^ Cr^3 $.U- 


4JLUJI iite 

r 5 


725 



Hilyatul Auliya' 





l*-" o 


^ ✓ "• 11 c 


10443. Al Hasan bin Ali Al Warraq menceritakan kepada 
kami, Ali bin Al Hasan Al Qafla'i menceritakan kepada kami 
[ha "); 

Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Aban menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Ismail bin Hayyan Al Wasithi Sam'an menceritakan 
kepada kami, Hammad bin Daud At-Taghlibi menceritakan kepada 
kami, Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada kami, bahwa pada 
suatu hari dia pemah keluar untuk mendatangi penjual keju, dan 
ternyata si penjual keju itu bersama seorang Arab badui tengah 
mengarahkan wajahnya ke arah Timur matahari sambil berkata: 

Telah datang musim dingin sementara aku tidak memiliki 
dirham, padahal seorang muslim telah dikhususkan dengan hal 
seperti itu, 

Orang-orang telah memotong jubah-jubah dan lainnya, 
sementara aku seolah-olah berada di pelataran Makkah dalam 
keadaan mengenakan pakaian ihram. ” 

Dia (Hammad) berkata: Lalu Mis'ar melepaskan jubahnya, 
kemudian memberikan jubahnya pada orang Arab badui itu. 


726 


.Hilyatul Auliya' 


JJ*-\ ^ * i i i 

x ^ T*, 


f .A» 


^Lp $\£rj \15 jS- 

“ # 

: J>£> ^ Jus-C’*' :JjJLj SJIS ^ 

■Jjii <.fjjf 5? d-if 

k PP yK 3^'i • • • <j ^ u bt $ 

p 

^va5 ... <o tSp ^ (3^® iSp^l ^ 

o -^ 1 >i 

■•• 3*t J SJ gli vj « 
!>j ^ 

^ cSy ... JJ V ^ j*-*k t3'i L* 




'M e. 
cT' lp 


727 


Hilyatul Auliya ' 


015 d»d- tp> u ... &\y los <jfc 5; isjilij 



10444. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al 
Husain Al Anshari menceritakan kepada kami, Raja' bin Shuhaib 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ali bin 
Daud Al Qanthari berkata: Aku mendengar Abdul Aziz berkata: 
Aku mendengar Mis'ar bin Kidam berkata: 

“Hadapilah apa yang datang kepadamu dari sebuah masa, dan 
bersabarlah terhadap keraguan sebuah zaman jika dia akan 

merusak. 

Seseorang tidak memiliki kuasa atas hal yang telah ditetapkan 
padanya, maka keinginan itu adalah karunia, dan sebaik-baik 
manusia adalah yang bersabar. 

Wahai Tuhan, telah hilang angan-angannya dalam usahanya, fana 
dan tidak ditetapkan dari apa yang diangankannya sebagai 

kebutuhan. 


Orang yang tidak qanaah pada-Nya tidak akan merasakan 
nikmatnya kekayaan, dan kamu tidak akan melihat dia berqanaah 
selama dia masih hidup dalam kebutuhan. ” 


& | \djj- . i to 

d ami d* d d 

& & d ^ d 


728 


- Hilyatul Auliya ' 

ijli cjliLi JCLj£- 

c/- j*~~ 1 o* o? 

.yp 015V1 jd* 

10445. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Yahya bin Abdullah Adz-Dzari menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ibrahim bin Al Mundzir 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdullah An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Syadzan 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Al Qasim bin Rasydin — 
Mis'ar bin Kidam— membacakan sebuah syair pada Mis’ar, lalu dia 
menyebutkan bait-bait syair yang sama. 

&JS- talll Jlp ^ * 1 1 

(C) O* y> •&£- 

c^\ J JLti § JL^I 

(C) ‘ v> ^ X h* y A 


729 



Hilyatul Auliya'. 


o? jtic- \Zjs- c5&- j? jjf 

£y. lljJj?- <.*\la£> 

* v 

■JjJb ( \^A oif : jlS <0> 





o i 


113JJI J vIUJlS 


M • 


ijS2 





o 



10446. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Al Abbas bin 
Muhammad menceritakan kepada kami {ha "); 

Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahim menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Muhammad Al Umari menceritakan 
kepada kami, Ali bin Harb menceritakan kepada kami {ha '); 

Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
Salm bin Isham menceritakan kepada kami, Ma'mar bin Sahi 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Ja'far bin Aun 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Mis'ar 
berkata: 

“ Wahai orang yang tertipu, siangmu adalah kelalaian, sementara 
malammu adalah tidur dan itu merupakan keharusan untukmu. 


730 


- Hilyatul Auliya' 

Kamu melelahkan dirimu terhadap hal-hal yang akan kamu benci 
akibatnya, demikianlah pula hidupnya hewan-hewan di dunia. ” 


j& ,yj. $ fcJ-\ - W £ £ Y 

:jli cOll* ^ dfsi- <.£y~ ,J\ {J, 

: c'*^<1 h c^cJU^ jj &\ -AIp C^ks* 

' * 

LS^Si C^ - * <lri • • • $ <lA 

jUJlj f f 

$ x 

o - *, I •• x 0 -'. I ^ ® * J ~As' ~ °- 

. jtlli UAi; 


10447. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Abu Hatim menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abdullah bin Shalih berkata: Mis'ar bin Kidam berkata: 

“Kenikmatan itu menjadi hilang bagi orang yang memperoleh 
kejernihannya dari hal yang haram, dan yang tersisa hanyalah 

dosa. 

Hingga tersisalah akibat-akibat yang buruk, dan tidak ada kebaikan 
dalam sebuah kenikmatan jika setelahnya adalah api neraka. ” 


731 



Hilyatul Auliya'. 


trUJ-l J Jli ^ iil - 'i • i 1A 


O sr A 


t jCs^ ^ oli Jb jJt Gis- <5t>l ^ IJjJt £jlS- 
jii ’J, ill tfk- 

«s^ ** / 

1143 ^1^-j C ^' ‘■^ C L5^ 6*' 

if j^4 Olf :j»S & <tfp& Jft /f 

:Sj& g; cjUj^II ;jj^ 

fe ^ ^ ••• }# 0^ **i 5 Mi 
' yf 4 

js tfj l 4 S S j$ ui"... 1% Jj 5 ^S!j 

.oipi 14*3 


f. ^ . » A^<- . .i.<• 


10448. Abdullah bin Muhammad bin Al Hajjaj 
menceritakan kepada kami, Al Walid bin Aban menceritakan 
kepada kami, Abu Salm Muhammad bin Humaid menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Umar Al Ashbahani menceritakan 
kepada kami, Umar —maksudnya Ibnu Ali— menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abu Umar —yaitu Ubaidullah— dan Abu Zaid Al 
Qusyairi menceritakan kepadaku sebelumnya, dari Mis'ar, dia 


732 




- Hilyatul Auliya' 

berkata: Dia banyak memberikan perumpamaan tentang jenazah 
dalam bait-bait syair ini: 

“ Ketakutan-ketakutan itu hadir pada diri orang yang 
ketakutan, dia mempercepat lupa sementara tidak mendatangi 
kami dengan rasa aman. 

Maka aku tidaklah berbuat kufur pada Tuhan kita, 
sebagaimana tubuh tidak tahu hari apa tubuh itu akan binasa. ” 


# ^5 ^ ^ • i t ^ 

ig%L3\ tsjy. y\ tJiti 

: Jli c j 





10449. Ibrahim bin Abdullah dan Muhammad bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Al 
Abbas An-Naisaburi As-Sarraj menceritakan kepada kami, Abbas 
bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Mis'ar 
bin Kidam berkata: 


733 




Hilyatul Auliya' - 

“ Seseorang telah mendirikan rumahnya untuk ditempati, 
namun dia menempati kuburnya sementara rumahnya tidak dia 

huni. ” 


/ **/ 

(r) c d) c J> 

"z' ^ / 

d «Ai ’d \2Zt-j 

\2is- :VtS cill Jup ’d OjjU lllli- 

^ ‘c'^f i? : <3^ ‘93* <y 3***- 


f 


j^dJOp 

y 

V j lili- ... ijf 

y 

yd Vj jji^il • • • 

y ^ a J 4>j • - • ^ a 34i'j 

■ 




734 



— - Hilyatul Auliya ' 

10450. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Ishaq bin Buhiul menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami {ha ')\ 

Ibrahim bin AbduUah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Harun bin 
Abdullah menceritakan kepada kami,keduanya berkata: Ja’far bin 
Aun menceritakan kepada kami, dia berkata: Mis'ar bin Kidam 
berkata kepada anaknya, Kidam: 

11 Aku memberikan nasihatku padamu wahai Kidam, maka 
dengarlah perkataan ayah untukmu sebagai bentuk kasih sayang. 

Adapun gurauan dan pertengkaran maka tinggalkanlah, 
kedua akhlak tersebut tidak pernah aku ridhai untuk seorang 

teman. 


Sesungguhnya aku merusakkan keduanya, lalu aku tidak 
memuji keduanya untuk tetangga maupun seorang teman. 

Sementara itu kebodohan dan kemalasan menghinakan 
seorang pemuda dalam kaumnya atau pun di sisi banyak orang. ” 

j*) ^ ji U jJo- — \ * to\ 

y 

iii l/f l£U- ciilii jk\ 

■Sjk & $ iif- :jvs c^udi h* % 


735 




Hilyatul Auliya'. 


~)\ JULa ... Lj 




IUIp 


licyt V adi- ... u4^ii jtjJtj is-rjij» d 




S'* jj[^U ... plj 3 ! 


10451. Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu 
Ahmad Al Hafizh menceritakan kepada kami, Abu Al Qasim Al 
Baghawi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khallad Al 
Bahili menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Ibnu Uyainah berkata: Aku mendengar Mis’ar berkata-. 

“ Sesungguhnya aku memberikan nasihatku untukmu wahai 
Kidam, maka dengarlah perkataan ayah sebagai rasa kasih sayang. 

Adapun senda gurau dan pertengkaran maka tinggalkanlah 
keduanya, keduanya adalah akhlak yang tidak pemah aku ridhai 
untuk seorang sahabat. 


Aku rusakkan keduanya, lalu aku tidak memuji keduanya untuk 
seorang tetangga maupun seorang sahabat. ” 

il£ cJii J fcJ -1 . to\ 

idU- 3? <.tsjdh t r-dl J 


736 


lij '•j** 0? jSi jjt 

%3 ^ SJ y^i 5 , I54i i4j : jiS «g&Ji 

«r* 

<-J^A C^jS' JiLu> X^Z» Jj Jp 

y Uli cjisJ £±Jl ls‘lS Ut&Jl ^ j lili 
^ys' o*^ail U^- jjl JlS 
^ t *iij dCip J& UJ juJi JJ JUS 

e^i £• ^ & J ^ :JU ?Us^l ^ 
tliic-U ilUS' U UU t/Uj U : j**—; slii ff^iU 

:£±Jl jus <iLJ3 j&lS 

br>4 PUto-ty y** 4 # 1 4 ^ 

c 1 ^ 

... giip ij. 

^U^vs 


737 





Hilyatul Auliya'. 


3XA; U :jliS \Xk iLil jlii 

' * **\ * U iW « < ^of '•®4 i» .. I. 

' ' * 

. c-j^*Jl Oj^o 3^-3 :j^j 


10452. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Qasim Al Anbari menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Marzuban menceritakan kepadaku, Abu 
Bakar Al Qurasyi menceritakan kepada kami, Umar bin Bakar 
menceritakan kepada kami dari Abu Al Walid Adh-Dhabbi, dia 
berkata: Aku melihat orang tua dari kalangan Arab badui yang 
memiliki usia yang membuatnya bertopang pada sebuah tongkat 
mendatangi Mis’ar bin Kidam, lalu dia mendapati Mis’ar sedang 
melaksanakan shalat, kemudian Mis’ar memperpanjang shalatnya. 
Hingga kemudian orang tua itu pun lelah dan akhirnya duduk. 
Ketika Mis’ar selesai dari shalatnya, orang tua itu berkata, 
“Laksanakanlah shalat secukupnya.” Maka Mis’ar berkata 
padanya, “Datangilah hal-hal yang bermanfaat yang tersisa 
untukmu, bernama usiamu?” Orang tua tersebut menjawab, “Aku 
telah berusia seratus belasan tahun.” Mis’ar berkata, “Dalam 
sebagian ini tidak cukup bagimu seorang penasihat, lihatlah 
dirimu.” Orang tua itu berkata: 

“Aku mencintai wanita-wanita yang bersinar di pagi hari, 
padahal diantara mereka ada yang tidak patuh terhadap suami- 

suaminya. 

Menyembunyikan rasa cinta dan memperlihatkan 
perlawanan, kamu melihat mereka seperti orang sakit padahal 

mereka itu sehat. ” 


738 



- Hilyatul Auliya' 

Mis’ar berkata, “Apakah hal ini lebih utama bagi dirimu?” 
Orang tua itu menjawab, “Demi Allah saudaramu itu sudah tidak 
dapat bangkit semenjak empat puluh tahun, akan tetapi dia 
tertarik dengan pasukan yang dikehendakinya.” Maka Mis’ar pun 
tersenyum, dan berkata, “Syair bagus dan buruk merupakan diwan 
orang-orang Arab.” 


? < . -s 


$£* «£»lSs- J y} • i°r 

^ /f tfi*. ^ J, Oli J *Js- 

/ •• 

otj &s. & j 

: j Jj : JlS 4 X J j \SJ- 


'«'f 


... uiii ‘Jj>\ & dijif jt £5 


<1sU ojJl ... ii Up- dLUJl JJIS' 'jj 

.sijU ^ j! ^331 


10453. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ali bin Muhammad bin Umar mengabarkan kepadaku, Abu 
Awanah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdussalam 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan 


739 





Hilyatul Auliya '_ 

kepada kami, Muhammad bin Bisyr berkata: Aku mendengar 
Mis’ar berkata: 


“Aku belum pernah melihat sesuatu seperti dunia yang 
dapat menipu penghuninya. 

Dan tidak pernah melihat sesuatu seperti kematian yang 
dapat membuat seseorang merasa kesepian. ” 

& jdJ- /f \Zjs- 

f o' ' O / f . S t' o s , x o' 10 * £ 

jl (.jAJOr yik>r ^ 

‘J-^4 ‘fjif o? I 'd\ : jli t ^JI oJjll 

tiSfj Vlil2> jiu ^ ,^-t o! lili 

:<U 

iSjk jjy ... cJi>y^ Ai ojp dik Vf 

*. ^ * -»x " • 0^> I ^ s \ &C 

fjAH/* ... U>UP U3 C... v =>/» JJ-flJ 



10454. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Ja’far 
bin Abu Ja’far menceritakan kepada kami dari Abu Al Walid Adh- 
Dhabbi, dia berkata: Kami pernah mendatangi Mis’ar bin Kidam 


740 



_ Hilyatul Auliya' 

saat shalat. Ketika dia merasakan kedatangan kami, dia pun 
mempersingkat shalat, lalu menemui kami dan berkata: 

“ Ketahuilan sesungguhnya sinar itu telah tampak, dia 
mengangkat orang selainku dengan penglihatan yang menunduk. 

Kamu mengatakan kamu sakit, namun kamu malah 
menjenguk kami, bagaimana mungkin orang yang sakit menjenguk 

orang sakit. ” 


l£*k- <Jdi ^ &J-I \21s- - \ • i 

(c) 

j j .di ^ i&s-i 

:jlS <Olki J ^£1 ^3 ^ 

cc-Kf?il ^3 -ULO c-At" 

Ojiii c-dl 3jS :jli ^ I3I5L 

01 tjijiirt JvS cJt ciit jup k : jiii dp 

jjili &U* cis' 


o o 

> ji* ■‘.«d 


10455. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami (ha "); 

Abdullah bin Muhammad bin Al Hajjaj bin Hamzah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ishaq bin Ibrahim 


741 



Hilyatul Auliya '- 

bin Syadzan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar kakekku, Sa'ad bin Ash-Shalt berkata: Mis'ar melihat 
Jilwaz menzhalimi orang lain, lalu dia naik ke atas rumah dan 
berdiri di atasnya, lalu berkata, "Wahai Abdullah kamu zhalim." Al 
Jilwaz berkata, "Jika kamu benar, maka turunlah!" 


Lj Jl>- c Uj JS~ — \ * i O *\ 

Cf. : ^1p 

‘ ^ cJd? 1 \^yu ^ 

t x 

OU-Jl (3 t<U_O p 

: jtii £Si oLjl il tidb 4 15 :olii t &U-t 

.d 01 

Al :OUiO jti : jjb ttft : jli 

It* dp nij jkU t ilp AJ" 

** / ^ 

/v: cOl : (jLSj 

cJL aJT ^ IJLA ^ :jli :jlij 


742 


- Hilyatul Auliya' 

10456. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ali bin Ishaq Al Madzirani menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Ibrahim bin Abdurrahim berkata: Aku 
mendengar Abu Ma'mar berkata: Aku mendengar Ibnu Uyainah 
berkata: Mis'ar mendatangiku, lalu berbicara padaku tentang 
seseorang yang aku menceritakan padanya, maka aku berkata, 
"Wahai Abu Salamah seandainya kamu mengutus(nya) pada kami." 
Dia berkata, "Sesungguhnya hajat itu milik kita." 

Dia berkata: Aku mendengar Abu Ma'mar berkata: Sufyan 
berkata: Sesungguhnya aku pernah berada di tempat Mis'ar, lalu 
dia melihat kepada seorang lelaki yang mengenakan baju yang 
bagus, lalu Mis'ar berkata padanya, "Kamu termasuk ahli hadits?" 
Lalu lelaki itu menjawab, "Iya." Mis'ar berkata, "Ini bukanlah 
termasuk alat orang-orang yang mencari hadits." 


cJLS. J jbM - w OV 

/f isJjls. y* s tfis. 

Ij££. : jlS I ’J, M\ 

Hdi dp ^ Oli' : 

. ® 'i ^ ^ x .* i/ , | L'* ^• ■// / i / * •/ • / 

-s ->> 

oli Jl V tuio l/t t : jyU yupjjl ti^ 


743 



Hilyatul Auliya' 


:JlS ijjili 






Ji :J^ 


ii\& j^y 


cfcjl-S. jJ^Jj 


**• i 






10457. Ahmad bin Ja’far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Abu 
Abdurrahman Abdullah bin Umar Al Ju'fi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Junaid Al Hajjam (si 
pembekam) berkata: Mis'ar pernah singgah padaku dengan 
membawa bungkusan kecil yang di dalamnya terdapat roti dan air, 
lalu dia berkata, "Wahai Junaid, cukurlah rambutku, ambillah 
kumisku, rapihkanlah janggutku dan pangkaslah (keriklah) 
tengkukku dan bekamlah aku dengan roti ini?" Maka aku berkata, 
"Wahai Abu Salamah, apakah kamu tidak membutuhkan ini?" 
Maka dia menjawab, "Iya, apakah kamu ridha?"Aku menjawab, 
"Iya." 

Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Al Ju'fi berkata: 
Maka Junaid mengambil roti tersebut, lalu dia mencukur rambut 
Mis'ar, mengambil kumisnya, memangkas tengkuknya, 
merapihkan janggutnya dan membekamnya, Mis'ar berkata, 
"Tumpahkan air qullah ini padaku." Lalu dia mencuci tempat- 
tempat yang dibekam, kemudian dia pergi. 


744 



Hilyatul Auliya' 



y ✓ 



10458. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Hasan bin Hamdawaih menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Abu Nu'aim Al Ahwal: Ketika kami 
keluar membawa jenazah Mis'ar, aku memperlambat jalanku di 
jalan, lalu aku berkata, "Mereka kembali mendatangiku, lalu 
bertanya kepadaku tentang hadits (yang diriwayatkan) Misy'ar." 
Ketika aku sampai kuburan, Muhammad bin Bisyr Al Abdi datang, 
lalu duduk di dekatku, kemudian dia menyebut tujuh belas hadits 
dari Mis'ar yang tidak pernah aku dengar darinya kecuali satu 


745 




Hilyatul Auliya '-—- 

hadits dari Abdul Malik bin Umar, dari Abu Ash-Shaqar, dari 
Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Jin meratapi (kepergian) Umar." 

Abu Nu'aim berkata, "Dulu dalam riwayat tersebut telah 
dipelajari dalam lauh-lauh (lembaran-lembaran) ku, namun dia 
hilang dan aku belum sempat memasukkannya dalam hadits 
Mis'ar, maka aku pun pulang dari mengantar jenazah dalam 
keadaan hina, seolah-olah seekor ayam telah mematukku." 

Mis'ar telah meriwayatkan riwayat dari banyak tabiin 
terkemuka, dan diantaranya yang dia riwayatkan dari orang yang 
namanya sama dengan Rasulullah f||, yaitu Muhammad bin 
Abdullah Abu Aun Ats-Tsaqafi, dan dia telah mendengar riwayat 
dari Jabir bin Samurah dan Muhammad bin Hathib. 



$ £ k- 

K&s. -M ’c), fck &JS- 

? s ' ' 

ij, :*Jy $ «ri-l jfi :jlS 


746 


. Hilyatul Auliya ' 


*J^ cij 

f oiiiiJi tjLij lyjT I^jjl ^ i Uli. 6lf 

.o^juji 4-4 4ij i^jt f lyiij i^-i 


10459. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Abdullah menceritakan kepada kami, Faidh bin Al Fadhl 
Az-Zahid menceritakan kepada kami (ha ); 

Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Khallad bin 
Yahya menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Mis'ar 
menceritakan kepada kami dari Abu Aun Muhammad bin 
Abdullah, dari Muhammad bin Hathib, dia berkata: Disebutkan 
tentang Utsman lalu Al Hasan bin Ali berkata, "Sebentar lagi 
ayahku akan datang, lalu dia akan mengabarkan perihal Utsman." 
Kemudian datanglah Ali, lalu dia ditanyai tentang Utsman, maka 
dia mendengar Ali berkata, "Utsman termasuk orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap 
bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa 
dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat kebajikan. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 93) 

Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Thamhan dan Abu 
Usamah meriwayatkan hadits ini dengan makna dan redaksi hadits 
yang sama dengannya. 


747 



Hilyatul Auliya '. 


J. y iU -wv 

^ / 

(c) «y ^ O? J& ^ 


«y tfk- iJsa- y Ai 

<J,\ ( jf£’ ^j***^. 1*^15 Cj.%-JLj IIjJl>* cawI Jl!p 

: jll c^lfp jjI ^ <j? ^ ^ 

0 s * y * 

j^dij -ijSJij 4L &1SJ1- 14 ^ jJ-i 



10460. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Khallad 
bin Yahya menceritakan kepada kami [ha >, 

Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Nu’aim menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Mis'ar menceritakan kepada kami 
dari Abu Aun, dari Abdullah bin Syaddad, dari Ibnu Abbas, dia 
berkata, "Aku mengharamkan khamer, baik sedikit maupun 
banyak, dan segala minuman yang dapat memabukkan." 

Hadits ini diriwayatkan dari Mis'ar oleh Sufyan Ats-Tsauri, 
Syu'bah bin Al Hajjaj, Sufyan dan Ibrahim dua anak Uyainah. 
Sementara itu Sufyan bin Uyainah meriwayatkannya secara marfu’ 
dari Mis'ar, dia mengatakan, "Dari Nabi §§." Di sisi lain Syu'bah 
meriwayatkan secara gharib denga redaksinya dari Mis'ar dalam 


748 


- Hilyatul Auliya ' 

berkenaan hadits tersebut, dia berkata, "Yang memabukkan dari 
setiap minuman." 


J>3 jj! — \ * 11 ^ 

4^' & y> tfls- «^uut ^ # idJ- 
< 4 ' o* ‘ 93 ^ ^ 

^3 4* J_4j 5* 

^ u* Jk ^ aVj J j 1 - r£ 


j# iiii ^ iOi ^13 

• J~» °{jc- Ciiijj-i »135 .iliJaJl i3 


10461. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yunus As-Sami menceritakan kepada kami, Abu 
Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Mis'ar 
menceritakan kepada kami dari Abu Aun, dari Abu Shalih Al 
Hanafi, dari Ali, dia berkata: Rasulullah |§ pemah bersabda 
padaku dan pada Abu Bakar pada perang Badar, "Di sisi kanan 
salah satu dari keduanya adalah Jibril, -dan di sisi lainnya adalah 
Mikail, sementara Israfil adalah malaikat yang menyaksikan 
peperangan dan berada dalam barisan tersebut .'’ 287 

Syarik dan lainnya meriwayatkan hadits tersebut dari Mis'ar. 


287 Takhrij-nya telah disebutkan. 


749 



Hilyatul Auliya'. 


lIjJj- _jjl lljjj- — ^ • t IX 

lllli- ^ <^j-l lllli- t 5Uuj J ^ ijlil 

**/■ ^ 

‘4^* il4 ‘“'-^ o? cf' 

Jjiko ,dij di. Ai Jb 2^ii ji nij iUr : jii 

’ **x x 

2rt :^j # Al ^)i JJ JUi o^ii a 

.I^JJLP I Jli C^Jij I 


10462. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Qutaibah menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Juhadah, dari Anas bin Malik, 
dia berkata: Seseorang pernah mendatangi Nabi |j| meminta izin 
pada beliau untuk turut serta dalam jihad, maka Nabi H bertanya 
padanya, " Apakah kedua orang tuamu masih hidupT' Lelaki itu 
menjawab, "Iya." Beliau pun bersabda, " Duduklah di sisi 
keduanya." 

Hadits ini gharib dari riwayat Mis'ar dan Muhammad bin 
Juhadah. Sementara itu hadits yang shahih dan masyhur adalah 
yang diriwayatkan oleh Mis'ar dari Habib bin Abi Tsabit, dari Abu 
Al Abbas sang penyair, namanya adalah As-Sa'ib bin Farukh, dari 
Abdullah bin Amr bin Al Ash, dari Nabi 


750 



Hilyatul Auliya' 


O JL O 


J4^ c/- C cH IsjJS- —) * nr 

<0^ .» » \ Z 'Z 9 '* >f -J O j , 't. I^tl 

jA*>r £ji i I JaPl^J! 

O? c^Jlijt jfc*. tfk- 

4.U- l^ls^-l O.lf^ll Uj-ii- t 

‘^ U U? ^ ^ ‘«1^ j ^ iP ,y^i 

Jb» «y :j^i ^ Al Al j^j jli : ju 

.11» jil^- J Oliiij J=f\ Jl tSCo^j Jjl (J 

^ ^ x ' *v 


.jiSJl ali ^ 4^ Ju4 


10463. Ahmad bin Al Hasan bin Sahi Al Waizh Al Himshi 
menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim Muhammad bin Ja'far Ar- 
Ramli menceritakan kepada kami, Ja'far Ath-Thayalisi 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim At-Tuijumani 
menceritakan kepada kami, Ash-Shalt bin Al Hajjaj menceritakan 
kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada kami dari Muhammad 
bin Juhadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah H 
bersabda, "Barangsiapa yang shalat dari permulaan Ramadhan 
sampai akhir Ramadhan secara berjamaah, maka dia telah 
mengambil bagiannya dari Lailatul Qadar." 

Hadits ini gharib dari sisi matan dan sanad, kami tidak 
menulisnya kecuali dari jalur ini. 


751 




Hilyatul Auliya '-—- 

tl _Jlp -y -Mli 

^ x y 

« iU IL‘J^ .jSjiji J ^ iii 

^ ‘653 tffc- i? 

CH J ^ ‘cr^* J ^ ^ 

Hirj jd-j 4^P &l jk» itl J^j eS'j :j^ ‘4^ U 

Lg-2;' :J«S tliJj bflJ) ’3^ tbg-Sjl • ciiJj iiy~i 

Mi 


10464. Muhammad bin Umar bin Ghalib menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Muammal 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Aun menceritakan 
kepada kami, Katsir bin Ubaid menceritakan kepada kami, Waki 
menceritakan kepada kami dari Mis’ar, dari Muhammad bin 
Juhadah, dari Al Hasan, dari Anas bin Malik, dia berkata: 
Rasulullah # melihat seorang lelaki tengah menggiring unta 
sembelihan yang digemukkan, beliau pun lalu bersabda, "Naikilah 
unta itut' Lelaki itu menjawab, "Sesungguhnya unta ini adalah 
hewan sembelihan." Beliau bersabda, "Naikilah unta itu, celaka 
kamu/' 288 


288 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Wasiat, 2754 dan 
pembahasan: Adab, 6159). 


752 



Hilyatul Auliya ' 


Muhammad bin Aun meriwayatkan hadits ini secara gharib, 
dari Katsir, sementara dalam riwayat Mis'ar dari Muhammad bin 
Juhadah, dari ayahnya dan lainnya beberapa hadits fard dan 
Muhammad bin Juhadah, dia orang Kufah yang masuk ke dalam 
golongan tabiin, dia telah bertemu dengan Anas bin Malik dan 
mendengar hadits darinya. 


(c) 'j ^ 


: J15 IjA cjlrj j* &JS-j 

Jyv • J‘s 4 ^ d) c)- y ^ ^ 

0 **/ / ^ 

/t- ,uJjl ‘JZ- : jdLj Up it jb» i)l 

. jti -pjj /t cjjJ)! uit 


10465. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami (. ha "); 

Mis'ar menceritakan kepada kami dari seorang lelaki yang 
berasal dari Fahm, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Ja'far 
bin Abu Thalib berkata: Aku mendengar Rasulullah H bersabda, 
"Sebaik-baik daging —atau sebagus-bagusnya daging, Abu Nu’aim 
ragu-adalah daging bagian punggung " 289 


289 Hadits ini dha ’if. 

HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majali, pembahasan: Makanan, 3308); Ahmad 
(Musnad Ahmad, 1/204, 205); dan Al Hakim (Al Mustadrak, 4/111). 


753 



Hilyatul Auliya' 


Sufyan bin Uyainah dan lainnya meriwayatkan hadits ini 
dari Mis'ar, namun mereka tidak menyebut "Orang Fahm," 
sementara itu Yahya bin Sa'id Al Qaththan menyebutkannya dari 
Mis'ar, lalu dia berkata: Seorang lelaki yang berasal dari Bani 
Fahm yang bernama Muhammad bin Abdurrahman, demikian. 






J c?- ^5 65 ^ 

J Ulli- djU- :Vl> i^Uil 
J^p ^ Al2 jlS{ JA3 & «iisil 

:JU <j5 ^ ^ <1^ “ ~ c u^' 

dJ»l :Jji jUij dp Al Jb> *i)l dAP 


10466. Sulaiman bin Ahmad menceritakannya kepada 
kami, Mu'adz bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Muhammad 
bin Al Judzu'i Al Qadhi menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al 
Qaththan menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari seorang 
lelaki yang bernama Muhammad bin Abdurrahman —yang berasal 
dari Fahm— dari Abdullah bin Ja'far, dia berkata: Aku mendengar 


Syaikh Al Aib ani men-dha /ikannya dalam Sunan Ibnu Majah. Cet. Maktabah Al 
Ma’arif, Riyadh. 


754 



- Hilyatul Auliya' 

Nabi fj§ bersabda, "Sebaik-baik daging adalah daging (bagian) 
punggung." 


Muhammad bin Abdurrahman penduduk Madinah 
meriwayatkan secara gharib dari Abdullah bin Ja'far, dan aku tidak 
mengetahui satu periwayat pun darinya selain Mis'ar. 


JuS^\ 0JLi- Lj Jl>- — ^ * i'W 



a' d ^ d ‘dd & d 

s 's * T 

d\ ijjdj di- ii\ Jb> i)i ju : JlS dyd 
idj ot c uyt ^ y;jjl ^ 


O 




10467. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami — 
secara imla' dan qiraah—, Abu Az-Zinba Rauh bin Al Faraj 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin Adi menceritakan kepada 
kami, Ma'mar bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Zaid 
bin Hayyan, dari Mis'ar, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: Rasulullah f|| bersabda, "Apakah orang 


755 



Hilyatul Auliya' - 

yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu tidak takut Allah 
akan membah kepalanya menjadi kepala anjing . 1,290 

Ini termasuk hadits-hadits gharib yang diriwayatkan Mis'ar, 
yang disebutkan oleh para ulama terdahulu dari hadits Yusuf bin 
Adi, dan hadits ini termasuk hadits fard-nya yag diriwayatkan oleh 
banyak periwayat masa kini dari jamaah, dari Mis'ar, lalu 
diriwayatkan dari hadits Waki', Muhammad bin Abdul Wahhab Al 
Qattat dan Abdurrahman bin Mush'ab Al Kufi dengan sanad-sanad 
yang tidak memiliki sandaran karena terdapat wahm yang 
dilakukan oleh para periwayat yang dha ’if. 


j ^iJLii l yJ-\ U1IU- -\. n a 

lilai- <5u±- g yj- ^ llJ- lilai- aili- 

X 

f o' 'o o' * * 0 

<4' c ^ ^ 

-X ^ ^ 

jlp Al d 1 ^ t 

. J5 j Sl aAl 


10468. Muhammad bin Al Hasan Al Yaqthini 
menceritakan kepada kami dalam jamaah, mereka berkata: 
Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Waki' 
menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari Abu Az-Zubair, dari 


290 HR. (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Adzan, 691); dan Muslim {Shahih 
Muslim , pembahasan: Shalat, 427) dengan makna yang sama. 


756 




- Hilyatul Auliya' 

Jabir, "Bahwa dahulu Rasulullah dibuatkan nabiz dalam sebuah 
kuali." 


Abu Az-Zubair bernama Muhammad bin Muslim bin Tidras 
maula Hakim bin Hizam, dia mendengar riwayat dari Jabir dan 
Ibnu Umar. Sementara itu para periwayat yang meriwayatkan 
darinya diantaranya adalah dari kalangan tabiin;Yahya bin Sa'id Al 
Anshari dan Ayyub As-Sakhtiyani, adapun dari kalangan para 
imam; Malik bin Anas, Ats-Tsauri dan Syu'bah. Dan hadits ini 
termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ayyub 
secara gharib dari Waki'. 


/ yy 

‘jhP 1 J) o? 

ijiLj d* iil Jb i)l Jli :JlS ,y\U 

j ? 1 


10469. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Sahi bin Sa'id menceritakan kepada 
kami yang berasal dari kitabnya, Al Hasan bin Yahya bin Abu 
Katsir menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Al 
Mughirah Al Kufi menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari Abu 
Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah |§> bersabda, 


757 



1 


Hilyatul Auliya' - 

"Seseorang yang berada dalam perjalanan itu adalah seorang 
syahid” 291 

Hadits ini gharib dari Mis'ar dan Abu Az-Zubair, Abdullah 
bin Muhammad bin Al Mughirah meriwayatkannya secara gharib. 


J? Cf. -^ * * V * 

J yj. ^ Ali ilsjy U^lll I 
l^~P ^ aif-t ^Ip 

o? i? illIU- 

Cjopl i^klyu» C0^4^ 44*-* 

X •*,/ » 

jjij *1 p Al Ji* Al ^3 :JvS Cy.U. 

(3 cAJL^J!lJl aJLp-j 

: Jlij tcJiil 

Jj-fe 


10470. Abdullah bin Al Husain bin Balawaih Ash-Shufi Al 
Warraq An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Muhammad bin 


291 Hadits ini maudhu’. 

HR. Ibnu Adi (4/219); dan Ibnu Al Jauzi [AlMaudhu’at, 2/221); dan dia berkata, 
“Hadits tersebut tidak shahih .” 

Ibnu Adi berkata, “Ibnu Adi didustakan oleh para ahli hadits.” 


758 



- Hilyatul Auliya ' 

Muhammad bin Ali Anshari menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Yusuf bin Isa Az-Zuhri Al Marwazi menceritakan kepada kami, 
Ishaq bin Yunus bin Nafi menceritakan kepada kami, Nu'aim bin 
Maisarah menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada 
kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah g§- 
menahan laju untanya dengan tenang, lalu beliau memerintahkan 
para sahabat untuk tenang dan turun ke lembah Muhassir, 
kemudian memerintahkan mereka untuk mengambil kerikil seperti 
kerikil ketapel, kemudian beliau bersabda, "Ambillah manasik haji 
kalian (dariku), karena barangkali aku tidak melaksanakan ibadah 
haji setelah ibadah haji tahunku ini l" 292 

Hadits ini gharib dari hadits Mis'ar yang diriwayatkan oleh 
Ishaq secara gharib dari Nu'aim. Sementara itu Mis'ar 
meriwayatkannya dari sekelompok orang yang bernama 
Muhammad, diantaranya: Muhammad bin Abdurrahman maula Ali 
bin Thalhah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, 
Muhammad bin Suqah, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az- 
Zuhri, Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Amr bin Akjamah, 
Muhammad bin Al Munkadir jika benar, Muhammad bin Zaid bin 
Abdullah bin Umar bin Al Khaththab, Muhammad bin Qais bin 
Makhramah, Muhammad bin Khalid Adh-Dhabbi, Muhammad bin 
Jabir Al Yamani, Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi dan 
Muhammad Al Azhari. Diantara mereka ada yang menyandarkan 
darinya, dan diantara mereka ada yang meriwayatkan darinya 
secara mursal serta mauguf. 


292 Hadits ini shahih. 

HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (9523), dan Jabir memberikan syahid hadits 
tersebut dalam Shahih Muslim (pembahasan: Haji, 1218). 


759 



Hilyatul Auliya'. 


.f .-12 


\ 2 js- Ja 

— ^ 

aii, ^ iil t ^ail iil J^p 

o . i -'l O'' f jj# " / 1 01 o 

Cr ! c^i HjJl?- c^*p ^ 

x **/ «• * x / 

O* ^ o? fif If- <i&- ‘ 

di- 4)1 Jb iil jli :<3iS ^iil^ 
t *£Jl .k^oii^c. bl £l£lji liJi S :j0^5 

y 

\l\ &£$ & <3i4j i^bs-u Jk (Uiij 

.dli* y^ 2 -^ JS&CC cuiit3 


10471. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada kami, 
Ubaidullah bin Sa’ad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
pamanku menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, Mis’ar menceritakan 
kepadaku, dari Adam bin Ali Al Bakri, dari Abdullah bin Umar, dia 
berkata: ‘Rasulullah # bersabda, " Janganlah kamu bentangkan 
lenganmu seperti binatang buas, bertopanglah di atas telapak 
tanganmu, dan renggangkan kedua tanganmu (tangan dari siku ke 
bahu), karena jika kamu melakukan itu, maka seluruh anggota 
tubuhmu telah bersujud ." 293 


293 Hadits ini shahih. 


760 




- Hilyatul Auliya' 

Muhammad bin Ishaq meriwayatkan hadits ini menyendiri 
secara marfu\ dari Mis'ar, dan dia juga meriwayatkannya dari 
Mis'ar secara mauquf. 




y 


\£j£- cJli ^ OUli. \jJJS- — N * iVT 

// m ^ / / O 

l 15jS- CjjliJ Jjl colp j? yp 

U Al jy-j U dp Al Jb ^iJ JIS 

4 * 4l Jd ^ toT^aJl ^ ^ 
% tii Vi dj Sfj id-ij t iii ou4i. :^S 

y 

J jill :ji :JVS <?J Ui (i) di :ju <ji1 

•<i^3 a^'3 ‘y^'J 


10472. Sulaiman bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Nu’aim 
menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada kami dari 
Ibrahim As-Saksaki, dari Ibnu Abi Aufa, bahwa seorang lelaki 
berkata kepada Nabi fH, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku sesuatu 
dari Al Qur'an yang dapat memberikanku pahala." Maka Nabi 0 


HR. Ibnu Khuzaimah (645); Ibnu Hayyan (498); Al Hakim (Al Mustadrak, 1/277). 
Al Bukhari berhujjah pada Adam bin Ali Al Bakri, sementara Muslim berhujjah 
pada Muhammad bin Ishaq, hadits ini shethih namun tidak diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dan Muslim, dan Adz-Dzahabi tidak menyepakatinya. 


761 




Hilyatul Auliya' -- 

bersabda, "Katakanlah, 'Subhanallaah wal hamdulillaah walaa 
ilaaha illallaah wallaahu akbar (Maha Suci Allah, segala puji bagi 
Allah, tiada tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar)'." Lantas 
lelaki itu berkata, "Ini untuk (milik) Allah, lalu apa untukku?" Beliau 
pun bersabda, "Ucapkanlah, 'Allaahummaghfir lii warhamnii, 
wahdinii wa aafini (Ya Allah ampunilah aku, sayangilah aku, 
berilah aku petunjuk dan sehatkanlah aku)'." 

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan hadits ini dari Mis'ar 
dengan makna dan redaksi yang sama. 


cjk* j % iii \Zjjs- - \ . ivr 

^ * 

I 4j)l Xs- Jl 

iii jUp at Jb iii jj^ 

.ill /jj Oy-ly. 


✓ ✓ 


10473. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada 
kami, Abdul Jabbar bin Al Ala menceritakan kepada kami, Sufyan 
bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari Ibrahim 
As-Saksaki, dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata: Rasulullah !§■ 


762 




- Hilyatul Auliya' 

bersabda, "Hamba-hamba pilihan Allah adalah yang memerhatikan 
matahari, bulan dan hilal untuk mengingat Allah. " 294 

Sufyan meriwayatkan dari Mis'ar secara menyendiri dengan 
me-/7?a/^kannya, sementara itu Khallad dan lainnya dari Mis'ar 
secara mauguf. 


J ^ J&t /f 11^ . iVI 

\y. Al alp cJiilil 'SjA 
S\p- % oulp tfk- - - 4 j£j| 

A5 Oli- l2is- c^°l ^ jft! & 

O* ‘<3jl oj d’ 1 J* ‘gsS^JCiJl ‘Jc- 

05.U iSi ijii jOij -d* Jl> i^\ 

IpU- i4Jt» Al Ji i/sju t i-Uj\|i oiij 

■{ iyi* } oh 




10474. Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad bin 
Ahmad Al Hafizh menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Ibrahim bin Al Abbas Al Bazzaz —di Anthakiyah— menceritakan 
kepada kami, Utsman bin Khurrazadz menceritakan kepada kami, 

294 Hadits ini shahih. 

HR. Al Hakim (Al Mustadrak, 1/51), dia menilai shcthih hadits ini dan disepakati 
oleh Adz-Dzahabi. 


763 




Hilyatul Auliya' 


Abdul Jabbar bin Al Ala menceritakan kepada kami, Sufyan bin 
Uyainah menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari Ibrahim As- 
Saksaki, dari Ibnu Abi Aufa, dari Nabi fH, beliau bersabda, "Jika 
bayang-bayang (mendung) telah menaungi, dan angin berhembus 
dengan kencang, maka angkatlah kebutuhan-kebutuhan kalian 
kepada Allah, karena itu adalah waktunya orang-orang yang 
bertobat, 'Maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang- 
orang yang bertobat'." (Qs. Al Israa' [17]: 25) 295 


Hadits ini gharib dari hadits Mis'ar, kami tidak menulisnya 
kecuali darinya. 


\15jS- cOUlli- ^ &JJ- cJ? 

c^rr^LJl Cf- <y. d* 

y ^ y * * 0 ' 

Sll Jb= p :£jlS tiijlp iaJ ji- 

,\zjz f <.*sy ~j p C>(k> p 


*s° t 


10475. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Risydin menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, Bisyr menceritakan kepada 
kami dari Mis'ar, dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir, 
dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Aku memberikan Nabi g§> 


295 Hadits ini shahih. 

HR. Abdurrazzaq {Al Mushannaf, 4818) dari Abu Sufyan secara mursal, sementara 
itu Al Hindi menyebutkannya dalam Kanzul Ummai (3349); dan sanadnya shahih. 


764 




- Hilyatul Auliya' 

wewangian, lalu beliau mengelilingi istri-istrinya, kemudian 
mendapati pagi dalam keadaan ihram." 


Hadits ini dirwayatkan oleh Abu Usamah, Waki' dan Ubaid 
bin Shuhaib dari Mis'ar, lalu mereka memaparkan bahwa Umar 
memakruhkan wewangian bagi orang-orang yang berihram, 
kemudian dia mendapati pagi dalam keadaan ihram. 


£5 Al j£ 


, A. 


c^ST ^ ^ jdi 

u^“ 

^ < 4 * O*' <jJ °u* 

*/ **/ ^ “z 

V j&f i* V uIp Si :JiS jJLj dp 

•Ai 

*V 


10476. Abu Al Qasim Abdullah bin Ibrahim Al Jurjani —di 
Baghdad dan dikenal dengan sebutan Al Abiduni— menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ibrahim Ad-Dari menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Adam menceritakan kepada kami, Hafsh 
bin Umar Al Adani menceritakan kepada kami, Mis'ar 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim Al Hajari, dari Abu Iyadh, 
dari Abu Hurairah bahwa Nabi H bersabda, "Sesungguhnya ilmu 


765 




Hilyatul Auliya' 


yang tidak bermanfaat itu seperti harta simpanan yang tidak 
diinfakkan di jalan Allah ." 296 

Hadits ini gharib dari Mis'ar, kami tidak menulisnya kecuali 
darinya. 


Jllp 4 yliaiJi UjJL>- — ^ * i YY 

* ^ ^ 

177 ^ ^ 4^1 Aiil 

'y y "> *v 

y 

<y- cf- o* o?' o* 

ai ^ ^ t 5j^4 ^ ^ ^ 

CrJ 4lj 2$* ij-'*’ tlr* Js^ 

,&M SJ c4ij 


10477. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad bin Ja'far Al Bashri menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ubaidullah Al Qurduwani, dia 
berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Utsman bin Saj, dari 
Ibnu Ishaq, dari Mis'ar bin Kidam, dari Ibrahim bin Amir, dari 
Sa'ad, dari Abu Hurairah, dari Nabi #, beliau bersabda, 


296 Hadits ini dha ’if. 

HR. Ibnu Asakir dalam Tarikh-nya (7/293). 

Di dalam sanadnya terdapat Hafsh bin Umar bin Maimun Al Adani, periwayat 
dha './/sebagaimana dipaparkan dalam At-Taqrib. 


766 


- Hilyatul Auliya ' 

"Barangsiapa yang dishalati oleh seratus orang kaum muslim, 
maka telah diwajibkan untuknya (masuk) surga ." 297 

Muhammad bin Ishaq meriwayatkan hadits ini secara gharib 
dari Mis'ar dengan redaksi ini, sementara itu Muhammad bin Bisyr 
dan lainnya meriwayatkannya dari Mis'ar dengan sanadnya, dia 
berkata: Dia memuji seorang jenazah, lalu berkata, "Diwajibkan 
(surga untuknya), kalian adalah syahid-syahid Allah." 


c y\ — \ * iVA 

** * 

1 p~ ’J, jJ-\ \C>y\ J ouli 


, i'.J 


o* J. frfBl & w 5* ^ 

# s ' y ? 

U :jli tJlr Lp J i)l UbU J ii! ^ 

uji sjig 



10478. Abu Bakar Al Ajarri menceritakan kepada kami, 
Utsman bin Ayyub menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 
Hammad Al Kufi menceritakan kepada kami, Ubaidah 
menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari Ibrahim bin Muhajir, 
dari Abdullah bin Babah, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, 
"Barangsiapa perniagaannya itu makanan dan tidak ada 


297 Hadits ini shahih. 

HR. Ibnu Majah {Sunan Ibnu Majah, pembahasan: Jenazah, 1488). 

Syaikh Al Albani menilai shahih hadits ini dalam Sunan Ibnu Majah. Cet. Maktabah 
Al Ma’arif, Riyadh. 


767 


"f 

Hilyatul Auliya '- 

perniagaan lainnya selain itu, maka dia orang yang berbuat keliru 
atau pembangkang (melampaui batas)." 298 

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abdah secara mauquf, 
dan Muhammad bin Katsir Al Kufi dari Mis'ar secara marfu’. 


coljjjl l J ^ 

f o j 1.0, i ''u x o . i 'J , o \ f i x «• "J x 

{ j - ^ y \ J J - 

j MJ- \£js. ib u±- ’j fih \2 js- t i?4 

# s'* 0 * 


*J& J> j A' & 5^ ‘«ft CH At ^ 

.ilL jJLj «fc & Jb» 


10479. Muhammad bin Ismail Al Warraq menceritakannya 
kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Sa’id menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al 
Hakam bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Katsir menceritakan kepada kami dari Mis'ar dan Ismail bin 
Ibrahim bin Muhajir, dari Abdullah bin Babah, dari Abdullah bin 
Amr, dari Nabi # dengan makna dan redaksi yang sama. 


298 Hadits ini dha ’if. 

Disebutkan oleh Al Hindi dalam Kanzul Ummal( 9390), di dalam sanadnya terdapat 
Ibrahim bin Muhajir, periwayat yang shaduq layyinul hifzhi sebagaimana dalam At- 
Tagrib. 


768 



- Hilyatul Auliya' 

Mis'ar meriwayatkan dari Ibrahim bin Abdul A'la Al Kufi 
dan Ibrahim bin Muhammad bin Hathib, dan tidak menyandarkan 
dari keduanya. 


cJiil 34 J&Z 






\ 15 jS- . t A 


c?- c£ 44^ »4*3 c)- 

^ I x ^ A I 'Z ^ ^ j o <3jf i \o* I ^ ^ 

•A^^- uLjiA^- \JU*A^- 4i)l JuP 

J) tlH O* ‘J* <-ts&A\ _r* y- 

C5^ Ojjil*!!! jft ^ ( _ r 4* cOJl^ 

«* ✓ S ' * •* s s * 

^ ^ J x y*j 3 ^ ‘ 3 ^ j 4 ^ {S 3 . 

I ^ TS> 

j j^l J d 1)1 

?*•?! £>r>" jc ‘fl' 


10480. Muhammad bin Muhammad bin Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Salm bin Mu'adz bin Abdul Malik bin 
Muhammad bin Adi menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Syukr menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Bisyr Al Abdi menceritakan kepada 
kami dari Mis’ar, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu 
Hazim, dari Al Mustaurid saudara Bani Fihr, dia berkata: 
Rasulullah 0 bersabda, " Dunia ini dibanding akhirat tiada lain 
hanyalah seperti jika seseorang kalian mencelupkan jarinya ke 


769 



Hilyatul Auliya '———-—---- 

lautan, maka lihatlah air yang menempel di jarinya setelah dia 
menariknya kembali 

Hadits ini termasuk hadits shahih Ismail, Ismail adalah 
seorang tabiin penduduk Kufah yang berasal dari tabaqat ketiga, 
dia masih mendapati orang-orang yang bersahabat, melihat atau 
sezaman dengan Rasulullah 


J d- ^ * tA\ 

\£jS- c J JjS- cj^ J &!U- 

**■> 's? * , 5 *» ■ 

f O I I o * 4 I “I / 'i! / < o d 

^ u* ‘V*-* U* 

^ 4 ^ tS^ J* ^ 

V X •*/’ z' 

UI j^*l lj ;c—Us cfc_-»Uail-l 


il d.dSf' (W- cjb :jll ?Jii^J 

J jli yji Jl oJijj 

.\££\\ o-ibl tilbj t&l ij&- rijjirtai 


299 Hadits ini shahih. 

HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, pembahasan: Zuhud, 2323); Ibnu Majah 
(Sunan Ibnu Majah, pembahasan: Zuhud, 4108); Ahmad (Musnad Ahmad, 4/229); 
dan Al Hakim (AlMustadrak, 4/319). 

Syaikh Al Albani menilai shahih hadits ini dalam Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu 
Majah. Cet. Maktabah Al Ma’arif, Riyadh. 


770 







- Hilyatul Auliya' 

10481. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin 
Hatim, dia berkata: Aku mendatangi Umar bin Al Khaththab, lalu 
aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah kamu tidak 
mengenaliku?" Dia menjawab, "Iya, kamu memeluk Islam saat 
orang-orang masih kafir, dan kamu menyerahkan diri saat mereka 
memalingkan diri ke belakang, kamu menepati saat mereka 
melanggar." 

Syu'bah berkata: Mis'ar menceritakan kepada kami dalam 
hadits ini, "Semoga Allah merahmatimu, dan demi kamu yang 
telah masuk Islam saat mereka masih kufur." 


Ada yang mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad secara gharib dari ayahnya, 
dari Ghundar dari hadits Syu'bah dari Mis'ar. 


c). M $ &s- iAT 

ri Jsa-’K j&I \2jj- -M t ikdi Jiij 

's S S ^ / / '* 0l/ 

& -i& b'- J 

s •* ✓ 

lf 

J* o* (J lf 


771 



Hilyatul Auliya'. 


aIIp 5l CA-jI I6jy^ J) Ja-AJ 

.L«JU/9 01 c..a «t» •»?■.*! iJlS 


10482. Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah dan 
Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Ahmad bin Ja'far bin Muhammad bin Al 
Mutsanna Al Balkhi menceritakan kepada kami yang berasal dari 
kitabnya, dia berkata: Al Qasim bin Yazid Al Wazzan menceritakan 
kepada kami, Waki menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari 
Abu Hasyim Ismail bin Katsir, dari Ashim bin Laqith bin Shabirah, 
dari ayahnya, bahwa Rasulullah !§• bersabda, "Jika kamu 
berisytinsyaq (memasukkan air dalam mulut saat wudhu) maka 
maksimalkanlah, kecuali jika kamu berpuasa." 300 


Waki meriwayatkan hadits ini secara gharib dari Mis'ar, 
sementara itu Mis'ar meriwayatkan dari Ismail As-Sudi dan Ismail 
bin Raja', Ismail bin Abdul Malik, dan Ismail bin Nasyith. 


A ? 


jjJi *ji iii /t -wAr 

l A j 0uli- ^ jUI \2js- cijd-t 

o ' C'os* y o i \ S ,0 * 1^1 

J* j» ouu* t ji 


300 Hadits ini shahih. 

HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, 142, 144); Ahmad (Musnad Ahmad, 4/33); dan 
Al Hakim (AlMustadrak, 1/148). 

Syaikh Al Albani menilai shahih hadits ini dalam Sunan Abu Daud. Cet. Maktabah 
Al Ma’arif, Riyadh. 


772 



Hilyatul Auliya' 


■f J\ J ill ^ ^ c 

?0*& U c_^>! jii jli : jtf 4(J J 

* s* 

\y& :d\±* Jli iUjj : jis t & i£t : jli 

.Oy/lj jf tiyjiS Uj 6jfeu«Sj 


10483. Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman bin Fas 
menceritakan kepada kami, Abbas bin Yazid Al Harrani 
menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan 
kepada kami dari Mis’ar, dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, 
dari Anas dia berkata: Umar berkata kepada seseorang, 
“Bagaimana kamu memasuki waktu pagi wahai Fulan?” Fulan 
berkata, “Aku memuji Allah.” Umar berkata, “Oleh karena itulah 
aku bertanya kepadamu.” Sufyan berkata, “Mereka selalu saling 
menyapa dan mereka tidak berpisah dan berpencar.” 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dan aku tidak tahu 
riwayat dari Mis’ar, Ishaq dan lainnya. 


CJ Jii£ ^ l2S>- * 1A1 

y 

Cf. cJailii l&U- 

D 1^*4 x °*. JiO ~'°'u A 

C^1 

•*/ j? ^ 


773 




Hilyatul Auliya' - 

%\ iCr J~\ j i)t 

s s 

J*i\? ^ J* J) A J** A ^ 

f * f ^ **/ / 

Sf.p\ y&-\ ai Sfi aJi V :ji :jil jj jiii 

jWl» ‘#ji f^ 1 ‘(^M 1 ^ 4>j Ai ou4^ 

^ ]1p t( |p jylii t( «p jji4 

^Jl 01 (_jIp ^j.^a.lp oUJ&l jSlf* :jl5 

• ^ Or^ j&j # Al 


10484. Ahmad bin Muhammad bin Yusuf menceritakan 
kepada kami, Musa bin Harun Al Hafizh menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Mis’ar 
menceritakan kepada kami, Ishaq bin Rasyid menceritakan 
kepadaku, dari Abdullah bin Al Hasan bahwa Abdullah bin Ja’far 
bin Abi Thalib datang kepada seorang anak yang sedang sakit 
bernama Shalih, dia berkata, “Ucapkanlah, ‘ Tidak ada tuhan 
kecuali Allah yang Maha Santun lagi Maha Mulia, Maha Suci Allah 
Tuhan pemilik Arsy yang besar. Ya Allah, sayangilah aku, 
ampunilah dosaku. Ya Allah, maafkanlah aku, sesungguhnya 
Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun' 


774 



Hilyatul Auliya' 


Kemudian dia berkata, ‘itu adalah ucapan yang diajarkan 
pamanku kepadaku, karena Nabi f§| juga pemah mengajarkan 
ucapan ini kepadanya.” 

Aku tidak menulis hadits ini dari Mis’ar kecuali dari hadits 
Muhammad bin Bisyr 




*•/ / 

I O * | / \ 11 •• . i O . ^ ''J Ji O ^ f / 

c^i j j/i ^ c^Iji ^ 

c3l>d-l 

Al JJ-j J' <!> ‘4^/i 

" " v 

•f'> ^ :fl>j &> A' 


10485. Muhammad bin Al Hasan Al Yaqthini 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad dan Miqsam 
berkata: Abbad bin Yusuf Asy-Syikli menceritakan kepada kami, 
Ayyub bin Walid Ad-Dharir menceritakan kepada kami, Ishaq bin 
Yusuf Al Azraq menceritakan kepada kami, Mis’ar menceritakan 
kepada kami dari Ayyub, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dia berkata: 
Rasulullah f| bersabda, “Setiap yang memabukan itu haram.” 301 

Ishaq yang meriwayatkan hadits ini secara gharib, dari 
Mis’ar dan aku tidak tahu riwayat selain Ayyub, Ayyub ada pada 


301 HR. Muslim (Shahih Muslim , pembahasan: Minuman). 


775 



Hilyatul Auliya '- 

derajat ketiga di antara tokoh hadits dari Basrah, dan riwayat ini 
diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan Amr bin Salamah Al Jurmi. 

’J, &JL\ tsji -Jl /1 • i Al 

j 5uip ^ iii-1 Jllil oli ^ 

‘C^ y 6^ 4-®j ‘j'y 

j* o* ‘s4^> <y ^ i!y 

X X ^ X 

4ill (.VjS* ^ 

^ X X 


Jjuyi tjUi V <^£5)1 t :jdij 


10486. Abu As-Sari Al Husain bin Mahmud bin 
Muhammad Al Hadzdza' At-Tustari menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Utsman bin Ziyad menceritakan kepada kami, 
Wahab bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ali bin Qadim 
menceritakan kepada kami, Mis’ar menceritakan kepada kami dari 
Aban bin Tsa’lab, dari Al Hasan, dari Abdurrahman bin Samurah, 
dia berkata: Rasulullah H bersabda, “Wahai Abdurrahman 
janganlah engkau meminta jabatan .” 302 

Hadits gharib dari Mis’ar, Ali dan Al Fadhl bin Al Muwaffaq 
yang meriwayatkan hadits ini secara gharib. 


302 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Sumpah dan nadzar, 6622); 
dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Sumpah, 1652). 


776 







Hilyatul Auliya 


s* 0 


HM \ 2 js - c JkUl £3 iii £IU- * i AV 

j5 (j? r^ 5, j5 

•v x 

^ ‘J 

Aill Jji-j Jli :J\5 ^P CA-j! ^P JJ 

x yy 

p % j*dJl $i\ JlxJ lil :jJLj J&l Jb> 


10487. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Sa’id menceritakan kepada 
kami, Al Mundzir bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Ismail bin Yahya menceritakan 
kepada kami dari Mis’ar, dari Iyas bin Muawiyah, dari ayahnya, 
dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah g| bersabda, “Jika telah 
rusak penduduk Syam maka tidak akan ada lagi kebaikan pada 
kalian.” 303 

Hadits ini masyhur dari Iyas dan gharib dari Mis’ar. 


303 Hadits ini shahih. 

HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, pembahasan: Cobaan, 2192); dan Ibnu Hiban 
(Shahih Ibnu Hibban, 2313). 

Syaikh Al Aib ani menilai shahih hadits ini dalam Sunan ini. Lih. Cet. Maktabah Al 
Ma’raif, Riyadh. 


777 


Hilyatul Auliya 


cl?4 $ jl? 4 /t ^ * i AA 

£5 3£f ^ M c%p j j. tpi 
WjS J'- l£ lr~^ (,X^ J> 5 ^ 

Wx / x 

O I ^| o «* I*'' O l''* 1 *! x ''J 10 ^ '' 

o* ?y ‘y*—; ‘yy* ch y*~* 

dp &l £i)l ddt :JU <&j </f ^p <-kJJ 

**/ <'' 

4ft ^ ** D* «4 y> J* >% ‘j e r^s 

4( Ui : jlS ?i&l di ijus Ulp^l Otfp dp 
:JlS 4 a1p .4 Vj ‘d)dp S JJl ut :jlS 

j* jUdi jd^i # Ai $ &*$ 

< ^ 
( *4 ^'i 

•d’ d <^tf** ‘t-h 


10488. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad, dan Syafi’ bin 
Muhammad bin Abi Awanah menceritakan kepada kami keduanya 
berkata: Ahmad bin Muhammad bin Sa’id menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Ali bin Bazigh menceritakan kepada kami, 
Ja’far bin Jarir menceritakan kepada kami, Mis’ar menceritakan 
kepada kami dari Iyad bin Laqith, dari Abu Rimtsah berkata: Aku 
mendatangi Nabi fjj| bersama ayahku dan ketika kalian duduk di 
pelataran rumah yang luas dan dia mempunyai dua baju berwarna 


778 


-——- Hihjatul Auliya' 

hijau, lalu beliau berkata, “ Apakah ini anakmu! ” Dia menjawab, 
“Iya.” Beliau bersabda, “ Namun demikian, dia tidak dapat 
menanggung dosamu dan kamu tidak bisa menanggung dosanya.” 

Abu Rimtsah berkata, “Nabi H tersenyum dan heran 
karena sangat miripnya aku dengan ayahku.” 


c/, /i »Uas- 

/t .Ssiif J «' ijiii 

'S 5 »> X 

* ■ r’ ' S ' W 

M p -Jjk 

: c\- 4 -Sj\ :L^>-Ua) Jl 14*^ ^oJLJ jlll cajJLa .f 

1&§I :jli cSoi /f 3J1; 1$ 


10489. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, Abu 
Nu aim menceritakan kepada kami, Mis’ar menceritakan kepada 
kami dari Bukair bin Al Akhnas, dia berkata: Aku mendengar Anas 
bin Malik berkata: Rasulullah fH pemah melewati seekor unta 
kurban atau hadiah lalu beliau bersabda kepada orang yang 
menggiringnya atau pemiliknya, “ KendarailaH.” Pria itu menjawab, 
“Ini adalah hewan kurban atau hadiah.” Beliau bersabda, 
“Kendarailah celaka kamd” 


779 


Hilyatul Auliya '- 

y y. [IjJS- — \ * i ^ * 

idU- < 0 tkll yip <4 <c*s- dli- Jjdl 

/ W W 

^ < c d^ i? £di dd. ,y 

Jji ^ ^ & .^i ^4 ^ 

:jlS tisl td/t :jJL.j dp Al jb> Al J/.J 

• 4 » j£ i?« 'H 


10490. Ahmad bin Ya’qub bin Al Mihrajan Al Adi 
menceritakan kepada kami, Hasan bin Alawiyyah Al Qaththan 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Isa menceritakan kepada 
kami, Al Hayyaj bin Bistham menceritakan kepada kami dari 
Mis’ar, dari Bukair, bin Al Akhnas, dari Sa’ad, dia berkata, “Nabi 
H pemah ditanya tentang siapakah wali-wali Allah?” Rasulullah !§• 
menjawab, “ Yaitu orang-orang yang jika diberikan pendapat 
mereka ingat kepada Allah” 


<.yLd^>-\ y Jo?-l y ^ * i \ 

/ / 

*Ai'. \'M' * **<>*% 


«v : ^ o i > x o-i > o 'l o 

i>-** (Si O? O* O* a*' 


jis .us jis* ^ *sJ> u 1 d & 6f ^ 

^ **/ - ^ 


780 



Hilyatul Auliya 


Ld ^ oli 




0 • iI » 0 . 0 ^° " 

• ^ w t ^ 

. "LVZ* jlt x o o ' 0 ••' -* ^ o -J i S^" 

.££* jdLj dp 2)1 Jb *3l cJij iKi 


10491. Muhammad bin Ahmad Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Khallad 
bin Yahya menceritakan kepada kami, Mis’ar menceritakan 
kepada kami dari Bukair, Atha' dan dari seseorang dari Bani 
Adzrah, bahwa dia pernah mendengar Ali bin Abi Thalib 
melakukan talbiyah untuk haji dan Umar bersamaan Mis’ar 
berkata: Aku berkata kepada Bukair, “Apakah dia melakukan dua 
thawaf dan dua sa’i untuk keduanya?” Bukair menjawab, “Iya.” 


Abbad bin Shuhaib meriwayatkannya dari Mis’ar hadits 
yang serupa, dia menambahkan, “Demikianlah aku melihat Nabi 
H melakukannya.” 


jj 2ii iip \ 2 js - . i<u 

cs- o* 

— •• ✓ 

<.J\ \Sijo- ^ J oli ^ i£-i ULJjuS- 

x **/ ^ X 

*• ' ° ' s o j ji o 0 s .vri“ s 

j*&-* ^ •* * ■ * 1 \JL) »1^- . j 13 C 


781 



Hilyatul Auliya '. 


015" :JIj tjj-Jl ^ cOl55 ^ ^ j? 

^ / ^ & y 

j fcfo* t&\ Ia jOoj dp & ju* ^ji 

•c 


10492. Abdullah bin Al Husain Ash-Shufi Al Warraq 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muhammad bin Ali 
At-Thusi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin 
Amr Al Mush’abi menceritakan kepada kami, ayah dan pamanku 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Amr bin 
Mush’ab menceritakan kepada kami dari Nadhar bin Bab, dari 
Mis’ar, dari Bayan, dari Anas, dia berkata, “Nabi g| adalah orang 
yang paling singkat shalatnya dalam kesempurnaan.” 


Hadits ini gharib dari Mis’ar, dari Bayan dan hadits ini kami 
tulis hanya dari jalur ini. 

Diriwayatkan pula dari Mis’ar, dari Bisyr bin Yazid Al 
Bakka' i dan Bisyr bin Ismail. 


j5sj Jjl lijJi- — ^ 

^ y y ^ z' 


(C) 


782 





■Hilyatul Auliya' 


i - * 


y* 

t >!_- :Sfu t *4ij /t iills- t-di ^ j&l 
il^il oif : jti i&gUaftl ^ idii- 

/i- di # :jli <</ £p d54 cy> 55 

u£ ^ f/ i' f/ 01 - lii cd^J 

dj : </05 dtp ai Jb dl jpj 

.y-jlil iuJ .hvct. d-id 3.32 dbU* 

' ’ •/ 

X O 8 X * 0 1 -* I X^ X o O X J| .«''t. *\ss 

^ t<L ^5 p d ’jb c °li; 

c ^v- ^ <^ 5 ^ 6^3 :S1} 

•* x 


8 °T<. 


10493. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz 
bin Aban menceritakan kepada kami {ha \ 

Ali bin Ahmad bin Ali Al Mishshishi menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Khulaid menceritakan kepada kami, Abu Nu’aim 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Mis’ar 
menceritakan kepada kami, Tsabit menceritakan kepada kami dari 


783 



Hilyatul Auliya' 


Ubaid Al Anshari, dia berkata: Aku mendengar Al Bara bin Azib 
menceritakan dari ayahnya, dia berkata, “Kami senang jika kami 
berdiri atau aku berdiri di sebelah kanan Rasulullah lalu aku 
mendengarnya bersabda, ‘ Ya Tuhanku lindungilah aku dari adzab- 
Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu’. ” 

Lafazh hadits ini dari Al Harits dan diriwayatkan dari 
banyak orang dari Mis’ar, diriwayatkan oleh Uyainah dari Mis’ar, 
dia menambahkan, “Nabi f| ada di sampingnya sambil 
mengucapkan salam kepada mereka.” 


[ijjS- jjI — \ * i ^ i 

:jii j, _&«ji J J ijd-i 

^ U* Ji 9^ If* 

/ z' / / ' 

J* 4* & Jb i)l Jpj <3^ ‘L0^’ 

jj£»3 /f OUa-J aJ Olf 


10494. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami dari Abdul 
Aziz bin Aban, dia berkata: Mis’ar menceritakan kepada kami dari 
Tsabit bin Ubaid, dari Ibnu Al Mughaffal Al Muzani, dia berkata: 
Rasulullah fjj| bersabda, “ Siapa yang memiliki dua pakaian maka 


784 


- Hilyatul Auliya ' 

hendaknya dia memberikan salah satu untuk saudaranya, atau dia 
bersedekah dengan salah satu pakaiannya .” 304 


Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak, dari Mis’ar dan dia 
menyebutkan, “Abdullah bin Al Mughaffal”. 

'd Jfy I j4p jtf-t /i &£. . Mo 

O? J?' 

/ * ** ✓ / 

O* \sjJS- cfejty\ 

J ^4! tJJU& J 

* / •»/ 

tijs fLj dz at ips U t^u- 

•pj: jvss ?;> 


10495. Abu Ahmad Abdurrahman bin Al Harits Al 
Ghanawi menceritakan kepada kami, Abu Ahmad bin Ali bin Isa 
Ar-Razi menceritakan kepada kami, Hatim menceritakan kepada 
kami, Abu Nu’aim menceritakan kepada kami dari Mis’ar, dari 
Abu Hamzah Ats-Tsumali berkata: Aku berkata kepada 
Muhammad bin Ali, “Apakah Jabir pernah bercerita kepadamu 
bahwa Nabi || berwudhu satu kali satu kali?” Muhammad bin Ali 
berkata, “Iya.” 


304 Hadits dha ’if. 

HR. Al Harits bin Abu Usamah dalam Musnadnya (3226); dan dalam sanadnya 
terdapat Abdul Aziz bin Abban bin Muhammad dan dia dianggap periwayat yang 
dha ’if. 


785 



Hilyatul Auliya' _ 

Hadits gharib dari Mis’ar, dari Abu Hamzah dan namanya 
Tsabit bin Abu Shafiyah. 




J dii- S JLiSs. $ IL‘05- 

s 

If-t -uU- ji! d*is. : ju -dbj- tJiiiii 

♦*/ 

^ cjUdl 503- J aii ^ 

■}. odi- dl>- <oig)t 5u±- ^ dli- 

Alip S5)l j^lil St ^ Uf->0 C 

<3 J ^ od j&j 


10496. Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad bin 
Hamd Al Hafizh menceritakan kepada kami —dan aku bertanya 
kepadanya—, dia berkata: Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin 
Hamdan Al Mudzakkir menceritakan kepadaku, Shalih bin Yunus 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sulaiman Az-Zayyat 
menceritakan kepada kami, Sufyan bin Mis’ar menceritakan 
kepada kami dari Tsabit, dari Anas, “Bahwa Nabi f§ pernah 
mengelilingi istri-istrinya dalam satu malam dengan satu kali mandi 
wajib.” 305 


305 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Mandi, 284 dan 
pembahasan: Nikah, 5068, 5215). 


*% 


786 



----— Hilyatul Auliya' 

Hadits gharib dari Mis’ar, dan hadits ini kami tulis hanya 
dari satu jalur ini, Mis’ar meriwayatkannya dari Tsa’lab Abu Bahar 
dan tidak memiliki sanad. 


i £ 0 < > ° 'i ' k l a k t 

<y. <• <y. * i V 

* 

tik- rf./j J. JiiSS. « iil titis- :VlS <5&- 

^ / 

o? ^ § Jii 

u 5 ’ O* ‘( 4 **-“ y? J? 

(4~“j *Jll (_j4« <Jll : jli 

$Jrj}\ Oiillo it VI 4 f&k jl^jl 


10497. Muhammad bin Nashr dan Abu Muhammad bin 
Hayyan menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah 
bin Muhammad bin Zakaria menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Bukair Al Hadhrami menceritakan kepada kami, 
Amr bin Ubaid menceritakan kepada kami, Mis’ar bin Kidam 
menceritakan kepada kami dari Jabalah bin Suhaim, dari Ibnu 
Umar berkata, “Rasulullah H melarang mengawinkan pohon 
kurma kecuali dia meminta izin terlebih dahulu kepada 
pemiliknya.” 

Hadits sbahih masyhur dari Hadits Jabalah, diriwayatkan 
dari Syu’bah dan lainnya, dan diperkuat dengan riwayat Mis’ar. 


787 



Hilyatul Auliya'. 


\2jJ~ $ i» -\*t \A 

c jllo Jj tOljiC- JJ 

^ ’ 

C y*S* £ji\ CU*^ ijll jy\ \sjJJ~ <.^kL*~A 

.Bj f J' :J^- 


10498. Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Sa’dan menceritakan kepada kami, Bakr bin Bakkar 
menceritakan kepada kami, Mis’ar menceritakan kepada kami, 
Ibnu Suhaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Ibnu Umar berkata, “Sungguh aku mandi dan 
kemudian aku menghangatkan diri.” 


'l' 0 f 

jlsM 


J O 

o* 








tdli. - ^ • i \ \ 


J OjJL?" J -X?-l hj.Ai- t 


J. ’J JS6 




.Hilyatul Auliya' 


4-ip aA)I j! C4bl Jllp 

£*£Jl cidiJlj ojjiUJtj <dJ i&Jll :4isll 

Jpj nii pfcui «iSi0y i)t irf-jj yji ijjf ddp 

•V 

St 4i'j i4i a vi a V ot A*if «^uji in ^ 

*j > ^ i ^ a; <£ 


J ^Jj 


oJLP Ijl1£ 


10499. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hamdun bin Umarah 
menceritakan kepada kami (ha "); 

Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami. Abu Nu’aim bin Adi menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Ishaq bin Ibrahim At-Thalaqi menceritakan kepada kami, 
Affan bin Sayyar Al Bahili menceritakan kepada kami, Mis’ar bin 
Kidam menceritakan kepada kami dari Jami bin Abu Rasyid, dari 
Abu Wail, dari Abdullah, beihwa Nabi fH mengajarkan tasyahud 
kepada mereka, “Segala penghormatan, kebahagiaan dan 
kebaikan bagi Allah. Salam, rahmat dan keberkahan-Nya aku 
panjatkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Keselamatan 
semoga tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang 
shalih. Aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah dan aku bersaksi 
bahwa Muhammad itu hamba dan utusan-Nya. ” 

Hadits ini tidak kami tulis dari Mis’ar secara marfu ’ kecuali 
hadits dari Ishaq bin Ibrahim At-Thalaqi, dari Affan, dari riwayat 


789 


Hilyatul Auliya 


Ibnu Hamdun dan Abu Nu’aim bin Adi meriwayatkan hadits ini 
secara mauquf. 




i 'i >f i'/*-*, 


4ji uj JS- — \ * o * * 


\2jJS~ cOu^- y>'\ 

J £5 il2 UfjLS- 

**/ V / 

o / X o 0 ^ > |> 0 j J o • I ^ / 

u* cjw j> jl> uj^>- ‘vy". 

cui5^ : jll cOj^* ^ 

/ ✓ w •*/ 

4ttl Jjij jli :Jy!J aliliJ 

o-; d** 

^ Sll f dp cJT 

•o^s ^ otjilr 


10500. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abbas bin Muhammad bin Mujasyi’ menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abu Ya’qub menceritakan kepada kami, 
Hassan bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Mis’ar, dari 
Abu Shakhrah Jami’ bin Syaddad, dari Humran, dia berkata: Aku 
pernah menyiapkan alat bersuci untuk Utsman dan aku 
mendengar dia berkata: Rasulullah 0 bersabda, “ Tidak ada 
seorang muslim pun menyempurnakan wudhu yang telah Allah 


790 





--—— Hilyatul Auliya' 

wajibkan kepadanya kemudian dia melakukan shalat lima waktu 
kecuali itu akan menjadi penebus dosa di antara tiap shalat. ’ 806 

Hadits ini diriwayatkan dari Mis’ar dan lainnya. Dia tidak 
menganggap ini hadits marfu ’ sebagaimana diberitakan Al Ihsan. 

AjjJIj JLP \jjJS- * O * ^ 

✓ / 

d d d 

d JZU d* ^ 65 l2as- 

pp <&i ^!i 5i ‘jM* l/- 6^ 

•cp-i-Jl Jr; £“ 

10501. Abdullah bin Al Husain bin Balawih Al Warraq 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muhammad bin Ali 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yusuf bin Isa 
menceritakan kepada kami, Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada 
kami, Nu’aim bin Maisarah menceritakan kepada kami, Mis’ar 
menceritakan kepada kami dari Ja’far bin Muhammad, dari 
ayahnya, dari Jabir, bahwa Nabi fH berangkat sebelum matahari 
terbit (ke lembah Muhassir). 

Hadits ini gharib dari hadits Mis’ar, dari Ja’far dan hadits ini 
kami tulis hanya dari jalur ini. 

306 Hadits ini teiah di-takhrij sebelumnya. 


791 



Hilyatul Auliya ' 


Diriwayatkan dari Mis’ar, dari Jabir Al Ju’fi, Jami bin 
Umair, Jawwab bin Yazid, Jaudzan bin Mujalid dan Jabr. 

bj J*>- — ^ * o * Y 

jlJ-I jlp l£*jU- Jdi ^ 


> /./> ,/lS 


4 i 


& <j% s ^ 1 ^ «y 

‘v-»j J o* <_*' J '~r*t o* 

«Al »5f BU <Sb di, :«3»S t ji J ^ 

c_bu 4 j^£\ j bbu 4jJLj .d* Ai 

01 iJLaI 4ji jjI :c—Lu ^ 

Al SlLpl ^ Sll 4-UUiJ°l fjs Ojl&l {J, 

M C« UrJ 5 ? js ~4 


10502. Al Abbas bin Ahmad Al Kinani menceritakan 
kepada kami, Ismail bin Muhammad Al Muzani menceritakan 
kepada kami, Abdul Hamid bin Abdullah Al Umawi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ya’la menceritakan kepada kami 
dari Mis’ar, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Zaid bin Wahab, dari 
Abu Dzar, dia berkata: Aku datang pada suatu malam dan tiba-tiba 


792 


aku bersama Rasulullah f§ lalu aku mengikutinya di bawah 
naungan bulan lalu Rasulullah fH menoleh dan melihatku 
kemudian berkata, “ Siapa ini?' Aku menjawab, “Abu Dzar.” Lalu 
beliau bersabda, “ Sesungguhnya orang mayoritas akan menjadi 
minoritas pada Hari Kiamat kecuali orang yang telah Allah berikan 
kebaikan. ” Sambil mengisyarakat begini dan begitu ke depan dan 
ke belakang tangannya lalu ke kanan dan ke kiri tangannya.^ 7 

Hadits gharib dari Mis’ar, dari Habib dan hanya Ibnu Abdul 
Hamid Al Umawi meriwayatkan ini 


& d cA* B ii* tffc- 
•* ✓ / 


pf d J jus # Aa£ gjs. 

tyv i' S & & J tfk- 40 i 

$ £0 ^ 

: jlS cytUl Ji yt ty ij J Jg 

?y. lll &l Jb iil jjij jtS 

Vj ‘CiJ sr*Mj ij 3 <Aj «-y? 

^ b ^ ^ S/J 14 % ^ 


307 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Budak, 6443), dan Muslim 
(Shahih Muslim, pembahasan: Zakat, 32/94). 


793 


Hilyatul Auliya'. 


<ui4 Sfj S£> % djlf. 

UjjJl t) jJ ^ | a{ < C1» 

jiJi tfi :jjl£ll J>14 JU 4 j>$j o-iV 

Uiill, ^Ljf jl : $ UiJl ^ JjLU :jli t OVI 

(Jlll J OIS" i£iij yii Lfei Uj 

(•4-^ f$~jj p4^ j*^i J4 ^ 

I4L i3ij 4L oJ^ &'hi\ 

.jillt j illTi I4L iSy C pj ^ t is§j 


10503. Muhammad bin Al Hasan bin Ali Al Yaqthini 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muadz bin Isa bin 
Dhirar Al Harawi menceritakan kepada kami, Abu Ali Ahmad bin 
Abdullah Al Jubari menceritakan kepada kami, Waki’ bin Al Jarrah 
menceritakan kepada kami dari Mis’ar, dari Habib bin Abu Tsabit, 
dari Zaid bin Wahab, dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata: 
Rasulullah % bersabda, “ Pada Hari Kiamat tobat akan 
didatangkan dalam bentuk yang paling indah, harum dan yang 
paling sedap, tidak akan dapat menciumnya kecuali orang yang 
beriman, lalu orang kafir berkata, ‘Duhai betapa celakanya kami’. 
Mereka mendatangimu dan mereka mengira bahwa mereka 


794 



- Hilyatul Auliya' 

mencium bau wangi yang sedap padahal kamu tidak dapat 
merasakannya. ” 

Rasulullah fH bersabda, “Kemudian tobat berbicara kepada 
mereka dan berkata, \'Seandainya saja kalian mau menerima aku di 
dunia niscaya kalian akan mendapatkan bau wangi yang sedap 
pada hari ini’, kemudian orang kafir tersebut berkata, ’Aku akan 
menerimamu sekarang’, lalu Malaikat langit menyeru, \Seandainya 
saja kalian membawa dunia serta isinya penuh dengan emas, 
perak dan benda-benda lain yang ada di dunia, tobat kalian tidak 
akan diterima’. Kemudian tobat berlepas diri dari mereka dan 
begitu juga para malaikat berlepas diri dari mereka dan datanglah 
kebingungan. Siapa yang dapat mencium wangi yang sedap akan 
ditinggal oleh kebingungan dan siapa yang tidak dapat mencium 
wangi yang sedap akan dilempar ke dalam neraka ’. ” 308 

Hadits gharib dari Mis’ar dan kami menulis hadits ini hanya 
dari jalur ini, diriwayatkan oleh Ismail bin Yahya At-Taimi hadits 
yang serupa dari Mis’ar, sementara itu Al Jaubari dan Ismail 
keduanya merupakan periwayat yang matruk. 


LjJj>- jj! Ijj^ * O * £ 

OjlSM 

**/ / 

J <1 f’ “f -f J d cf- 

s ** y y y ' ^ 

A' Jb. $> Jj ^ y & & 


308 Hadits maudhu’. 

HR. Ibnu Al Jauzi dalam Adh-Dha’ifah (3/119); dan dia mengatakan bahwa ini 
hadits palsu. 


795 



Hilyatul Auliya'. 


< 


Sil ^31 i! jl al col^Jrl <J Aolllu f^5 

U^iS :jl3 C( UJ :jlS Ijd^j dp 

.iMiU 


10504. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Qutaibah menceritakan kepada kami, Mis’ar menceritakan 
kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit, dari Abu Al Abbas, dari 
Abdullah bin Amr berkata: Datang seorang laki-laki kepada Nabi 
f| meminta izin untuk berjihad, maka Nabi fH bersabda 
kepadanya, “Apakah kedua orang tuamu masih hidup?” Laki-laki 
itu menjawab, ”Iya.” Beliau bersabda, “Berjihadlah kepada 
keduanya ,” 309 

Hadits ini masyhur dari hadits Mis’ar, diriwayatkan oleh 
Sulaiman At-Taimi, Ibnu Uyainah dan banyak orang. 


I'<» / l "'J. ^ ° s y o l X “'j ^ . 

jAx>r i jAs ts>r- ^ Uj JS- ~ \ «0*0 

UjwL>- CJjjLC* 4£jlv2-^ £3 

(J 1 O* ‘u'j'k If- >J Cf- 'y*t o* 


309 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Jihad dan perjalanan, 3004); 
dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Berbuat baik, silaturrahmi dan adab, 2549). 


796 


.Hilyatul Auliya' 


ji)i vk* : ju jJL-j dp at Jb> *Jiii 




. ® o 


10505. Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Ja’far bin Muhammad Ash-Shaigh menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Sabiq menceritakan kepada kami, Mis’ar 
menceritakan kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit, dari 
Thawus, dari Ibnu Umar, dari Nabi fH, beliau bersabda, “ShaJatdi 
waktu malam dua rakaat-dua rakaat dan jika kamu khawatir 
datang waktu Shubuh maka cukup satu rakaat :” 310 


< Jb j> y iii ^ * o* n 

ojC* ^ iil j£p t Jkdl ^ 

14' ^ v=f- o* <0* ‘$s 5 

aIp 01 t^iip jp ^ 

•/ ^ / / # p 

% cilioJ ^ IL-T «jil :<ilp$ j OU'jOOj 


310 HR. Al Bukhari (Shahih A! Bukhari , pembahasan: Shalat witir, 990); dan 
Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Shalatnya orang dalam perjalanan, 749). 


797 



Hilyatul Auliya' 


J IJlIp 

•V s O' —' 



uj uj 4)ijj 



.ijjlp U-i llipj ,°L*A-U cllw-JJ? 

^ * v o v ^ 


10506. Muhammad bin Umar bin Salm dan Muhammad 
bin Al Muzhaffar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Abdullah bin Tsabit Al Kufi Al Hariri menceritakan kepada kami, 
Amr bin Abdullah Al Audi menceritakan kepada kami, Waki 
menceritakan kepada kami dari Mis’ar, dari Habib bin Abu Tsabit, 
dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi g| pemah 
berkata dalam doanya “Ya Allah berikanlah kami keutamaan dari- 
Mu dan jangan Engkau halangi rezeki-Mu kepada kami, berkahilah 
rezeki yang telah engkau berikan kepada kami, jadikan kekayaan 
dari dalam diri kami, dan buatlah kami selalu mendambakan apa 
yang Engkau miliki. ” 


IldUlLb lili 


Hadits ini gharib dari Mis’ar, Waki meriwayatkan 
secara gharib. 

jjl Lsjjl >- — ^ * O * V 

y * s 

t O li & s - ’t J. o -' s >f 

JJ bjSj LjAs>- JJI LjJo- 

c <^ J} c/ <y- ^ 

C^iip J* O* 


798 


.Hilyatul Auliya' 


ds- St *Jl\ oif :jlS tii! j 4 p 

1] 4iii JjL$ 4\j! 4?rJ *XjjJ lJrL>- (6* 

.ij IpS ^ 6? 


10507. Abu Thayyib Abdul Wahid bin Al Hasan Al Muqri 
Al Kufi menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Muhammad bin 
Syuraih menceritakan kepada kami, Abu Yazid bin Tharif 
menceritakan kepada kami, Zakaria bin Yahya bin Zakaria bin Abu 
Zaidah menceritakan kepada kami, Ismail bin Yahya menceritakan 
kepada kami dari Mis’ar, dari Hammad, dari Ibrahim, dari 
Alqamah, dari Abdullah, dia berkata: Aku mendengar Nabi f|| 
bersabda, “ Siapa yang keluar untuk haji semata-mata mencari 
ridha Allah maka niscaya Allah mengampuni dosanya baik yang 
terdahulu maupun yang akan datang, dan Allah akan memberikan 
pertolongan kepada orang yang mendoakannya." 

Hadits ini gharib dari Mis’ar, kami tidak menulis hadits ini 
kecuali dari jalur ini. 


Jup ■'** 




y » 

Oi 


1 




-\>o s k 


^ ‘J**- J 6 ? & 

^ 44 *^ 4 ^ tf- £ 0 ^ 


799 



Hilyatul Auliya '. 


:j_P: bt :JlS ci^p J 

c^-db jJLj aIIp &1 ibl jy-j 

5iAi cP 2 ^ Crt fp 

_/4^^ ( _ 5 iv2-9 c4j j^xJlJ»JL> 


10508. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Muhallab Al Harrani Ghundar 
menceritakan kepada kami, Al Walid bin Abdul Malik bin Sarh 
menceritakan kepada kami, Makhlad bin Yazid menceritakan 
kepada kami, Mis’ar bin Kidam menceritakan kepada kami dari Al 
Hakam bin Uyainah, dia berkata: Aku mendengar Abu Juhaifah 
berkata, “Rasulullah |§- keluar untuk berhijrah dan dia membawa 
air kemudian berwudhu, sementara orang-orang mengambil 
kelebihan dari air wudhunya yang digunakan untuk mengusap, lalu 
beliau shalat Zhuhur dua rakaat dan Ashar dua rakaat.” 


Hadits ini gharib dari Mis’ar dan hadits ini kami tulis hanya 
bersumber dari Al Walid bin Abdul Malik. 

^ 3JA /f \&£. 

J J&t 


O* Z}- y) \£jS- 


800 


- Hilyatul Auliya ' 

cSjfj - j' (j5(3 

"> " V " 

.S^ o? gSi-i rt&-i& <&-• 

'Xi & 4i Jb» &S» of <tr & ji ^ 

<_r-^*j' o? dP^lj ‘^ij o? ^3 'r'%*' (iri 

•J^ jf i^l; liilj ^ ui : jis 


10509. Al Qadhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr bin Bisyr 
menceritakan kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada 
kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Asy’ats, 
dari Al A’masy, dari Al Hajjaj, dan Ibnu Abu Laila —aku melihat 
Mis’ar menyebutnya— semuanya, dari Hakam bin Utaibah, dari 
Miqsam, dari Ibnu Abbas, dia berkata, bahwa Nabi turun ke 
Arafah dan di belakangnya ada Usamah bin Zaid dan Fadhl bin 
Abbas. Dia berkata, “Aku tidak melihat Nabi |§- mengangkat 
tangannya di pagi hari hingga sampai di Mina.” 

Hadits gharib hanya Hafsh yang meriwayatkan hadits ini 
dari Mis’ar. 


JJL£- UjJL>- * O \ * 

•V X 

& jU-U!l \&S. J X k & u£*. 

O* jf- i'Je- iOjjj 

^ ^ W’ 


801 



Hilyatul Auliya' 
\. * 


Al JlS : Jis «Al ^ ^ «SiSli 5^ «j^fKi 

0C= j iii lll :jjLj di- Jjil jb> 

.Ojjiki. iklJ f 015^1 Js^fc 


10510. Muhammad bin Al Hasan Al Yaqthini 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Yasin 
menceritakan kepada kami Al Qasim bin Yazid menceritakan 
kepada kami, Waki menceritakan kepada kami, dari Mis’ar, dari 
Hushain, dari Ibrahim, dari Al Qamah, dari Abdullah, dia berkata: 
Rasulullah H bersabda, “ Jika di antara kalian ada yang ragu dalam 
shalat maka hendaknya dia memastikan mana yang benar, lalu dia 
bersujud dua kali sujud (sujud sah wij." 311 

Waki’ meriwayatkan hadits ini secara gharib , dari Mis’ar 


V " 

^ «uiai 

St o_ai d dJl u! :$t # 2J Ju 4^ 


311 HR. Al Bukhari {Shahih A / Bukhari, pembahasan: Shalat, 401); dan Muslim 
(Shahih Muslim , pembahasan: Masjid dan waktu-waktu shalat, 572). 


802 


. Hilyatul Auliya' 


C J ~*' Cf' LS^r*-i ^ 

?oU jSj ii* t 


10511. Muhammad bin Ja’far bin Al Haitsam 
menceritakan kepada kami, Ja’far bin Muhammad Al Shaigh 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, Al Mubarak menceritakan kepada kami, Mis’ar 
menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj maula Tsa’labah, dari 
Outhbah bin Malik, Al Mughirah bin Syu’bah menceritakan kepada 
kami dari Ali, dari Zaid bin Arqam, dia berkata kepadanya, 
Bukankah kamu sudah tahu bahwa Rasulullah fH melarang 
menghina orang yang sudah wafat, tetapi kenapa kamu mencaci 
Ali padahal dia telah wafat?” 


Hadits ini diriwayatkan oleh banyak orang dari Al Mubarak, 
dari Mis’ar dan diriwayatkan juga dari Waki’ dari Mis’ar dengan 
makna hadits yang sama. 


^ ‘OjJj d O* ^ * O \ y 

' s s 

‘tv ■}. iifjd ii jaidi jiji 

d dd 'd <■ 

Jd : jlS (,<d d ‘d^^ d d 


803 



Hilyatul Auliya '. 


'JX\j 0r\ iSl : jjis jO^j Olp Al 

o4^t is ^ cil^ e : J ^ jvSJl v 6i 

:j0^j dj> Al Jb iil jy-j jti tjjbsf ^ 

J*5 *■“' J^j ^35 

# “ s* “ x 

•a^ oc 


10512. Muhammad bin Al Hasan bin Yazid menceritakan 
kepada kami, bahwa Hurmuz Al Mu’addil At-Tustari, Ya’qub bin 
Rauh menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Yazid Al Jashash 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Mis’ar menceritakan kepada kami dari Humaid bin Sa’ad, 
dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari ayahnya, dia berkata: 
Aku mendengar Rasulullah §§■ bersabda, “ Jika penghuni surga 
memasuki surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, 
maka akan dikatakan kepadaku, ‘Wahai Muhammad berikanlah 
syafaat, keluar dan temuilah siapa saja orang yang engkau cintai’. ” 

Rasulullah !§■ bersabda, “Syafaatku pada hari ini haram 
bagi seseorang yang menjumpai Allah dengan penuh caci maki 
kepada salah satu sahabatku 

Hadits ini gharib dari Mis’ar, Ismail bin Yahya At-Taimi 
meriwayatkannya secara gharib. 


804 



Hilyatul Auliya' 


c /S jjI Lj \ * o ^ Y' 

cJjL? 1 - Jl^p cOUslaJI y 01 *j bj-L>- 

j 4^ ^ tjllil aJli- IlliU- cUtJ ^ tlLp V^JjlS- 
aX)I Jji-j vLA* - : jlS coi coj^j (jj jS 
/ uka /t lUjip api JL.j d* Ai j&> 

jii ,dU«^ ^tii jS2 Sfj ^ /f ii^~5 

: JvS cIjoIp ^52 f iuAZ- U5Sj :ji^> JlS :Jl3*p 

.iUij jJLji i! ^di 


10513. Abu Bakar Muhammad bin Humaid juga 
menceritakan kepada kami, Bayan bin Ahmad Al Qaththan 
menceritakan kepada kami, Ubaid bin Khalid menceritakan kepada 
kami, Atha bin Muslim menceritakan kepada kami, Khalid Al 
Hadzdza menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abu 
Bakrah, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah H 
bersabda, “Jadilah kalian orang yang mengajarkan, orang yang 
belajar, orang yang mendengarkan atau orang yang mencintai, dan 
janganlah kalian menjadi orang yang kelima niscaya kalian akan 
binasa 

Atha berkata: Mis’ar berkata, “Engkau menambahkan 
kepada kami orang yang kelima padahal orang yang semacam ini 


805 



Hilyatul Auliya ' 


tidak ada diantara kami.” Rasulullah f§ bersabda, 
kelima adalah orang yang membenci ilmu dan 
berilmu’.” 312 


‘ Orang yang 
orang yang 


udii iiduiLb yang 


Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughirah 
serupa dari Mis’ar . 

UdJ- J o^J-l &JS- -i.ou 

j Sifp isSjU- c55j5» j &&i 

JyUi /f lL‘j^ ^ ^ 4 ^J| 

J\ J* tOlAl; ojli- Je- Jc- 

^ ^ X 

Cs& LS^ <3 Jr 2>tJajl 

ojlPj Si 


10514. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Al Abbas Al Warraq menceritakan kepada kami, 
Abbad bin Al Walid Al Anbari menceritakan kepada kami, Salam 
bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah Adh- 
Dharir menceritakan kepada kami dari Mis’ar, dari Khalid bin 
Ma’dan, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah H bersabda, 


312 Hadits ini dha 'if jiddan. 

HR. At-Thabarani dalam Ash-Shaghir (2/9); dan Al Khatib dalam Tarikh Bagdad 
(12/295) 


806 



-—-- Hilyatul Auliya 

“Siapa yang shalat Shubuh kemudian duduk di dalam masjid 
sampai melaksanakan shalat Dhuha dua rakaat maka akan dicatat 
baginya pahala haji dan umrah yang akan datang ” 313 



10515. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Yazid 
bin Harun, Mis’ar memberitakan kepada kami dari Ziyad bin 
Ilaqah, dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, “Aku datang kepada 
Nabi f§- untuk berbaiat dan beliau memberikan syarat kepadaku 
agar aku setia dan ikhlas kepada setiap muslim. Sesungguhnya aku 
ini adalah penasehat untuk kalian semua.” 314 


313 Hadits ini shahih. 

HR. At-Thabarani dalam AJ Ausath sebagaimana juga terdapat dalam Majma’ Az- 
Zawaid, (10/105) Al Haitsami berkata: Pada riwayat tersebut terdapat Al Fadhl bin 
Muwaffaq dan diperkuat oleh Ibnu Hibban, haditsnya dilemahkan oleh Abu Hatim Ar~ 
Razi, sementara itu beberapa tokoh haditsnya dapat dipercaya. Aku berkata: Hadits ini 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (586) dari hadits Anas dengan redaksi, ’Siapa yang 
shalat Shubuh berjamaah....” Syaikh Al Albani meniki shahih hadits ini dalam Sunan 
At-Tirmidzi. 

314 HR. Al Bukhari ( Shahih Al Bukhari, pembahasan: Sumpah, 58 dan 
Pembahasan: Waktu-waktu shalat, 524, pjembahasan: Zakat, 1401, p>embahasan: Jual 
beli, 2154, pembahasan: Persyaratan, 2714, 2715); Muslim ( Shahih Muslim, 
pembahasan: Sumpah, 56); At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, pembahasan: Berbuat 


807 


Hilyatul Auliya '. 


Hadist ini shahih masyhur dari hadits Mis’ar dan 
diriwayatkan oleh banyak orang. 

/f \£js. i& &\ jlp . o n 

d \£* 44Xp ^p c^£Ap J^p c 

:olxiSsJt aIIp <5il (_jU^ ajj! JjA3 

«^aMn ot^li ^ jyii 


10516. Abdullah bin Ja’far menceritakan kepada kami, 
Abu Mas’ud Ahmad bin Al Furat menceritakan kepada kami, Abu 
Usamah menceritakan kepada kami dari Mis’ar dari Ziyad bin 
llaqah, dari pamannya, keduanya berkata: Rasulullah H pemah 
berdoa dengan ucapan ini, “ Ya Allah, jauhilah kami dari perilaku 
yang buruk, hawa nafsu, dan penyakit yang berbahaya .” 

Hadits gharib dari Mis’ar, Abu Usamah meriwayatkan 
hadits ini secara gharib, sementara itu hadits ini diriwayatkan oleh 
para imam hadits, dari Abu Usamah Ahmad bin Ishaq dan kedua 
anak Abu Syaibah menurut riwayat yang lain. Adapun pamannya 
Ziyad namanya adalah Quthub bin Malik. 


baik dan silaturrahmi, 1925); dan An-Nasa'i (Sunan An-Nasa 'i, pembahasan: Baiat, 
4156, 4157). 


808 






. Hilyatul Auliya 


^1p \sjJS~ t olX-Ji 1» blJS- — \ * o \ Sf 

\jjjS- \^jjS- t jj! LljJl>- cjjjitll Jup 

&l L5 il> JgSl cJLP : jll c<uLp ^p cisS^f jj 

££ u £3f?} ^sii j f# jdt-j # 

h • : J] { iLi 


O P i «f' 

** r < a ' i ai 


®T> i •> s i - 


10517. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Nu’aim 
menceritakan kepada kami, Mis’ar menceritakan kepada kami, 
Ziyad bin Ilaqah menceritakan kepada kami dari pamannya, dia 
berkata: Aku mendengar Nabi H membaca ayat pada shalat 
Shubuh, “Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai 
mayang yang bersusun-susun. ”{Qs. Qaaf [50]: 10). 

Hadits yang masyhur dari Mis’ar dan banyak orang yang 
meriwayatkan darinya. 

# 6u±- \£js. 

‘ 9 ^- c)- ^ y^f t) : jiS 

-'T ^ s* 

^jp — JjJj ^ 

•• o *v • J* 14 ^ «*«*C I ® [/, O ^ ✓ o 

o* j* j» j* <- 


809 


Hilyatul Auliya '. 


jUoj aAp Al Al J^-j 015" :jll 

£ ^ ^ ss-L ^ ji v jwit 

Uj gjtj V Aji» < a l lil U £t)tis 

.lii d& lii ia ^1L; Vj <cjUi 


10518. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Qurasiy menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendapatkan dalam kitabnya Faraj bin Yaman, dia berkata: Al 
Hasan bin Yazid Al Asham menceritakan kepada kami, —As- 
Suddi— dari Mis’ar, dari Ziyad bin Ilaqah, dari Maghbirah bin 
Syu’bah, dia berkata: Rasulullah % pernah berdoa, “ Ya Allah, 
janganlah engkau serahkan diriku kepada nafsuku walaupun 
sekejap mata, dan jangan kau tarik kembali kebaikan yang telah 
Engkau berikan kepadaku jika Engkau telah memberinya 
kepadaku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat menarik 
apa yang telah engkau berikan, dan tidak bermanfaat segala 
kekayaan, karena hanya dari-Mu lah kekayaan itu.” 315 

Hadits ini gharib dari Mis’ar dan kami menulis hadits ini 
hanya dari Al Faraj 


315 Hadits dha'if. 

HR. Al Bazzar sebagaimana yang terdapat dalam Majma ’ Az-Za waid (10/181); dan 
Al Haitsami berkata, “Terdapat riwayat Ibrahim bin Yazid Al Khauzi, seorang 
periwayat yang matruk. ” 


810 



Hilyatul Auliya' 


tf' ^ *-^P jSvJ jjl Lj } * O ^ ^ 

** ^ 

^v^ULil jUii* 3L?- X?-l LjJj>- c^>JLlaJl 

/f t^U- ij# ^ A£f tfi*. i&^Ji 
^ u? Al olp c^iSU jS 
:jOij Al Jb iil jli : jli ij^Uaftl 
.liL: stf ?iif ^jj! jj*i iil 

10519. Abu Bakar Abdullah bin Yahya At-Thalhi 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hammad bin Sufyan Al 
Qadhi Al Kufi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Budail 
menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada 
kami dari Mis’ar, dari Ziyad bin Ilaqah dari Abdullah bin Yazid Al 
Anshari, dia berkata: Rasulullah fH bersabda, 11 Jika diantara kalian 
ditanya apakah kamu seorang mukmin, maka dia tidak perlu 
ragu. ' 816 

Hanya Ahmad bin Budail yang meriwayatkan hadits ini 
secara gharib dari Abu Muawiyah. 


316 Hadits dha’if. 

HR. At-Thabrani dalam AJ Kabir dan di dalam Majma ' Az-Zawa 'id (1/55). 

Al Haitsami berkata, “Pada sanadnya terdapat Ahmad bin Budail, ia dikuatkan An- 
Nasa'i dan Abu Hatim, namun dilemahkan oleh yang lainnya. “ 


811 



Hilyatul Auliya' 



10520. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Khallad 
bin Yahya menceritakan kepada kami, Mis’ar menceritakan 
kepada kami dari Zubaid, dari Murrah, dari Abdullah bin Mas’ud, 
berkenaan firman Allah, “Dan memberikan harta yang dia cinta 
... ” (Qs. Al Baqarah [2]: 177) dia berkata, “Maksudnya adalah 
kamu memberikan hartamu ketika kamu dalam keadaan sehat, 
berat hati, sedang mengharap kehidupan yang baik dan takut 
menjadi fakir dan miskin.” 


Hadits ini masyhur dari Mis’ar dan banyak diriwayatkan 
oleh orang-orang. 

Ali JuiH y\ Jl ~ ^ * oy ) 

Ji 65 ^ ^ o? 


812 


cf- i/. ‘jA-*- c). 'AA- 
Ji\ 7& : jtS Al j£ <A “A «A ‘AJ 

Z' 

aSJL^ j£J! a 5 jl^s J^aiS^ jl$lii o^AJ> 


Hilyatul Auliya' 

0 , .st* 


10521. Al Qadhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim bin 
Syabib menceritakan kepada kami, Ismail bin Amr menceritakan 
kepada kami, Mis’ar bin Kidam menceritakan kepada kami dari 
Zubaid, dari Murrah, dari Abdullah, dia berkata, “Keutamaan 
shalat malam dengan shalat di waktu siang laksana keutamaan 
sedekah sembunyi-sembunyi dengan sedekah terang-terangan.” 317 

Demikianlah sebagaimana diriwayatkan oleh Syu’bah dan 
periwayat-periwayat lain yang serupa dengan riwayat Zubaid 
sebagai hadits mauquf, dan hanya Makhlad bin Yazid yang 
meriwayatkanya sebagai hadits marfu ' dari Sufyan Ats-Tsauri dari 
Yazid. 






f 




JiilSU ^ * o x Y 








Ijj 1JI 






317 Hadits ini shahih secara mauquf namun dha ’if jika riwayatkan secara marfu’. 
HR. At-Thabarani dalam Al Kabir (8998,8999) secara mauquf, dan dia 
meriwayatkannya pada hadits (10382) sebagai hadits marfu’. 

Syaikh Al Albani menganggapnya hadits shahih mauquf dan men-dha tfkannya 
sebagai hadits marfu’{4010). 


813 




Hilyatul Auliya' 


/•<1 'f .* 


\sjJS- c Jujj ^ jJ^P jj! 

.\iyy a\L* cJljj O lili- 


10522. Al Hafizh Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad 
An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, Abu Umayyah bin Amr bin 
Hisyam menceritakan kepada kami, Makhlad bin Yazid 
menceritakan kepada kami, Sufyan At-Tsauri menceritakan 
kepada kami, dan yang serupa dari Zubaid sebagai hadits marfu’. 


viSjls- t ip4 $ 6u±- ufk- -\ • «rr 

O'- rf-'O I S Oy* J f ^ .o^ >0 

cU jJ3- jjI UjU>- *ap 



^(Lj jl ! Jll * Y I jt^^P J i] {* XXjo 


10523. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Nu’aim 
menceritakan kepada kami, Mis’ar menceritakan kepada kami dari 
Zubaid, dari Murrah, dari Abdullah tentang firman Allah, 
“ Takwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenarnya..." 
(Qs. Aali Imraan [3]: 102) dia berkata, “Maksudnya adalah dengan 
ketaatan tanpa bermaksiat, mengingat Allah dan tidak 
melupakannya, bersyukur dan tidak berbuat kufur.” 


814 


----- Hilyatul Auliya' 

Diriwayatkan oleh banyak periwayat dari Zubaid secara 
marfu\ Abu An-Nadhr menetapkannya sebagai hadits marfu’ dari 
Muhammad bin Thalhah, dari Zubaid. 


izJ- 




\15js- cjdi 


A o 

<y. 


ili 


JU-^ * o Y 1 


oi c— 

^ ty i3l /i tffc. 4>jil _IL^ J ^ 

44J1I ^ ^ c 3 ^Xl=> ^3 iii 

4JU; 3*. :j Jij # Al Al ju : jij 

ofj Ofj Sts £lL3 01 

. jlS3 St» 


10524. Muhammad bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Sufyan Ash-Shaffar di Mishshishah, Ali bin 
Said bin Shalih Al Jauhari menceritakan kepada kami, Abu Nadhr 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Thalhah menceritakan 
kepada kami dari Zubaid, dari Murrah, dari Abdullah, dia berkata: 
Rasulullah bersabda, Ketakwaan yang sebenarnya adalah taat 

tanpa maksiat, mengingat tanpa lupa, dan bersyukur tanpa 
berbuat kufur. ” 318 


318 Hadits ini shahih jika mauquf namun dha’if )ika marfu’. 

HR. At-Thabraru dalam Al Kabir (8501) sebagai hadits mauquf. 

Al Haitsami berkata dalam Majma ' 'id (6/326) diriwayatkan At-Thabrani 

dari dua para tokoh, yaitu para tokoh yang yang shahih dan tokoh yang dha ’if. 


815 


Hilyatul Auliya'. 


UJjlS- t a>-t ’J, OLOi, l£U. -^.oYo 

& it/ .i/f # $ii£ 

‘V <1/ <> i* ‘c^r i? Ai 

4-Ip InI ^5^=» ^gll! : jl 3 caajI wilp 


jUi cUUl? iiP ^Ijjl Jj ^jU cllp> 
^ jjjU j! jtilJl : jl2S SJUIJ jlIp 14 
: JIS .cjf VI Igi^/V ii£ cdi^jj dUii 
<S^5 c ^' cP 2 ^ <Ir* : J^ aIJI 

/ / 5 

.a/jll 


10525. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdan bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ziyad Al Burjumi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Musa 
menceritakan kepada kami dari Mis’ar, dari Zubaid, dari Murrah, 
dari Abdullah, dia berkata: Nabi |H menerima seorang tamu, lalu 
Nabi H mengutus seseorang kepada istri-istrinya untuk mencari 
makanan, namun dia tidak mendapatkan makanan dari salah 
seorang istri Nabi, maka beliau berdoa, “ Ya Allah, sesungguhnya 
aku memohon kepadamu keutamaan dan rahmat-Mu, karena 
hanya Engkaulah yang memilikinya .” 


816 


- Hilyatul Auliya' 

Abdullah berkata: Nabi kemudian diberi hadiah berupa 
domba bakar, maka Nabi !§■ bersabda, “ Ini adalah karunia dari 
Allah dan kita selalu menanti rahmat-Nya .” 319 


Hadits ini gharib dari Mis’ar dan Zubaid, Al Burjumi 
meriwayatkan hadits ini secara gharib. 


j£-. y\ — \ ♦ O Y 'l 

/ / ^ 

& y lii ^ 

C C y* dUl Jlllp 

**/ * x ✓ 

tsolp UjU % U 

*•/ ^ 


10526. Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan bin Kautsar 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Harits 
menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan 
kepada kami, Mis’ar menceritakan kepada kami dari Sa’ad bin 
Ibrahim, dari Abi Salamah, dari Aisyah, dia berkata, “Aku tidak 


319 Hadits dha’if. 

HR. At-Thabrani dalam Al Kabir (10379). 

Al Haitsami berkata dalam Majma ’ Az-Zawa 'id (10/159), “Para periwayatnya 
adalah para periwayat yang shahih selain Muhammad bin Ziyad, dan dia dapat 
dipercaya.” 

Aku berkata: Muhammad bin Ziyad adalah periwayat yang dha’if. 


817 



Hilyatul Auliya '_ 

menemui beliau pada waktu menjelang Shubuh yang terakhir 
kecuali beliau sedang tidur bersamaku.” Yang dimaksud Aisyah 
adalah Nabi #■. 


s' ' 

^ UJwL>- 

^ LjJj>- c’t*-!—» 


: Jli 5? ^jJl St 

til. Spl Cc : jllS 4JI5I p p pij <ip 


cAjil jp; U :ljJlS .pil ^j\ Utj pA-f iis' jlS 


K, 't. 


.UU3 ASj fJ cs u : JiS ?l^!5 olr j 


10527. Muhammad bin Ishaq bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Sa’dan menceritakan kepada kami, 
Bakar bin Bakkar menceritakan kepada kami, Mis’ar menceritakan 
kepada kami, Sa’ad bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari 
Abu Salamah bahwa Abdurrahman bin Auf, dia berkata: Nabi f|| 
lewat di hadapanku dengan membawa kurma dari pohon Arak, 
lalu Nabi f|| bersabda, “ Sebaiknya kalian memakan kurma yang 
telah menghitam, dan sungguh aku pemah memetiknya ketika aku 
menggembala kambing." Para sahabat bertanya, “Wahai 
Rusulullah, apakah engkau pemah menjadi penggembala?” Beliau 


818 



Hilyatul Auliya' 


menjawab, “ Tidak ada seorang nabi pun terkecuali mereka pernah 
menggembala kambing :” 320 

Demikianlah Waki dan lainnya meriwayatkan hadits ini, 
sementara itu Isa bin Yunus meriwayatkannya dari Mis’ar 


0' , • * * 0 / * 
O* O 1 - 


t j cJ- /t b'is- $ iii - \ .oxa 

jjl Lj c ^ jj! UjA>- 

LL) Jl>- t * .^«vg^ojl <UJU>- 
/ " / •* 

. ✓ i 

0^ * £ x I ^ r o ^ x i,Ok O . O X o ^ y' © 

y' **/ ’ X y' ^ 

^ j* 1/- ‘v*3^ 

t* ^ rjtS t ^l j* ^ £% jjij # 

y,^\< *° *,o i 

.ojSJLi .4J> ij-yl 


10528. Abdullah bin Hayyan Abu Muhammad 
menceritakan kepada kami, Abu Hafsh Al Halabi Umar bin Al 
Hasan menceritakan kepada kami, Abu Khaitsamah Al Mishshishi 
menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada 
kami dari Mis’ar dari Sa’ad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman bin Auf, dari ayahnya, dia berkata: Nabi f§ lewat di 
hadapan kami dan kami sedang memetik buah pohon Arak, maka 


320 HR. Ibnu Sa’ad dalam Ath-Thabaqat (1/1/80) 


819 



Hilyatul Auliya '- 

Nabi bersabda, “ Sebaiknya kalian mengambil yang telah berwarna 
hitam," dan dia pun memaparkan kelanjutan haditsnya. 


JLP tJLli ’y ill »0X^1 

* ^ C/* * 

£\ \2j£- «ouiiii j 'j, iii 

C-l^ . ju i^j\ J* coljj (Jl JJ j* ijW 

/ */ ^ 

ii> ^ : jt* UiS Jl 

.i^ui ^JdJ yus" 5_^j ol y4 ^5 % 


10529. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad bin An-Nu’man menceritakan 
kepada kami, Abu Nu’aim menceritakan kepada kami, Mis’ar 
menceritakan kepada kami dari Sa’id bin Abu Burdah, dari 
ayahnya, dia berkata: Aku shalat di samping Ibnu Umar, ketika 
selesai dia berkata, “Aku tidak pernah shalat kecuali aku berharap 
agar shalatku menjadi kafarat bagi dosaku yang akan terjadi di 
masa mendatang.” 

Diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dan redaksi yang 
serupa dari Mis’ar secara panjang lebar. 


i? — \ * O Y * 

•v x 

jS-\ ’J jU,ta*t iIIjo- t JgOi J J ’jy £jo- 


820 


- Hilyatul Auliya' 

o' C' ojt o ■?<✓?/ \' k*\ s \ ' 9 ®. o 

o* t<u ^ Oi UjJ^ jj y^ Jt 


* ®| / . I i •• f o * •• x oA f o 4 s' O ^ y' p 

• J 13 o* J>) ji u* < j*~~* 

* '\ . j* > . ”*t i s y , '• ,, * si 0 ,, 't i 

V-jj <3 oyi c^jp yj' < *r^ r Jj 

iia Uj {2^a tjjt ^Ji &&£$% 
f dj&'op o! >ji tfj £-±j ili ^ 
U : jas Jt'f >1 a l b\ &$ d;V >i > jlS 

j^Oj i," i " c- ^jJi iiUL«-p' oi i 141 

idp S uar du jOoj y & Jb> i>i 
jlS t >Sl iiUpj toTjSit oj^ cSl : jlS ?£U Sfj 
V liar J ,>114 of oiij JfJ ^5 

•J > ^ 4 /t :SSjJ /f jas C j Slj >- 


J-jcSt * 


O* 


10530. Muhammad bin Al Hasan Al Yaqthini 
menceritakan kepada kami, Shalih bin Abu Muqatil menceritakan 
kepada kami, Al Qasim bin Ahmad bin Bisyr bin Ma’ruf 
menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan 
kepada kami dari Mis’ar, dari Sa’id bin Abu Burdah, dari ayahnya, 
dia berkata: Aku pernah menunaikan shalat di samping Ibnu Umar 


821 


Hilyatul Auliya '_ 

dan aku mendengar di dalam sujudnya dia berkata (sebagaimana 
dalam firman Allah), “ Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah 
Engkau anugerahkan kepadaku, aku tidak akan pemah menjadi 
penolong bagi orang-orang yang berdosa. (Qs. Al Qashash [28]: 
17) Aku juga tidak pemah shalat sejak aku masuk Islam kecuali 
aku berharap bahwa shalatku menjadi kaffarat. ” 


Kemudian Ibnu Umar berkata kepada Abu Burdah: 
Sesungguhnya ayahku telah membuat lelah ayahmu, kemudian 
Abu Burdah berkata, “Wahai Abu Musa, apakah kamu senang jika 
amal perbuatanmu bersama Rasulullah |§- menyelamatkanmu dari 
keterbatasan?” Dia menjawab, “Tidak, aku membaca Al Qur'an 
dan aku mengajarkannya kepada orang lain.” Ibnu Umar berkata, 
“Akan tetapi aku ingin bahwa amal perbuatanku bisa 
menyelamatkanku dari keterbatasan.” Abu Burdah berkata, 
“Ayahmu lebih mengerti daripada ayahku.” 


\jjA>- t A^l ^ * O 


c} 

0 s s — — ^ 

J) c?- o* o* 

*/ / # 

tJto c&ilp jp lipV 1 jZ- c «J cY 


822 


Hilyatul Auliya' 


dStaJl 0^15J ^ ^ 



10531. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Al Husain bin Ahmad Ubaid Al Ijli menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Manshur At-Thusi menceritakan kepada kami, Ali 
bin Al Hasan bin Syaqiq menceritakan kepada kami, Ibnu Mubarak 
menceritakan kepada kami dari Mis’ar, dari Sa’id bin Abu Burdah, 
dari ayahnya, dari Al Aswad, dari Aisyah, bahwa Nabi fH 
bersabda, “ Sesungguhnya kalian akan mengerti ibadah yang paling 
utama adalah tawadhu." 

Hanya Ibnu Mubarak yang meriwayatkan hadits ini secara 
marfu\ dari Mis’ar, dan diriwayatkan oleh Abu Muawiyah dan 
Waki, namun keduanya tidak meriwayatkan hadits ini secara 
marfu’. 


j, 1 ^ ii jup • orr 


** 0 y 

^)\ Jup cJili $ c j \ 2 js - 

J) J’- O* O* c). 

Al JU :<3lS tjii J1 ^ t j £p *SSJ{ 

j ^ ly> ^ 


823 



Hilyatul Auliya' 




••-'O 'i < Os 

4 -J 


fii SlL, 


.MiaJi 


10532. Abdullah bin Al Husain bin Balawaih As-Shufi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Husain bin Nahsyal 
Al Balkhi menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, Ja’far bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Mis’ar bin 
Kidam menceritakan kepada kami dari Sa’id bin Abu Bardah, dari 
ayahnya, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah H bersabda, 
Siapa yang memberi minum kepada orang tuanya dengan sebuah 
minuman dengan penuh kelembutan, niscaya Allah akan 
memberinya tujuh puluh minuman dari air telaga Al Kautsar pada 
Hari Kiamat." 


■}. cJkdi ^ -f > • °rr 

J-P J) J) X^- JJ \jA 

U*' Cj*' Jl 

^ ^ J} J* {j* 


824 


. Hilyatul Auliya ' 


cyt <lr? ^ : 


10532 mim. Muhammad bin Al Muzhaffar dan Muhammad 
bin Ali menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Zakaria bin 
Yahya Al Maqdisi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdurrahman Al Qusyairi menceritakan kepada kami, Mis’ar 
menceritakan kepada kami dari Sa’id, dari Abu Sa’id, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah H bersabda, 
“ Tidak ada suatu buruan yang diburu dan tidak juga sepotong kayu 
dari pohon kecuali harus bertasbih ketika akan memakainya.” 


JlIp ^ « o y'y' 

(c> ’d d*d s 

j ijJj- J 

j jd\ -m j 

dd&'l 4 d id* d d^~ 

— ' ' / ^ 

jis i-j 4* s>> S! j\ 

* **,/ ^ 


825 



Hilyatul Auliya'. 


<3 crr^ <>J dr~^' d^i c ?j£ Jl ^ 3j>- C^“ 

aIp <&! 5^ ^Ip dr^J c ^' ^ 

c^b £jd olJpJ^ IpS c^Ip A&SUj cl^p 

M dr^J5 ^ d^i 4 ^ 4^^' (*^rj 34^ Vj 

5_jSvj 01 ^1 tjiiiM ^Jj iiiSLl aIISj p3^!3 

jf j*L css i 1 i 1 '& 5' Sb' 

i« / ^ x 

^ ^!3 CAIP 4)1 j£&\ ojlg 


10533. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Muslim menceritakan kepada kami (ha \, 

Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ismail bin Salamah menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Al Haitsam bin Khalid menceritakan kepada 
kami, Hafsh bin Amr bin Maimun Abu Ismail Al Aili menceritakan 
kepada kami, Syu’bah dan Mis’ar menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Abu As-Saffar menceritakan kepada kami, Ibnu 
Abbas menceritakan kepada kami, bahwa Nabi g| bersabda 
kepada sahabatnya, “ Perbaharuilah iman di dalam hati kalian. 
Siapa saja yang pada sekitarnya terdapat tempat yang haram 
maka hendaknya dia pindah dari tempat itu. Siapa saja diantara 


826 


- Hilyatul Auliya 

orang baik yang melakukan kebaikan maka pahalanya sudah 
terdapat pada sisi Allah. Siapa yang bershalawat kepadaku satu 
kali, maka Allah akan mencurahkan rahmat kepadanya sepuluh 
kali dan malaikatnya sepuluh kali. Siapa saja yang berdoa dengan 
doa yang tidak mengandung dosa atau mengandung pemutusan 
tali silaturahmi maka akan diterima doanya. Siapa saja yang 
beriman kepada Allah serta Hari Kiamat, maka hendaknya dia 
melaksanakan shalat Jum’at pada hari Jum’at, kecuali bagi 
seorang perempuan, hamba sahaya, anak kecil, atau orang dalam 
perjalanan. Siapa saja yang lalai karena suatu hiburan atau 
perdagangan maka Allah akan melalaikannya, dan Allah Maha 
Kaya lagi Maha Terpuji. ” 


^ oLbJbb Lj jl>- * o y £ 


(c) ’d ‘ d <lrt)H 

Jup tfjU- <.yJ- r, i,i & p Ji 

/t \2jS- cOUilll j yj. £3 i)l 

<y. 0\dj£\ CO/- 

^3 dp ai Jb» oii" oi : JiS cjiOo 

ji ui' j 


827 


Hilyatul Auliya '- 

10534. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Idris bin Ja’far menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami(/?a '); 

Abu Bakar Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad bin An-Nu’man menceritakan 
kepada kami, Abu Nu’aim menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Mis’ar menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, 
dari An-Nu’man bin Basyir, dia berkata, “Sungguh Rasulullah fH 
meluruskan barisan ketika shalat sebagaimana beliau meluruskan 
tombak atau meluruskan cetakan gelas.” 


828 



